IQ 


i i a novel by the author of a very 
ERIVONIATE l mean 
twivortiare, underground & 
antologi rasa 


Ika Natassa 


www.boxnovel.blogspot.com 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


www.boxnovel.blogspot.com 


Va 


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


Ketentuan Pidana: 
Pasal 72 
1. 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagai- 
mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda 
paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait 
sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


www.boxnovel.blogspot.com 


a novel by Ika Natassa 


Gn 


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Jakarta 


Zz 
KG KOMPAS GRAMEDIA 


www.boxnovel.blogspot.com 


TWIVORTIARE 2 
oleh: Ika Natassa 
GM 401 01 14 0100 
© Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Gedung Gramedia Blok |, Lt. 5 


Jl. Palmerah Barat 29-33, Jakarta 10270 


Editor: Rosi L. Simamora 
Desain cover dan ilustrasi oleh Ika Natassa 


Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
anggota IKAPI, Jakarta, 2014 
www.gramediapustakautama.com 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN 978 - 602 - 03 - 1136 - 4 


488 hlm; 20 cm 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


www.boxnovel.blogspot.com 


what is twitter? 


Twitter adalah jaringan informasi/sarana social media di mana 
penggunanya bisa mem-post pesan maksimal 140 karakter per 
post, yang disebut tweets. 


format twitter 
(dusername 


Merupakan nama pseudonim pengguna di Twitter.com. Mention 
berarti menggunakan format (username ini saat membuat 
post. 


D username 


Mirip dengan di atas namun pada saat menggunakan format 
ini, mention bersifat private dan hanya bisa dilihat oleh orang 
yang dituju/di-mention. 


#words 


Hashtag (#) menandakan post yang berkaitan dengan tema 
tertentu. Posts yang ditandai dengan hashtag yang sama dapat 


di-search dengan meng-klik hashtag tersebut. 


www.boxnovel.blogspot.com 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Alex Rhea Wicaksono 


@alexandrarheaw Jakarta 


life is never boring when everyday I have weird, silly 
conversations with my husband that only us 


understand. 


About @alexandrarheaw 


38,459 Tweets | 13 Following | 10,122 Followers | 57 Listed 


www.boxnovel.blogspot.com 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"You know you're in love with the 
right person when falling in love with 
him turns you into the best version of 


yourself.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ide-ide besar yang kemudian mengubah cara kita melakukan 
hal-hal dalam kehidupan sehari-hari selalu berasal dari ide-ide 
kecil. Dimulai dari dua kata: what if. Bagaimana jika. Bagai- 


mana jika kita bisa mengobrol dengan orang yang jauh secara 


langsung, tanpa harus berkirim surat? Lahirlah telepon. Bagai- 
mana jika kita bisa melakukan banyak hal dengan telepon, 
bukan hanya untuk menelepon orang? Mencari informasi, mem- 
baca berita, mencari lokasi dengan peta, menyimpan jadwal 
meeting, sampai hal-hal sekonyol—yet nobody thinks this is so 
foolish anymore now—mem-posting foto isi piring makan siang 
kita untuk dilihat semua orang. Lahirlah smartphone. Aku per- 
nah baca tahun ini diperkirakan pengguna smartphone bisa 
mencapai angka 1,75 miliar di seluruh dunia. Huge. 

In 2006, Jack Dorsey had a small idea. Sederhana banget: 
bagaimana jika sekelompok teman bisa saling tahu yang lain 
sedang ngapain lewat status update. Platform-nya waktu itu 
seperti SMS, karena itu Twitter cuma 140 karakter. Kalau kita 
punya handphone zaman dulu, pasti masih ingat kan karakter 
maksimalnya hanya 160? Jack bikin Twitter cuma bisa 140, su- 
paya sisa karakter yang 20 itu bisa untuk username si pengirim 
status update. 

That little status updates thingy then becomes Twitter. Nama 
ini diusulkan Noah Glass, partner kerja Dorsey. Kabarnya, nama 
ini terinspirasi Flickr. Bahkan katanya sebelumnya Twitter sem- 
pat mau dikasih nama FriendStalker. Too obvious, although that's 
really what sometimes we use Twitter for, right? 

Mau tahu seberapa besar ide “kecil” ini sekarang? Pada 
saat IPO, nilai transaksi saham Twitter di hari pertama men- 
capai 31 miliar dolar. Bisa beli Bottega Veneta beserta semua 


butiknya di seluruh dunia, ya kan? Ada sekitar 200 juta peng- 


www.boxnovel.blogspot.com 


11 


12 


twivortiare 2 


guna Twitter, sekitar 460.000 akun baru dibuka setiap harinya, 
dan ada lebih dari 140 juta tweet yang di-posting orang-orang 
dari seluruh dunia setiap harinya. 

Termasuk aku. And you, probably. 

Jack mungkin dulu nggak pernah memperkirakan Twitter 
akan jadi seperti sekarang. Its more than just people sharing 
where they eat, or what they eat, or whom they eat with, or who 
they're currently in love with, or how they feel about something, or 
some shit like that, which | do a lot, by the way. Twitter udah jadi 
platform berita yang mungkin paling real-time. Kadang kita bisa 
tahu ada bencana atau kecelakaan lebih dulu daripada TV, 
karena orang-orang yang jadi saksi mata kejadian itu langsung 
share ke seluruh dunia dengan satu tweet. Operasi penang- 
kapan Osama bin Laden dulu bisa diketahui semua orang bah- 
kan sebelum Obama mengumumkan kepada publik, hanya 


gara-gara tweet ini: 


ba Sohaib Athar W Follow 
am @ReallyVirtual 


Helicopter hovering above Abbottabad at 1AM (is a rare 
event). 
2:58 AM - 2 May 2011 


3,623 RETWEETS 3,059 FAVORITES 


We use Twitter for every single thing that we can do in life that we 
sometimes wonder how we did all of these things before Twitter 
exists: berbagi kabar dengan teman [atau lebih tepatnya ter- 


kadang pamer sedang liburan di mana), bertanya [saking 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


malasnya mencari letak restoran di mana saja harus nge-tweet 
nanya ke semua followers}, politician yang memakai Twitter un- 
tuk kampanye, perusahaan yang berkomunikasi langsung de- 
ngan pelanggannya, bank menanggapi komplain nasabah, sam- 
pai orang-orang yang bahkan bisa mencari nafkah dari tweet: 
buzzer, social media influencer, whatever you may call it. 

"Ngapain, Lex? Masih main Twitter?” terdengar suara dalam 
Beno yang sedang duduk di sebelahku, seperti biasa tanpa me- 
noleh, matanya masih terpaku di buku yang dibacanya. 

"Iya, iseng aja,” jawabku singkat. "Nunggu ngantuk.” 

Dia baru bereaksi lagi semenit setelah itu, dengan per- 
tanyaan kedua. 

"Masih betah aja kamu main Twitter, ya? Aku nggak ngerti 
sampai sekarang gunanya apa.” Muka lempeng, suara datar 
dengan nada retorik, mata tetap ke buku. 

Ada 944.000.000 result saat aku iseng mencari di Google 
dengan keyword: why people use Twitter. Right this minute, de- 
ngan iPad di tanganku ini sesaat setelah Beno bertanya. Hasil- 
nya? Membentuk personal branding. Supaya tidak ketinggalan 
berita atau tren terbaru (akui aja, supaya tidak ketinggalan go- 
sip). Jadi personal diary. Berbagi opini tentang apa pun. Mengu- 
kuhkan diri sebagai orang paling pintar di Twitter dengan pu- 
luhan serial kultwit tentang topik apa pun setiap hari. Aku 
bahkan menemukan artikel yang judulnya sangat ambisius: You 
Should Use Twitter Because It Makes Everyone As Smart As 


Anyone. Karena katanya, setiap orang itu unik. Masing-masing 


dari kita menjalani kehidupan berbeda. Masing-masing punya 


campuran passion, intellectual pursuits, dan hobi yang unik jika 


www.boxnovel.blogspot.com 


13 


14 


twivortiare 2 


dibandingkan dengan orang lain.' Saat kita men-tweet apa pun 
yang ada di kepala kita: opini, random tweet tentang kejadian 
sehari-hari, sampai catatan perjalanan saat kita traveling, the 
tweet is unique to us because each one of us sees things 
differently. Saat kita mem-follow orang-orang yang pas dengan 
minat, kita akan bisa masuk ke kepala orang itu setiap hari 
lewat tweet-nya, and learning new things in the process, 
instaneously, seketika itu juga. Isn't that awesome? Everyone out 
there is tweeting, teaching us something, mereka sadari atau ti- 
dak, bahkan ketika tweet itu sesederhana: “Sialan! Cairan pem- 
bersih kacamata tumpah di tas dan sekarang tas gue berubah 
warna bercak-bercak, huaaaa!!” 

Iweet umpatan seseorang itu mengajarkanku untuk tidak 
menyimpan cairan pembersih kacamata di dalam tas. Sese- 
orang itu bernama Wina. 

But really, besides this intellectual, psychobabble, strategic 
bullshit, why do we use Twitter? 

To vent. To have a readily available punching bag. Kadang hi- 
dup terlalu keras dan shitty sehingga cara paling gampang 
untuk tetap waras adalah dengan berteriak. Teriak ke dinding 
bakal dicap gila, teriak di tempat umum juga bakal diliatin 
orang sekampung. Jadi kita “teriak” di Twitter. Kata-kata yang 
kita ketik di space 140 karakter itu yang jadi tinjuan luapan 
emosi ke digital punching bag. Dan entah bagaimana, it makes 
us feel okay. Better Walaupun tidak ada yang menyambut luapan 
itu dengan mention. Dan jika beruntung, kita "bertemu" orang- 


orang yang merasakan hal yang sama, strangers with similar 


1 You Should Use Twitter Because It Makes Everyone As Smart As Anyone - 
http://techcrunch.com/2013/11/1 1/leveraging-the-specialization-of-our-species/ 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


problems. Our feel-buddies. Teman merasa. 
Mau tahu jawaban sebenarnya kenapa aku masih betah 
main Twitter, Ben? Karena terkadang lebih mudah menuangkan 


Isi pikiranku di sini daripada ngobrol dengan kamu. 


www.boxnovel.blogspot.com 


15 


16 


twivortiare 2 


@alexandrarheaw 


6 Maret 2012 


Anyway, guess whose picture I've got on my iPhone screen- 
saver? 


It's Beno when he was a baby. Sooooo cute, gemes memba- 


yangkan nanti little Beno—our future son—kayak gitu juga. 


Sebisanya ya, karena pasti sibuk ngurusin bayi kecil dan bayi 
gede. LOL RT (ddiladol: Ntar kalau future Beno udah ada, bakal 


rajin nge-tweet nggak, Tan? 
Really? Thank you, padahal isinya curhatan nggak penting. RT 


(dandienandiena: Love your tweets, Mbak (dalexandrarheaw 


If | get pregnant this year, anaknya nanti masuk SD pas Beno 
umurnya udah 47 tahun. Kasian kan kalo makin lama dia dan 


gue makin tua. 


Today is “bring your kids to work day” at my office. Semua 


bawa anak ke kantor kecuali gue dan yang masih single. 


So I'm allowed 10 minutes of crying alone in the bathroom, 
right? Thank you. 


Mudah-mudahan ya. RT (@fdella: Jangan nangis dong, Kak. Next 
year hopefully you'll be the one who bring a child also. Cheer 


up! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Trying to. RT (@zia_rezia: Yang sabar, ya, Mbak Alex :') Harus 
tetap optimis dong.. :') 


My bestfriend Ryan is not here to cheer me up, called the 
doctor a couple times he's not picking up, nggak tau mau ce- 


rita ke siapa kecuali Twitter. 


Udah ah, nanti ngeluh di timeline ada yang komen gue perem- 
puan nggak tau diri yang nggak bersyukur, lagi. Mau pulang 


aja. 


Thank you for all your sweet mentions, tweeps. You just made 


me smile and made me feel like | have all of you as friends. 


Now I'm beginning to doubt our decisions not to tell our pa- 
rents about this. Because all | wanna do right now is cry on my 
mother's lap. 


| mean, now gue cuma bisa curhat ke Beno, ke Ryan, ke Wina. 


And | always feel bad about crying to Beno about this whole 
baby thing because | just make him even sadder and he always 
feels like a failure. 


| always feel really bad everytime he hugs me and says, "Sabar 
ya, Lex, maaf belum bisa menghamili kamu. Nanti kita coba 
lagi, ya.” 

Well, asalkan dia nggak meninggalkan gue karena belum bisa 


ngasih dia anak, I'm fine. *terpaksa mikir dengan cara lempeng 


vk 


begini 


Home. Bubble bath, | need you. And a cup of hot chocolate. 


And a long hug from the doctor later. 


www.boxnovel.blogspot.com 


17 


18 


twivortiare 2 


Udah dan nggak ada yang salah, cuma disuruh jangan terlalu 
capek dan stres aja. RT (dpopiikoo: Nggak coba cek ke RS lagi, 
Mbak Alex, kenapa belum hamil-hamil juga? 


Hugs RT (dLouTobing: Nyokap-bokap que aja baru dapet gue 
setelah 11 tahun nikah and I'm their only one daughter. Gue 


dateng di saat mereka benar-benar pasrah. :D 


The moon of my nights is home. 


* 


Ya ampun, Beno... *geleng-geleng kepala* 


So after dinner, he sits on our bed munching Beard Papa as 
desserts, gue nyusul mau nangis curhat ke dia, guess what 


happened. 


Filling Beard Papa-nya tumpah ke dadanya, terus pake tangan 
dijilat-jilatin dong kayak anak kecil... 


Pas kepergok que, dia cengengesan and said, "Hehehe, jatuh, 


Lex, sayang.” 


Thank You, God, for giving me a husband who makes me laugh 
everyday dengan kelakuannya yang kayak anak-anak (even 


though he's 8 years older than mel. 


LOL lumayan hiburan. RT (@RizgiAmalia: Haha... suami gue juga 
kayak bocah gitu. Kalo gue komplain cuman cengengesan 


doang. Maannn... 


7 Maret 2012 


Yang targetnya udah tercapai sampai Desember 2012 mana 


suaranya? “senyum lebar" 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Just booked one new client worth 500 billion today. Damn, I'm 


good. 


Target di kantor udah tercapai, tinggal target di rumah. Let's 


go home! 


My BBM to Beno: “Hon, aku lagi seneng banget loh hari ini.” 
His respond: “Asiik, I'm gonna get very lucky tonight.” (gue 


bengong, terus ketawa) 


Tabok! RT (dwahyu antari: *ngebayangin muka Oom Beno 
bilang “Asiik....”“ “ternyata tetep ganteng” “kemudian makin 


naksir" “dikemplang Tante Alex" 


Sekarang suka ditulisin sama dia pake spidol sih. *facepalm* 
RT (dantamanullang: Gue sangat-sangat menyayangkan tato 
"Beno” di dada lo dihapus... (- —) 


Home. Bubble bath time. 
Good night! 


Baru juga di rumah sejam, udah pergi lagi. You and your job 


that | can't compete with, Ben. 


8 Maret 2012 


Lahapnya suami sendiri makan masakan kita dan senyum 


lebarnya pas bilang "Enak, Yang” itu priceless. 


So for girls yang nggak bisa masak, just like me, coba deh 
belajar bikin 1 menu aja yang laki lo suka. Cukup 1. Pasti se- 


neng banget dianya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


19 


20 


twivortiare 2 


Heh!!! Cari laki sendiri gih! RT (dwahyu antari: Oom Beno suka- 


nya apa, Tan??? “belajar masak" 


10 Maret 2012 


Just males-malesan at home in Kebagusan this weekend. The 


u 


ick boy is getting better. 


Ini Twitter-nya gue kasih si dokter ya, puji-puji gue kek sekali2 
di depan dia. :) 
Iya. Amin. RT (ratinWB: Alex itu cantik banget ya, Ben, kalo lo 


punya anak sama dia, kualitasnya pasti bagus-bagus banget! 


“ganteng dan cantik” 


Terbaik. RT (dalvaparamitha: Oom Beno, selain “cinta atau sa- 
yang”, satu kata dong buat Tante Alex! Jangan diterjemahin 


pake bahasa lain, ya. 


Curled up in bed with two glasses of wine and a movie | think 


we're both gonna enjoy (akhirnya bukan horor lagi). 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Some dreams just make you don't want to wake up. 

Here | am, dipanggil rapat mendadak ke kantor padahal ini 
hari Minggu, dan yang memenuhi kepalaku saat ini justru ke- 
jadian tadi pagi. Subuh tadi, seperti biasa, Beno mem- 
bangunkanku untuk mengajak salat. Rutinitas dia setiap pagi 
supaya salat istrinya yang tadinya masih bolong-bolong ini bisa 
lebih tertib. 

Tapi tadi pagi ada yang berbeda. Beno tiba-tiba memberikan 
selembar kertas kepadaku. Ada tulisan tangannya di situ. 

"Lex, ini doa Nabi Zakaria yang aku bilang waktu itu, untuk 
meminta keturunan. Aku sudah hafal jadi ini buat kamu aja ya, 
sering-sering dibaca.” 

Orang-orang sering bilang bahwa kita harus bersungguh- 
sungguh mengucapkan doa supaya segera dikabulkan, bahkan 
sampai menangis jika perlu. Dan ternyata itu nggak bisa di- 
setel. You can only cry when you really want something and it 
means the world to you. 

Subuh tadi, sewaktu membaca doa di kertas itu, mataku 
langsung panas. Aku menangis. Then | knew that | do really 
really want this. 

Beno dengar suaraku sesenggukan dan dia balik badan. 
"Kamu kenapa, Lex?” 

Aku cuma bisa menjawab pelan, "Pengen anak banget, 
Hon.” 

Tanpa berkata apa-apa, dia tarik aku ke pelukannya, duduk 
di pangkuannya, dan aku menangis di dadanya. Entah berapa 
lama. 

Kausnya mungkin sudah basah oleh air mataku waktu akhir- 


nya dia bilang, “Aku juga pengen banget, Yang. Tapi kayaknya 


www.boxnovel.blogspot.com 


al 


22 


twivortiare 2 


kita berdua disuruh sabar dulu, ya udah kita sabar dulu aja 
sambil terus berusaha sama doa, ya.” 

"Tapi kenapa orang-orang dapatnya gampang banget tapi 
kita susah, Ben? Kita salah apa?" 

"Alexandra, itu sama dengan orang lain yang mengeluh 
kenapa kita berdua bahagia dan berkecukupan sedangkan me- 
reka nggak, dan mereka pengen kayak kita. Ujian hidup orang 
itu beda-beda, Sayang. Nggak bisa kita bandingin. Ujian hidup 
aku sama kamu aja beda kok. Tapi untuk yang ini, ini ujian hi- 
dup kita berdua. Baik kan Tuhan, ngasih kita ujian yang kita 
bisa hadapi berdua, bukan sendiri-sendiri? Tapi kalau kamu 
nggak kuat, ya udah nggak apa-apa biar aku jadi yang kuat dan 
sabar buat kita berdua. Tapi diusahain kuat dan sabar ya, 
Yang.” 

Dia sabar menunggu sampai aku berhenti menangis, lalu 
tersenyum. Senyum tipisnya yang selalu menenangkan itu. 
"Udah, tidur lagi aja yuk. Kali aja dikasih mimpi merasakan 
punya anak.” 

And guess what, waktu aku tertidur setelah subuh tadi, isi 
mimpinya ada aku, Beno, dan anak kami, laki-laki, umurnya 
sekitar satu tahun, sedang gegoleran bertiga, mendengarkan si 
junior ngoceh entah bercerita tentang apa dengan bahasa bayi- 
nya. 

Lalu alarm berbunyi. / woke up. And here we are, back to the 
bitter reality. Tidak ada anak. Cuma ada kram perut karena ini 
hari pertama aku datang bulan. Hurts like hell, tapi rasa sakit 
yang paling menusuk itu justru di dada ini karena aku dan 
Beno gagal lagi bulan ini. 


Some dreams just make you don't want to wake up. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


y 


11 Maret 2012 


Dijawab di tweet berikut. RT (daciharkina: Kak, tanyain Kak 
Beno dong, kalau minta jodoh yang bikin melting kayak dia, 


doanya nabi apa yaa? :') 


Kata Beno, dulu waktu bercerai sama que, dia tiap hari baca 
surat Al Anbiya ayat 89, artinya kira-kira ya Tuhanku, jangan 


biarkan aku hidup sendiri. 


Untuk arti pasti atau lengkapnya coba lo liat di tafsir deh, atau 
google aja, gue juga lupa. Hehe. 


Eh dapet nih gue google, arti lengkap: “Ya Tuhanku, janganlah 
Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkau-lah 


pewaris yang paling baik.” 


Terus kata Beno, di ujungnya dia tambahin sendiri: "Dan kalau 
boleh ya Allah, jadikanlah yang menemani saya itu Alexandra, 


mantan istri saya.” 
Awww, isn't that sweet? 


LOL!! RT (@fdella: Kak, I've just read a quote “marriage is like 
a workshop, the husband works and the wife shop”, you'll love 


that quote. ;) 


Back in the apartment. And the doctor is taking me to dinner 
at Setiabudi One tonight. Jalan kaki berdua. Always love our 
laid back date. 


www.boxnovel.blogspot.com 


23 


24 


twivortiare 2 


Dia cuma pake celana pendek selutut and polo shirt, gue juga 
cuma pake celana pendek dan T-shirt, nggak dandan. Santai, 


unpretentious, fun. 


And even until today, his face still blushes when | wrap my arm 
around his in public. Pemalu banget sih, dipeluk lengannya aja 


angsung merah. 


Dinner, lakinya sibuk teleponan dengan RS, bininya tweeting. 
Memang hidup ini cuma milik gue dan dia berdua when we're 


making babies, ya. 


Love our dinner, our long conversation, our nice walk. My 


Sunday is perfect. How's yours? 


12 Maret 2012 
Masih bengong dapat berita barusan. 
Good news or bad news first? 


Good news: you're talking to the new vice president of 
Borderbank. 


Bad news: it's for the greater Java area, so the office will be 


in... Surabaya. 


Langsung pusing banget kepala gue membayangkan hidup 


pisah kota sejauh ini sama si dokter. 


My boss dropped me the news when he called me to his office 


earlier today. No assignment letter yet, baru lisan. 


And | don't know how to drop the news to the doctor tonight. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


| mean, | want the promotion, | earn it hard, sampe mati- 
matian di kantor, and it’s the way my office rewards my hard 


work all this time. 


Kalau nggak diterima, nanti kesannya gue nggak bersyukur 


atau nggak berterima kasih sama reward dari kantor. 


On the other hand, | really really can't and don't want to live 
separately with the doctor. | just can't. Lagi program usaha 


hamil juga. 
Membayangkan mau ngomong ke si dokter ntar malem aja 
udah gemeter que. 


If you were me, what would you do? 


| mean, dulu gue pernah nolak disekolahin ke luar negeri, 
sekarang nolak ini lagi, ntar kantor gue ngomong: "Elu maunya 


apa sih?" 


If, just if, this is the only solution to this, do you think the 


doctor would want to move to Surabaya with me? 


On my way home. Makin dekat rumah kepala gue makin pu- 
sing. Shit. 


Ya Beno lah. RT f@ratnadelia: Tinggal tanya diri sendiri mana 
yang lebih berharga vice president atau suami yang cinta sama 


kamu seumur hidup itu, Mbak? 


| know. RT (@FaithDecember: Congrats! :* Tapi sedih juga nge- 
bayangin kalo Oom Beno-nya nggak bisa ikut pindah ke Sura- 
baya. Kasian nggak ada yang bisa dia gulingin. 


Any of you are in long distance marriage with your spouse? 


www.boxnovel.blogspot.com 


25 


26 


twivortiare 2 


Buset, seriously? Nggak bakal sanggup gue. RT (Gtanjungretno: 
My parents! Since | was at junior high sampe sekarang kuliah 
semester 6. ;) 


In my bedroom. Been looking at his love letter to me that | 


have framed on the wall. 


"Sepanjang hari aku hidup untuk menolong orang, sepanjang 


hari itu juga aku bertahan...” 


”...karena aku tahu setelah setiap hari yang berat itu aku punya 
kamu sebagai tujuan pulang.” 


A sentence from that love letter that still makes my heart 
trembles even until now. Mana mungkin aku nggak hidup 
bareng kamu, Ben... 


The doctor's home. Wish me luck, semoga his emotional wife 
right here nggak salah ngomong. 


13 Maret 2012 


Nonstop meeting since this morning. Kepala dan pantat gue 


sama panasnya. 


Belum. Maybe tonight kalau dia mood-nya bagus. RT (ddelyadelz: 
Gimana, Lex, udah ngomong sama si dokter soal Surabaya? 


Gimana responsnya? 


Yang gue suka dari Beno adalah he's very confident that he's 
not intimidated at all by my position at work, jd gue nggak 
worry sih masalah itu. 


Ada kan—bukan ada, banyak lagi—laki-laki yang nggak suka 
pasangannya berjabatan lumayan karena merasa itu melukai 
egonya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Beno's not like that. Lagian doctor and banker are not com- 


parable. Dan lagian juga, he's doing extremely well in his job too. 


Kalau jadi VP gue nggak bisa cabut-cabut dan telat-telat lagi 
kayak sekarang karena harus jadi role model. Mual nggak lo? 
LOL. 


00, gue masih cungpret dibanding direktur. RT (dcikacikaaaa: 


Lex, VP di bank itu sama dengan direktur? Or what? 


Urutannya itu AVP (gue ini sebelum promosi) terus VP terus 
SVP (ini Pak Wisnu sekarang) terus EVP trus SEVP baru di- 
rektur. Jauh kan hehehe. 


want this promotion, tapi itu berarti gue harus membujuk dia 


biar mau ikut pindah ke Surabaya. Not gonna be easy. 


Kalau ternyata dia mau, awesome. Kalau dia nggak mau, ini 


yang gue pusing. 


Dan sejujurnya, gue takut dia langsung ngomong: "Pokoknya 
nggak boleh, aku nggak mau bahas apa-apa lagi!” and I'd hate 
him for it. 


| have trusted him to always support me no matter what. Tapi 
untuk yang ini, gue nggak yakin dia mendukung. Dan gue takut 
respek gue ke dia berubah. 


Yang gue pengen itu promosinya, bukan Surabaya. RT (dgojimal: 
Dia selalu dukung lo tapi kalau dia nggak setuju, dia pasti 


punya alasan. Pengen banget ya ke Surabaya? 


But the whole moving to Surabaya thing is in the same package 


as the promotion, so what can | do? 


www.boxnovel.blogspot.com 


27 


28 


twivortiare 2 


14 Maret 2012 


| just did probably the stupidest thing I've ever done in my 
entire adult life. 


But | guess it's probably the wisest thing too. 


Well, | don’t know. Kadang suatu keputusan itu baru bisa jelas 
digolongkan bodoh atau bijaksana setelah ketahuan akibatnya, 
kan? 


Ini meeting selesai jam berapa sih? | need to start packing 
since I'm flying this Sunday. 


Cruising the traffic of Jakarta with a zillion things in my head. 


Meluncur! RT (dhotwinasoedarjo: Cerita! iMessage gue, ya. 


So last night, when | told the doctor that I’m going to be 


Alexandra: 


promoted, dia langsung senyum lebar dan memeluk gue: 
"Selamat ya, Sayang.” 


But then | dropped the 6 words that erased the smile off his 
face: "Tapi jadi VP-nya di Surabaya, Hon.” 


Beno diem lama banget, sambil menatap gue dan mengelus- 


elus kepala gue. Gue juga nggak tau mau ngomong apa. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Wina: 
Nah lho. 


Alexandra: 


Akhirnya dia ngomong, suaranya pelan dan dalem: “Terus kamu 


mau dipindah ke Surabaya?” 


"Aku nggak tau, Hon.” The only four words that could come out 


of my mouth at that moment. 


Lalu dia bilang lagi: "Nggak tau kenapa? Memangnya kamu 
mau kita hidup pisah kota?” 


Waktu dia ngomong begitu, wajahnya udah mulai marah. Aduh, 
digalakin lagi deh ini. 


Tapi walau nadanya galak, dia meluk gue makin kenceng. 


Sementara gue panjang-lebar menjelaskan kenapa offer jd VP 
itu sangat gue hargai karena itu bentuk penghargaan dari 


kantor atas kerja keras gue. 


Dia diem aja dengerin penjelasan gue, tapi meluknya masih 
kenceng. Saking tight-nya, gue nggak bisa menengadah ngeliat 


mukanya. 


Jadi cuma ngomong dengan kepala gue menyandar ke dadanya 


aja. 


Then | said: "Jadi gitu, Hon. Aku bingung nggak tau harus gi- 
mana sekarang.” Terus gue diem, dia diem juga nggak ngasih 


tanggapan. 


www.boxnovel.blogspot.com 


29 


30 


twivortiare 2 


Gue takut banget waktu itu. Beno itu kalau marah mendingan 
galak deh daripada diem dan gue nggak bisa baca dia mikirnya 


apa. 


Then he said: “Kamu tau nggak kenapa aku meluknya kenceng- 


kenceng begini?” 
Gue diem. 


"Ini reaksi refleks aku begitu kamu bilang kamu mau pindah 
ke Surabaya, Lex. Subconsciously, aku langsung meluk kamu 
begini. Alam bawah sadar aku aja nggak mau melepas kamu 


pergi, apalagi alam sadar aku, Lex.” 


Wina: 


Bapak lempeng ini makin ke sini ngegombalnya makin jago, ya. 


Alexandra: 


Hilih, fokus dulu ke cerita gue! 


Wina: 
Galak ih, kayak lakinya. 


Alexandra: 


LZZ a 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Wina: 


Hahahaha iya iyaaa, lanjuuut! Dia bilang apa lagi? 


Alexandra: 


Dia bilang gini, Win: "Dari pertama kita menikah, dulu sejak 
pernikahan pertama malah, kan kita udah sepakat, nggak akan 
pernah mau hidup pisah kota, entah itu karena alasan apa pun. 
Apakah karena pekerjaanku, atau pekerjaan kamu, kita sepakat 


nggak akan mau hidup berjauhan.” 


"Jadi waktu kamu ngomong tadi, kamu berharapnya aku 


bereaksi gimana, Lex? Kalau mengizinkan kamu pindah, aku 


nggak bisa. Dan nggak mau." 


Wina: 


Terus lo bilang apa waktu dia ngomong begitu? 


Alexandra: 


Gue bilang: "Honey, aku juga nggak mau hidup pisah sama 
kamu. Makanya aku mau minta pendapat kamu. Makanya aku 
ceritain lengkap tentang promosinya. Karena aku nggak tau lagi 
harus gimana. Sejak tadi bos aku ngomong, aku udah pusing 


banget, Ben. Aku harus gimana, Ben?” 


Ini ceritanya panjang, gue telepon aja gimana? Capek ngetiknya, 
bok! 


www.boxnovel.blogspot.com 


ől 


32 


twivortiare 2 


Wina: 
Hih, udah lanjut aja dulu, gue lagi nggak bisa ngangkat telepon 


ini, lagi ngelonin Maddox, nanti dia kebangun. Lanjuuut! Dia 
bilang apa? 


Alexandra: 


"Ini bukan masalah kamu harus gimana, Sayang. Atau masalah 
aku harus gimana. Ini masalah kita harus gimana.” Dia bilang 
gitu, Win. "Ini bukan masalah aku maunya apa atau kamu mau- 
nya apa, tapi kita maunya apa. Aku ngerti kamu mau promosi 
ini, kan hasil kerja keras kamu. Tapi aku juga punya mau, Lex. 
Aku nggak mau kita hidupnya pisah. Dan tadi kamu juga ngo- 
mong nggak mau pisah juga, kan. Jadi poin pertama yang ha- 
rus kita sepakati dulu adalah: 1. Kita sama-sama nggak mau 
hidup pisah. Itu satu. Jadi karena kita sudah sepakat yang satu 
itu, kita cuma punya dua pilihan. 1. Kamu menolak dipindah ke 


Surabaya. 2. Aku ikut kamu ke Surabaya." 


Wina: 


Bok, itu laki lo ngomong sampai sekarang masih pakai poin- 
poin gitu? 


Alexandra: 


Sudahlah, Win, bagian itu udah gue terima apa adanya yang 


penting dia jago di ranjang. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Wina: 
Nyet ah! 


Alexandra: 


STRES GUE WINA, STRESSS! 


Wina: 


Sex is a great stress reliever, you know. 


Alexandra: 


Kenapa jadi bahas ini, woy! 33 


Wina: 


You started it! 


Alexandra: 


Hiliih! Gue lanjut ya ceritanya. Gue diam aja selama dia ngo- 
mong panjang-lebar itu, lantas dia nanya, "Kamu pengen 
banget posisinya, Yang?” Gue nggak tau mau jawab apa, Win. | 
mean, yang gue tau pasti cuma satu: | deserve the promotion. 
| have been working my ass off and my company finally repays 
all the hard work. Tapi kalau promosi ini mengubah apa yang 
gue punya sekarang dengan Beno, I'm not sure if | want the 
promotion. 


www.boxnovel.blogspot.com 


34 


twivortiare 2 


Wina: 


Did you say that to him? 


Alexandra: 


Nggak. Nggak tahu kenapa gue cuma bisa diam, Win. Jadi dia 
peluk gue, lalu dia cium kening gue. Lama. "Melihat wajah 
kamu yang stres begini aja aku nggak tahan, Lex. Kalau kamu 
memang pengen banget, berarti aku pindah ikut kamu. Cuma 
itu caranya supaya kita nggak pisah. Tapi kamu harus mengerti, 
Alexandra, ada banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan 
bareng. Satu, aku dokter bedah, Lex. Aku nggak bisa dengan 
gampang pindah kota dan praktik, harus cari RS dulu yang mau 
menampung aku, dan itu prosesnya nggak cepat, kalau aku 
berusaha, best case scenario dalam 3 bulan baru aku bisa pin- 
dah. Dua, aku dan kamu sama-sama anak satu-satunya, dan 
kedua orangtua kita juga sudah sepuh di Jakarta ini. Kalau aku 
dan kamu pindah ke Surabaya, kita jadi jauh dari mereka, Lex, 
kalau mereka kenapa-kenapa, kita nggak bisa cepat menolong. 
Dan saat aku dan kamu punya anak, aku yakin dalam waktu 
dekat, kasihan eyang-eyangnya jauh dari cucunya, Lex. Itu per- 
timbangan dari aku sebagai suami kamu, anak orangtuaku, dan 


menantu orangtua kamu, Alexandra." 


Wina: 


He's got a point, you know? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Alexandra: 
| know. 


Anyway, dia akhirnya ngomong begini ke gue, “Kamu pikirkan 


dulu aja malam ini ya, Lex.” 


"Kalau memang kamu pengen banget promosi ini, aku akan 
melakukan apa pun untuk ikut kamu ke Surabaya. Karena bagi 
aku, bahwa kita harus hidup dan tinggal bersama itu adalah 
harga mati yang nggak bisa ditawar. Jadi kamu pikirkan dulu 
aja semua yang aku bilang tadi ya, Lex. Aku bangga banget bahwa 
Alexandra-nya aku ini bisa sehebat ini di kantor. Bangga banget, 
Lex. Tapi sebagai suami, aku tentu harus memberikan pandangan 


dan pendirian aku ke kamu. Kamu mengerti kan, Lex?” 
Gue jawab iya. 


So we slept on it, and this morning, | made my decision. 


Wina: 


And the decision is... 


Alexandra: 


It might be the stupidest thing I've ever done in my entire adult 
life. But it might be the wisest too. | chose to accept the pro- 


motion. 


Wina: 


Seriously? 


www.boxnovel.blogspot.com 


35 


36 


twivortiare 2 


Alexandra: 


| chose to accept the promotion only if | don't have to move 
anywhere from Jakarta. 


Wina: 
Gue kirain... Udah bilang ke bos lo? 


Alexandra: 


Udah. Bos gue kaget banget. He was pretty sure that | was 
gonna go ahead and fly to Surabaya like he wants me to. 
Alasan yang gue jelaskan ke bos gue cuma dua: 1. Gue tidak 


bisa berpisah dengan suami, 2. Sedang program hamil. 


Dan hasil pembicaraan tadi siang adalah gue harus tetap ter- 


bang ke Surabaya Senin ini. 


Wina: 
Hah? Nggak ngerti gue. 


Alexandra: 


VP yang akan gue gantikan di Surabaya itu akan pensiun ming- 
gu depan, dan calon tunggal penggantinya adalah gue. My boss 
said to me: "Jadi saya mohon kamu bisa bantu saya ya, Lex. 
Kamu handle dulu di Surabaya, dua minggu saja sambil saya 
carl penggantinya." 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


So that’s why | need to fly to Surabaya this Monday. To tem- 


porarily handle all the work there. Two weeks. | haven 


't told 


the doctor yet about me going away for 2 weeks. Dia masih di 


RS. Semoga diizinkan. Gue nggak bisa menolak lagi keinginan 


boss gue. 


So that's it. 


Wina: 


Can | ask you something? 


Alexandra: 


Yes? 


Wina: 


Are you happy with this? Your decision? 


Alexandra: 


Bingung gue jawabnya kalau lo nanyanya begitu, Win. Di kantor 


gue itu nggak ada perbedaan status. Yang dinilai layak 
promosi itu adalah berdasarkan kinerja. Murni karena k 
bukan karena orang itu perempuan, laki-laki, atau stat 
Jadi bahwa gue ditawari itu, itu karena gue deserve it 
than any other employee in my company, apa pun stat 
How can | not be flattered? And how can | not want t 


damn much? 


www.boxnovel.blogspot.com 


untuk 
inerja, 
usnya. 
more 


usnya. 


his so 


38 


twivortiare 2 


| still wonder if | made the right decision or not. Honestly. Gue 
merasa jadi orang yang kurang bersyukur karena menolak se- 


suatu yang diinginkan banyak orang. 


Wina: 


Kadang kita dikasih pilihan yang sulit hanya untuk nunjukin ke 
kita mana sebenarnya yang buat kita lebih penting dan lebih 
berharga, Darl. It's like the universe's way of making us aware 


of things that matter the most. 


Alexandra: 


| know. Well, | know I've made the right decision when this 
morning | saw Beno's warm smile and felt his kisses and hugs 


when | said I'm not gonna go. 


y 


Sekitei Dharmawangsa. This place is effortlessly romantic. And 


16 Maret 2012 


he is effortlessly sweet. 


And | am effortlessly head over heels in love with him. Always. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


17 Maret 2012 


Beno's mom cooks the best serabi in the world, | tellya. At the 


mertua’s house now, makan serabi sampe buncit. :p 


Serabi with chocolate ice cream and chocolate syrup. The 


doctor eats it this way and now I'm addicted to the same dish! 


On our way home. Mau finish packing sebelum our flight to 


Surabaya at 11 am tomorrow. 

Bikin anak di Jakarta nggak berhasil-berhasil. Di New York 
nggak, di Tokyo nggak, di Raja Ampat nggak, di Singapura juga 
nggak, mungkin di Surabaya bakal jadi? Oh well. 


Hahahahaha. RT (olalalia: Anakmu jadi bonek, Mbak, ntar. :p 


yaaaaa. RT @RiriJayantee: Tetap sabar dan usaha dong, ntar 
kalo udah saatnya pasti bikin senyum nggak hilang-hilang se- 


umur hidup. :D 
ow reading The Hermes Temptation. Lucu! 


Bersyukurlah kamu, Beno Wicaksono, istri kamu ini nggak gila 
Hermes kayak perempuan-perempuan di buku ini. Bisa 


bangkrut dunia akhirat kamu, Hon. 


Hahahaha, tapi kan jauh beda harganya. RT (@JessyCika: Nggak 


gila Hermes, tapi gila Bottega. Sama aja, Tante. - - 


18 Maret 2012 


And there's nothing like your boss calling you on Sunday 
morning discussing your pending work in the new place. 


Merusak pagi gue aja. 


www.boxnovel.blogspot.com 


39 


40 


twivortiare 2 


Boarding now. Bye bye Jakarta. 


Ada yang anak Surabaya nggak? Can you recommend us where 


to eat—yang enak—dekat JW Marriott? 


Oh shit, bisa 2 kali sehari ntar dia minta makan di sini. *eneg* 
RT Acenkii: Depan JW Marriott kedoyanannya Beno tuh. Rawon 


setan, Lex. 


oted yang Kedungdoro. RT (dbunavita: Banyaknya si pada 
makan rawon setan depan Marriott. Kalau malam, ntar belok 


ke Kedungdoro aja, seafood-nya enak-enak. 


oted. RT (dmy maya: Ada Pangsit Mie Tidar di Jl. Tidar enak 


juga, Tan. Trus ada Mie Pecun Jl. Anjasmoro depan Hotel 


Widodaren, bukanya malem. 


First meal at Surabaya: rawon setan. Si Beno seneng banget 


mukanya begitu diajak ke sini. 


Later, sekarang mau menikmati the comfy Marriott's bed dulu ;) 


RT (drozettata: Abis itu ajak si Oom makan Es Krim Zangrandi, 
Tan. ^^b 


oodle ice cream di Zangrandi enak! Banget! 


Berdua abis 4 porsi itu wajar, kan, ya? 
Gotta burn all these calories. Parah ih makannya. 


The guy next to me is fast asleep already, and | can't sleep. 
Nervous about tomorrow. Why should | be anyway? It’s just a 


temporary position. 


It's not like it's my job to keep. | shouldn't feel nervous. Bego 


lo, Lex. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Well, it was my job to keep. But | chose to let it go. For this 


guy next to me. For us. 


19 Maret 2012 


Me: “Kamu wangi banget, tumben udah mandi.” Him: “Kan mau 
pacaran siang-siang sama Ibu Bos, masa nggak mandi dulu." 
Me: LOL 


Akhirnya meeting sialan ini kelar juga. Saatnya pulang dan 
membuang atribut VP ecek-ecek ini dan jadi istri yang baik 
buat Bapak Beno Wicaksono. 


20 Maret 2012 


Safe flight, sweetheart. Come back soon please. 


21 Maret 2012 


Pulang kantor, makan es krim di Zangrandi sendiri, balik ke 


hotel makan pesanan room service di kamar sendiri. Pait. 


BBM kangen mampus sama suami sendiri dibaca tapi nggak 
dibales. Lebih pait. 


Having my bubble bath, dan nggak ada yang tiba-tiba masuk 


kamar mandi ngomong: "Aku ikutan, ya.” Pait. 


Hahaha | guess he'd say that. RT (dsibocil: Eh Lex, gue nge- 
wakilin Beno nih, pulang dari RS capek, eh sampe rumah 


nggak ada yang digulingin. PAIT!!! 


www.boxnovel.blogspot.com 


41 


42 


twivortiare 2 


Wait, Mr. "I'm such an important surgeon | don't have time to 


reply my wife's desperate BBM” is calling. 


Him: "Jangan marah ya, Yang, tadi ada pasien gawat makanya 


nggak dibales BBM-nya.” Me: "Iya iya.” (what else can | say?) 


Him: "Nggak marah, kan, ya? Nanti malam tetap Skype jam 9 


ya, aku baru nyampe apartemen sekitar jam segitu.” Me: "Iya." 


Him: “Itu udah aku balas BBM-nya barusan. Udah ya beres-be- 


res dulu. Jam 9 ya.” 


He hung up the phone, dan dengan deg-degan gue buka BBM 
gue untuk lihat balasan atas kalimat “Il miss you so damn 


much” itu. 

Dan balasannya adalah... 
"Sama." 

Udah, satu kata doang. 


Beno oh Beno... 


Makasih, ya... RT Adelyadelz: Huahahaha... Followers boleh 
ngakak ya, Lex... :)) 


22 Maret 2012 


So whose hot husband is gonna fly here tonight harusnya ke- 


jutan tapi udah ketauan sama gue? “senyum selebar-lebarnya* 


Thanks to si Mbok yang membocorkan. He still doesn't know 


that | know though. Sweet. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Gue juga curiganya gitu... RT (delicya_elita: Sebenarnya Oom 
Ben mau makan rawon... 


The doctor just called me ngabsen, gue jawab masih di kantor. 


Gue tanya dia lagi di mana, jawabannya masih di RS. 


Padahal si Mbok udah laporan bahwa the doctor minta anter 


Ahmed, sopir gue, ke bandara setengah jam yang lalu. :) 


o, | don't wanna ruin his surprise. RT (dhelentandya: Surprise- 


in aja dateng jemput di bandara? How? :) 


ni gue telepon barusan teleponnya udah mati dua-duanya, 
called Ahmed dan setelah gue paksa-paksa akhirnya ngaku 


udah nganter ke bandara. 


o, but the first one whose lingerie gift | accepted. 
RT (dLaurentisCeL: Was Beno the first guy that gave you 


ingerie? 


don't know why. RT (dLaurentisCeL: Then why did you accept 


Beno's gift? :) | am sure you have received a lot. :p 


Mungkin karena wajahnya yang malu-malu pas ngasih gue itu. 


t was actually a funny story. 


So about 2 months after we started dating, Beno just returned 


rom a week medical convention whatever in Seattle. 


He stopped by at my apartment immediately, terus ya udah kita 


ngobrol, terus gue kasih makan. 


Then he gave me a box, katanya oleh-oleh, sambil ngomong: 


"Tapi nanti bukanya pas aku udah pulang aja, ya.” 


| said: "Apaan sih, buka sekarang aja ya.” (sambil langsung 
buka kotaknya) 


www.boxnovel.blogspot.com 


43 


44 


twivortiare 2 


Honestly, | was so surprised when | found lingerie in it. | mean, 


this guy is a nerd yang diem-diem polos gitu, kan. 
Pas gue bengong, dia nyeletuk: "Nggak suka, ya? Maaf, ya.” 


Raut wajahnya kayak bersalah pas dia bilang itu, lucu banget, 
so | smiled and kissed his cheek, "Suka kok, Hon. Makasih, ya.” 


When | said that, dia langsung senyum, so cute. Then, sambil 
garuk-garuk kepala nggak berani liat mata gue, he said: "Ka- 


pan-kapan dipake ya, Lex." 
smiled and responded: "Iya." 


Waktu gue bilang iya, eh malah langsung nyeletuk: "Kalau se- 


karang, boleh?” 
Dalam hati gue langsung: "Ya ampuuun.” 


Mimik muka gue udah mau ketawa, tapi si dokter itu justru me- 


natap gue serius. Akhirnya gue bilang: "Serius?" Dia ngangguk. 


thought, kasian juga udah masih jetlag terbang 20-an jam dari 
bandara langsung ke apartemen gue terus permintaannya gue 
tolak. 


So | put it on, he’s happy. 
Udah, gitu aja ceritanya. 


Nggak, abis itu kita main ular tangga kayak anak kecil, terus 
dia pulang. RT (dnnstantia: Pasti ada cerita selanjutnya, kan? 


Nggak sampe situ doang. *ngikik* 


Sweet ya? Gue suka karena dia apa adanya. RT @ayuriska: YA 
ALLAH YA RABBI.. Kelempengan Oom Beno yang begitu itu 


yang dicinta sampe mateeee... 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Kalau dia mau A, dia langsung ngomong A. Dia nggak suka B, 
juga langsung ngomong. Gue nggak perlu capek denger gom- 


balan nggak penting. 


Back at the hotel, ordering room service for dinner. Kalau liat 
schedule penerbangan, setengah jam lagi bahan obrolan kita 


itu mendarat. 


Hahahahaha. RT (dRiriJayantee: Main ular tangganya sampe ke 
P terus baru pulang, hilang deh jetlag-nya. :D 


n life, there's always that one guy you break every rules for, 
and with. Well | think you can guess who that one guy is for 


me. 


The doctor just called me dan gue marah-marahin (akting): 
"Dari mana aja sih, HP-nya mati mulu dari tadi, aku nyariin 


kamu, tau, dari tadi.” 


Him: "Maaf, Lex, barusan ada operasi. Kamu kenapa nyariin? 
Sakit? Baik-baik aja, kan?” Me: “Jadi kalau sakit doang boleh 
nyariin?” (jago gue aktingnya.) 


Him: “Ya nggak dong, Lex. Tadi HP mati karena aku ada ope- 
rasi. Setengah jam lagi aku pulang, kita Skype ya. Mau ya?” 


| said yes, we ended the phone conversation. | was smiling the 


whole phone call. 


Tinggal duduk manis nunggu orangnya dateng, sambil latihan 


muka kaget. *halaaah* 


Well, signing off now. Have a great long weekend, Twitterverse. 


www.boxnovel.blogspot.com 


45 


46 


twivortiare 2 


23 Maret 2012 
Berhasil dong. RT @antamanullang: Berhasil, nggak, akting lo 


pura-pura nggak tau Beno dateng? 


Jadi tadi malam, ada yang ngetuk pintu kamar hotel gue, gue 


pura-pura nanya: "Siapa?" tapi nggak ada yang jawab. 


Pas gue buka pintunya, it's the doctor standing there with a 


wide smile on his face. Langsung gue peluk dan cium. 


Terus gue bilang: "Kok kamu bisa di sini sih? Kan besok ada 


operasi harusnya?" He said: “Kangen.” 
Udah, satu kata itu doang. Lemes lutut gue dengernya hehehe. 


So what to do and see in Surabaya? 


26 Maret 2012 
| think I’m beginning to love this position. Kerjaannya lebih ba- 
nyak strategic thinking dan negotiating. 


While yang pretelan diberesin subordinates gue. Kalo cuma 
wooing people at meetings with my words and smile sih gue 


jagonya. “sombong” 

Orang-orang di sini juga baik-baik banget, | wouldn't mind to 
work with them everyday. 

Tapi hidup itu pilihan, ya. Ini Tuhan lagi nunjukin ke gue betapa 
enaknya posisi ini, tapi betapa hampanya juga pas pulang 


kantor nggak ada laki gue. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Pernah. RT (dsekarph: Tapi pernah nggak sih Mbak ngasih tau 
Oom Ben, the way you want him to love you? Reaksinya gi- 


mana? 


Well, | mean, bukan maksa dia mencintai gue dengan cara que, 
tapi gue cuma minta dia lebih perhatian, lebih mengerti, nggak 


secuek pas pernikahan pertama. 


And | can see that he's trying hard to make me feel loved and 
taken care of. Gue merasakan bedanya. 

Tapi bahwa dia gayanya tetap begitu, lempeng-lempeng nggak 
tertebak, ya mau diapain, itu kan bawaan lahir. 

Kalau gue mau punya suami yang nggak lempeng, ya jangan 


pacaran sama yang lempeng. Jangan mikir bahwa setelah me- 
nikah bisa diubah. Cetakan udah gitu. 


Yang penting bagi gue adalah dia sayang gue, bertanggung 


jawab, setia. That's all. 


Nggak usah berharap bahwa dia jadi sangat romantis kayak di 


film-film. Ekspektasi gue ke Beno cuma 3: dia sayang, dia 


tanggung jawab, dia setia. Udah. 


Perempuan-perempuan zaman sekarang itu banyak yang di- 
rusak ekspektasinya gara-gara film dan buku, mikirnya yang 


sempurna itu kayak yang mereka tonton atau baca. 


Padahal ya nggak. Yang penting itu lo nyaman sama dia, dan 
sebaliknya, terus ya udah yang 3 tadi. 


Ridiculous kalo zaman sekarang masih mikir: "Pokoknya gue 
mau cowok yang keren kalo pake jas!” atau "Pokoknya gue 
mau suami dokter!” 


www.boxnovel.blogspot.com 


47 


48 


twivortiare 2 


Gara-gara itu, mata lo jadi tertutup ke laki-laki lain di sekeliling 
lo yang sebenernya bisa lebih memenuhi emotional needs lo. 


Sayang, kan? 


Pernah dengar quote ini? “You don't love someone because 


he's perfect, but he's perfect because you love him.” Itu bener! 


Kalau lo bener-bener sayang sama orang, standar kesem- 
purnaan lo akan otomatis bergeser dari sosok di film-film itu 


jadi sosok yang lo sayangi itu. Trust me. 


Hahahaha kenapa jadi ini... RT (alittriyas: Belum tentu bisa 


muasin di ranjang ya, seus. :| 


Ya terserah sih kalau itu juga mau “dinilai” dulu sebelum meni- 


kah. Tapi menurut gue, sexually compatible itu muncul dari cinta. 


Kalau lo saling cinta, pasti lo sexually compatible. Tapi orang 


yang sexually compatible belum tentu saling cinta. Get it? 


Bubble bath whilst eating Beng Beng (sisa jajanan si gembul): 


temporary heaven. 


Oh dear God... RT (dNuzulialndah: Kakak Alex yang paling can- 
tik... mau dong nanti sehari sebelum UN disemangatin Oom 
Beno. :””))) 


Mau UN itu berarti masih SMA, ya? Dan minta disemangatinnya 


sama laki gue yang oom-oom. Dunia mau kiamat. 


Yang masih abege sana ngefansnya sama yang wajar sebaya 


gitu, Zac Efron, atau siapa kek. 


NO WAY! RT @Rizkymaulidiana: Wow groupies-nya Oom Beno 
makin banyak, dari berbagai kalangan dan usia pula. Bikin fan 


page aja, Tantee. :| 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Gue cerita kan karena gue cinta. RT fitri ucriet: Hehe... itu ber- 
arti Oom Beno dicinta segala genre, Mbak. Abis Mbak juga sih 


yang suka cerita. :-P 


Udah ah, bubar. Udah ada panggilan Skype date dari pemilik 
gue. Nite! 


28 Maret 2012 
Three more days, Alexandra. Just 3 more days. 


The doctor's BBM just now: "Kamu jangan makan siang keluar, 


ya. Skype aja sama aku. Bisa?” 


Ajakannya memang selalu seperti perintah, but | know what 
e's really trying to say is: "Kangen, Yang, lunch bareng lewat 


kype yuk.” 


h 
S 
Understanding Beno Wicaksono beyond his spoken words and 
h 


is expressionless face is an art I'm still trying to master. 


Just to tease Mr. Pecandu Rawon Setan, | asked my OB untuk 


bungkusin rawon setan di depan for me to eat at my desk in 


front of him on Skype. 
Have a great lunch, everyone! 


Cute, isn’t it? RT (alispalui: Hihihi, suka banget baca rayuannya 
Oom Beno yang kaku ke Tante. (I“-“I) 


Itu rayuan kaku dan muka lempeng itu ada peletnya kali, sam- 


pai gue nggak bisa nggak mikirin dia gini. 
BOLEH NGGAK SIH NGGAK USAH MANGGIL TANTE 


T 
2 


www.boxnovel.blogspot.com 


49 


50 


twivortiare 2 


Nasib nasib, umur baru 31, anak belum punya, 2000 followers 


manggil tante. Bikin berasa tua aja. 


Gue dipanggil tante sama berondong, masaaa! RT (daldoth: 


Tanteeee... :) 


Temen manggil nama, orang kantor manggil Mbak atau Ibu. 


RT(@chaannisa: Di kantor dipanggil Ibu nggak, Mbak? 


*menghela napas* RT (dsweetyAtiet: Kalau aku manggil Mbak, 
berarti aku manggil suami mbak “Mas Beno”, ya.. Asiikkk.. 


nggak naksir oom-oom lagi deh. {© ~ “Je”) 


Aduh apa sih yang bikin kalian tergila-gila sama oom-oom yang 
nggak bisa ngomong itu... Heran gue. Naksir yang lain aja gih! 


“pusing baca mentions* 


Meeting... boring. (beginilah kalau jadi bos tapi mental masih 


cungpret) 


My BBM to the doctor sore ini: “I’m jealous of the people who 


get to see you everyday.” 


Mau tahu apa balasan dari laki gue itu? Dua kata aja. 
"Pulang dong.” Two words. Oh Beno... 


Me: "Pengen banget, Hon, tapi kan belum bisa. Tiga hari lagi, 


kamu masih sabar, kan?” Him: "Nggak." 


Terdiam gue pas dibalas "Nggak." Me: "Jangan gitu dong, Hon, 
sabar ya, aku ikut pusing kalo kamu begini. Tiga hari lagi aja. 


Kan aku absen terus ke kamu.” 


Him: “Aku udah migraine tiap hari nggak ada kamu.” (aduh 


kasiannya) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Gue balas ala dia kalau tiap gue ngeluh pusing: "Minum obat 


dong, Hon.” Dibalas: "Udah, nggak mempan." 


Me: "Kamu sih ngotot Skype sampe jam 1, kan kurang tidur 


jadi pusing, Hon.” Him: "Bukan gara-gara itu.” 


Me: "Jadi gara-gara apa?” Him: "Masih nanya?" Me: “Hehehe, 
iya ngerti, 3 hari lagi ya, yang sabar ya, Hon.” Him: "Iya." 


Dan BBM pun ditutup dengan: "Ada pasien. Nanti Skype, ya. 
Aku telepon kalau udah pulang, jangan ditinggal tidur.” 


Gue udah kayak menerima instruksi dari komandan peleton. 
LOL 


Maybe. RT (@rsgabrielle: Maybe later when you have kids, his 
lempengness akan berkurang. Lempeng itu memang nggak ada 


obatnya. :| 


Well actually, sama Tiz anaknya Wina, Beno bisa lho nggak 


lempeng. Diajak ngobrol, ditanya-tanya Tiz mau aja. It’s cute. 


Balik ke hotel membawa setumpuk berkas pekerjaan. Shit. 
Mana pengganti gue di Surabaya sampai hari ini belum ditentu- 


kan juga siapa. 


Asal jangan tiba-tiba disuruh perpanjang lagi aja gue di 


Surabaya ini. Bisa diseret pulang sama yang di Jakarta. 


Tadi malam, on Skype, Beno semangat banget cerita tentang 


seorang dokter bedah jantung di India, namanya dr. Devi Shetty. 


Kata Beno, dr. Shetty ini awalnya dokter bedah jantung paling 
terkenal di India. 


Dr. Shetty ini bapak-bapak ya, bukan cewek. Anyway, tahun 90- 


an, dr. Shetty sempat dipanggil untuk merawat Mother Teresa. 


www.boxnovel.blogspot.com 


51 


52 


twivortiare 2 


Sejak ketemu Mother Teresa, si dokter terinspirasi untuk buka 
RS khusus jantung, semacam cardiac center untuk orang ku- 


rang mampu. 


Katanya, sampai sekarang, cuma 10% penduduk India yang 
sanggup bayar operasi jantung, jadi dia bikin khusus biar lebih 
murah. 


Caranya bukan dengan mengurangi kualitas, tapi dengan re- 
strukturisasi fee dokter. Dokter-dokter di situ dikasih gaji tetap 


per bulan, bukan per operasi. 


Dan di situ, dr. Shetty bisa ngasih konsul sampai 70-an pasien 


per hari. 


Kata Beno, cardiac center-nya keren, dan untuk pasien mampu 
yang juga banyak berobat di situ, kena premium cost untuk 


subsidi silang. 
Then he said: “Lex, aku pernah cerita ke kamu kan dulu, aku 
juga pengen begitu. Tapi kalau itu ya jelas penghasilan aku 


nggak akan sebesar sekarang.” 


"Kamu keberatan kalau nanti-nanti aku pengen bikin begitu? 
Nggak sekarang. Sekarang mau nabung dulu biar cukup sam- 


pai biaya empat anak sampai tamat kuliah.” 


Me: “Empat?!!!" Him: "Hehehe, emang kenapa kalau empat?" 


Me: "Dua aja ya, Hon.” Him: "Ya udah karena yang hamil kamu, 


dua aja.” 


Then he said: "Lagian nabung untuk dua anak itu lagi sama 
dengan nabung kebutuhan tas dan sepatu kamu.” Me: "Ya 


ampun, Honey, kan nggak segitunya.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Him: “Hehe bercanda. Tapi kamu nggak keberatan, kan?” Me: 
"Nggak, Hon, I'm behind you 100%. Tapi masa kamu mau 70-an 


pasien sehari? Entar kecapekan, sakit.” 


Me: “| mean, aku nggak mau kamu mati-matian terus nggak 
pulang-pulang. Buat kesehatan kamu juga, dan waktu kamu 


juga lebih banyak buat aku, buat anak-anak kita ntar.” 


Anyway, kita ngobrol panjang tentang our 1, 2, sampai 10 year 
plans tadi malem. I'm amazed that he’s already set timelines 


in details. 


Sementara kalau gue ya, paling jauh juga merencanakan li- 


buran setahun mau ke mana aja. LOL 


Google deh RS di India itu, namanya Narayana Hrudayalaya, it 
means God's compassionate home in Sanskrit. Tadi iseng gue 


browse dan keren banget. 


'd be a very proud wife if someday my husband can do the 


same thing. 


Dan si Narayana itu family business loh, anaknya dr. Shetty jadi 


direkturnya. Cool! 


Kata Beno, dia kagum dengan prinsip dr. Shetty: "Hands that 


sew are holier than hands that pray.” 


Artinya, kalau kita memang punya kemampuan, bantu langsung 


dengan tangan sendiri, jangan sekadar mendoakan. 


Ini tadinya niat baca berkas kerjaan sambil nunggu Skype, ma- 


lah nge-tweet. 


www.boxnovel.blogspot.com 


53 


54 


twivortiare 2 


Beno then said: “Lex, kalau aku mau 2 minggu di India lihat 
dan belajar langsung dari dr. Shetty dan timnya, kamu mau 


ikut, kan, nemenin?” 
Asiiik liburan di India :) 
Kayak bisa cuti aja... Oh, who cares, yang penting iya dulu! 


Time for our Skype date. He might be a hero out there, but 
when he's with me he's my big baby. 


29 Maret 2012 
In Malang for a meeting with a client. 


Hari ini gue juga merasa sama. RT (itashyau: Pinjem tweet: 
"Stressed. Depressed. But well dressed.”-nya Alex utk dipajang 
di BBM. 


The client is taking me to lunch at Inggil. Enak ya makanan- 
nya? 
On my way back to Surabaya after a day in Malang. Just want 


to crawl in my hotel room and sleep to kill this headache. 


Aduh gue nggak berani berharap, takut nggak lagi. RT 
(athiianonong: YESSS, TANTE HAMIL! *CAPSLOCK RUSAK SA- 
KING SENENGNYA* 


Tidur dulu ya, makin pusing gue tweeting di mobil. 
Kangennya sampai ke ubun-ubun. 


Wearing his old T-shirt in bed sleeping just now doesn't replace 


the warmth of his tight hugs. Obviously. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Tepar tidur sejam terakhir begitu nyampe hotel. The headache 
is gone, the longing Is not. Obviously. Di mana-mana juga ka- 
ngen nggak bisa hilang dengan tidur. 

asgor Bang Robby. RT (@prawikautary: Di Sabang, nasi go- 
rengnya gerobak mana sih? Kan banyak tuh, Mbak. Mau coba 
avoritnya Mbak dan Oom Ben. :D 

Damn ada yang nyebut nasi goreng itu, gue jadi pengen banget 
banget nget nasi goreng Sabang itu sekarang. “menelan ludah” 
asi goreng yang enak di Surabaya di mana, ya? Gue sukanya 
yang pedes gurih gitu. 

Langsung nyuruh sopir beliin. RT Agiannekartiko: Nasi goreng 
Jancuk mau? Terkenal tuh, Lex, di Surabaya Plaza Hotel. 


cant. Penugasan belum habis. Penggantinya pun belum ada 
sampai hari ini. RT (driabibi: Buruan balik aja, Mbak... Ngapain 


jauh-jauhan... :D 


Bos gue di Jakarta tadi gue tanyain jawabannya cuma: "Sabar 
ya, Alexandra, saya lagi pilih-pilih. Kamu sih nggak mau, pada- 
hal saya yakinnya kamu." 

Bingung gue mau cerita apa, semuanya bikin makin kangen. RT 
(dekaecaa: Mbak, cerita-cerita tentang Oom Ben aja dong buat 
ngobatin rasa kangennya. :) 

guess you can say that Beno and | are really bad at long dis- 
tance relationship. Kangennya norak gini. Malu sama yang LDR 


ama dan tahan. 


Dari zaman pacaran aja ketemuannya hampir tiap hari. 


www.boxnovel.blogspot.com 


55 


56 


twivortiare 2 


Di awal kami jadian, yang gue “ditodong” jadi pacar di dapur 
dengan cara sangat straightforward dan selonong cium itu, si 


Beno bilang begini: ... 


"Mulai sekarang, aku sering-sering mampir, malem-malem pu- 


ang dari RS, nggak apa-apa, ya? Soalnya dekat kamu aku te- 


nang, kalo nggak ketemu jadi kepikiran.” Muka dan suara flat. 


Weird. RT (dekaecaa: Gimana perasaan kalian berdua waktu 
Mbak masih menggunakan jasa Oom Beno untuk pertama kali 


sebagai dokter pasca kalian pisah? 


Waktu itu gue abis 2 hari lembur sampai jam 3 pagi di kantor, 
hari ketiga badan gue langsung drop, nyerah. Ini kira-kira 3 


bulan setelah kami cerai. 


Keleyengan, meriang, gue tiduran aja di apartemen. Cuma ada 
si Mbok. Mau ke rumah orangtua gue juga mereka lagi ke luar 


negeri. 


Si Mbok juga udah bingung ngeliat gue begitu, sementara gue 
paling ogah ke dokter di RS, ngeliat RS malah bikin makin 
sakit. 


Akhirnya nggak tahan lagi udah lemes banget nggak bisa 
ngapa-ngapain gitu, gue SMS si Beno, dengan setengah mati 
menahan gengsi. 

Gue nggak tau mau ngomong apa, jadi gue SMS tembak lang- 


sung aja: "Ben, aku keleyengan dan lemes kayak dulu, obatnya 


apa, ya? Biar aku beli." 


Maksud gue, mau nanya obat aja. Biar ntar gue minum obat- 
nya. Aneh juga soalnya kalau nyuruh dia dateng dan meriksa 


gue. Would be awkward. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


SMS-nya nggak dibales-bales sampai setengah jam, dalam hati 
gue: bastard, sombong banget sih lu ditanya obat aja nggak 


mau ngasih tau. 


Terus gue ketiduran saking lemesnya. Tiba-tiba gue nggak sa- 
dar berapa lama kemudian, si Mbok bangunin: “Non, ini Tuan 


nelepon.” 


Me: “Tuan siapa?” Si Mbok: “Tuan Beno.” Gue ambil gagang 
teleponnya dari si Mbok. 


Baru gue ngomong “Halo” dengan suara lemes, si Beno lang- 
sung nyamber: “Kok nggak ke dokter?” Me: “Kan kamu tau aku 
paling males ke RS.” 


Him: "Kalau sakit, ya ke RS. Nggak usah mengada-ada dengan 
paranoid kamu sama RS yang nggak jelas itu.” Shit, malah di- 


marahin! 


Gue jadi panas: "Udah deh kamu kalau mau marah-marah 
nggak usah nelepon. Cuma minta tolong nanya obat aja harus 


ya pake marah-marahin aku.” 
Dan langsung gue tutup teleponnya. Sebel que. 


Gue tidur. Sejam-an kemudian, gue dibangunin lagi sama si 


Mbok, kali ini dengan kata-kata: “Non, ada Tuan dateng.” 


Gue langsung males, ngapain lagi ini dateng, mau marah-ma- 
rah langsung? Udah lemes nggak ada energi gue melayani 


marah-marahnya si Beno yang nggak jelas itu. 


Denger suara gue udah bangun, si Beno langsung nyelonong 


masuk ke kamar. Si Mbok melipir keluar. 


Gue nyeletuk: "Ngapain ke sini? Mau marah-marah lagi?” Him: 


www.boxnovel.blogspot.com 


57 


58 


twivortiare 2 


"Mau meriksa. Sakitnya gimana?” Dia langsung duduk di sisi 


tempat tidur dan megang kepala que. 


Pas que refleks tepis tangannya, dia menghela napas: “Lex, aku 
mungkin jago ya, tapi meriksa pasien itu harus megang, nggak 
bisa pake telepati.” 


Me: "Makanya kan aku cuma nanya aja obatnya, SMS aja nggak 
usah pake dateng. Sakit begini udah biasa kok.” 


Dijawab sama dia dengan ketus: "Di mana-mana dokter itu juga 
meriksa dulu baru pake obat, bukan pake SMS. Kamu mau 


sembuh nggak?" Galak. 


Si Beno itu kalau lagi galak serem, gue juga udah terlalu le- 
mes untuk berantem, jadi gue diem aja. Dia lantas meriksa gue 
pake stetoskop. 


Nggak pake ngomong, abis meriksa gue dia tulis resep, terus 
dia panggil si Mbok, nyuruh beliin di apotek. 


Kemudian dia ngomong ini ke gue: "Obatnya diminum, jangan 
ngantor 3 hari, kalau mau sembuh." Gue diem aja. 


Sebelum cabut, he said: "Lain kali kalau sakit telepon aja, bu- 
kan minta obat pake SMS, apalagi pasrah tidur sampai pingsan 
begini. Ngerti?” 


Terus udah dia cabut. liiih nyebelinnya sumpah. 


Gue nggak ngerti entah karena dia jago, atau dia terlalu kenal 


gue dan sakitnya gue, setelah gue minum obat dari dia, gue 


langsung baikan. 


Sejak itu, kalau gue sakit, ya udah telan harga diri aja deh 
nelepon dia. Walau efek sampingnya adalah dia dateng marah- 


marah nggak jelas. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Setelah kita udah baikan dan pacaran lagi, gue pernah nanya 
Beno, kenapa dulu kalau dateng mau meriksa gue bawaannya 


marah-marah galak mulu. 


Him: "Soalnya marahnya nyampur antara marah karena kamu 
nggak jaga kesehatan sama marah sama diri sendiri nggak bisa 
meluk jagain kamu.” 


Waktu pertama kali kulit kami bersentuhan itu, damn. RT 
(dlispalui: Pas lagi diperiksa, deg-degan nggak, Mbak? Secara 


kan udah cerai pas saat itu. ;) 
Awkward. Weird. 
The nasgor is here, makan dulu ya. 


My God, ini nasi goreng apa granat? Mau meletus lidah gue!! 


*BRB mesan sandwich dari hotel aja* 


Ini bos gue di Jakarta juga bikin bete, malem-malem begini 
ngapain coba BBM: “Hai, Alexandra, gimana Surabaya? Betah?" 


"Seminggu lagi saja, Alexandra. Saya usahakan lebih cepat, ka- 


rena calon pengganti baru bisa diputus direksi Selasa.” 


30 Maret 2012 


Bangun tidur setelah nangis semalaman memang bikin kepala 


seberat tujuh ton pas bangun. 


www.boxnovel.blogspot.com 


59 


60 


twivortiare 2 


Wina: 


Ada apa lagi ini??? 


Alexandra: 


Biasa, ada oom-oom galak marah-marah waktu gue bilang 


dinas gue lanjut seminggu lagi. 


Wina: 
Bilang dong sama oom-oom galak itu, "Get laid gih biar nggak 
ngomel mulu.” 


Alexandra: 


WOYYY!! 


Wina: 
XIXIXIXIXIXIXI 


Alexandra: 


Tolong ya, gue nggak mau temenan sama orang yang ketawa- 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Wina: 


Hahahahaha, ini laki sama bini sama aja, galak! 


Alexandra: 


Sebel banget gue, Win, gue udah niat Skype cerita baik-baik, 
malah marah-marah. Marah-marahnya baru berhenti setelah 
gue nangis dan gue ngomong: “Aku itu cerita ke kamu untuk 
diskusi minta pendapat, kenapa jadi dimarah-marahin, Ben? Dia 
diem. Gue bilang aja, "Udah ya, aku nggak mau ngomong sama 
kamu kalau kamu masih marah-marah pake emosi, ya.” Gue 


putusin Skype, gue nggak angkat-angkat teleponnya. 


Sampai pagi ini telepon yang di-silent udah ada puluhan missed 
calls, dan masih masuk panggilannya beberapa kali, tetap 61 


nggak gue angkat. 


Wina: 


Ciyan... 


Alexandra: 


Tadi xixixxi, sekarang ciyan... who are you? Are you Wina? 


Wina: 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA... Ini makan siang dia nggak 


ngabsen? 


www.boxnovel.blogspot.com 


62 


twivortiare 2 


Alexandra: 


Ngabsen, nggak gue angkat. Males. Berdasarkan laporan si 
Mbok pagi ini, si Beno minta di-packing-in koper. Mau nyusul? 
Bagus. Tapi kalo masih pake bentak-bentak, mending gue 


diemin aja. 


Kalau kangen dan sayang, kenapa harus bentak-bentak galak 
banget gitu, Ben.... 


Wina: 


Anggap aja itu foreplay sebelum galak di ran... 


Alexandra: 


Bubar bubaaaar! Gue meeting dulu ya, daaah! 


y 


One universe, 8 planets, 204 countries, 7 seas, 6 billion people, 


and my heart still told me it's you. 


Kurang kerjaan itu adalah nyoba test-pack barusan di toilet 
kantor. 


It's negative. Again. Emang gue nggak layak jadi ibu kayaknya. 


*lempar test-pack ke tong sampah* 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Jadi istri nggak becus. Jadi ibu nggak layak. Jadi pegawai 
ngeluh mulu. Mau jadi apa lo, Lex? 


Still at the office. 


Menatap pasrah tumpukan berkas yang harus dikasih ke- 
putusan malam ini juga. Siapa bilang jadi bos enak, apalagi bos 


nanggung. 


"Bu, yang ini menurut Ibu gimana?” "Bu, Pak Halim minta ke- 
temu Ibu.” “Bu, sudah ditanda tangan yang punya saya?” 


Aaaarrgh ini orang-orang kenapa nggak berhenti-berhenti! 
Pengen nyeburin kepala ke wastafel. 


Kalau gue jadi CEO ya, akan gue putuskan tiap gedung kantor 


ada spa-nya, jadi tiap yang puyeng sama kerjaan bisa take one 


hour break di situ. 


Dan Bapak Beno pun tiba-tiba muncul di kantor gue. Duduk di 


ruangan gue main iPad nungguin. 


My subordinates yang jadi salah tingkah tiap masuk ke ruangan 


gue melaporkan sesuatu. 


Dan sekarang melihat dia makan nasi kotak jatah lembur di 


kantor gue dengan lahap langsung kasian. 


This emotional rollercoaster that you put me through since 


we're together ya, Ben... Endless. 


Bye bye office! Akhirnya pulang juga. Capek maksimal! 
Thank God, si dokter nggak ngomel. Diem aja dari tadi. Padahal 


biasanya kalau gue lembur lewat jam delapan aja, ngomelnya 
udah galak. 


www.boxnovel.blogspot.com 


63 


64 


twivortiare 2 


Sopir di depan, gue dan dia di jok belakang diem-dieman. 
And in silence, his right hand suddenly holds my left hand. 


When | finally turned my head to look at him, he said: “Capek 
banget, Yang?” | nodded. Him: "Nanti nyampe hotel langsung 


tidur aja, ya.” 


Capek banget, Hon. Every night. And you're not here to hug me 


after those long days at the office. 


Do you think | want this? | don't, Ben. | just want to fly home 
and be with you. But | can't. Not for now. Why can't you 
understand that? 


Pengen banget rasanya ngomong itu sekarang. Tapi ya sudah- 
ah. Too tired to argue, and miss him too much to start a new 
ight. 


1 April 2012 


| need some good spa massage this morning. 


2 April 2012 
#np The Long and Winding Road. 


Reading all these documents in my office whilst listening to our 


song makes me miss you more. 


Here in Surabaya, I’ve got 65 people working under me. Means: 
| have to overlook and supervise each one of them. Capek dan 


pusing. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Means: pusing dan stres-nya 65 orang itu akan terakumulasi di 


gue. Damn. 


Mending di jabatan yang di Jakarta, anggota cuma sepuluh 


orang, pusing dan stres-nya tolerable. 


This position might sound lucrative, but the stress is the last 


thing that | need as I'm trying to conceive a baby. 


Udah diabsen yang bersangkutan tadi. :} RT @asmahanifah410: 
Maghrib dulu aja, Tan. Nanti diomelin Oom Beno loh. 


Hehe nggak segitunya. RT (@wredundant: Hahaha lo liat susah- 
nya aja, Lex, gaji dan fasilitas ke-65 orang itu juga terakumu- 


asi ke lo. You forget that one. 


ni bukan kenyamanan dalam konteks rumahnya enak, duitnya 


cukup banget, mobilnya nyaman. Bukan itu. 


Tapi seberapa “bisa” dia menikmati hidupnya dengan segala 


macem pressure yang attached ke jabatan itu. 


Yang dipikirin makin banyak, waktu buat diri sendiri makin dikit 


karena everybody wants something from you. 


Jadi akhirnya kenyamanan hidup secara finansial yang bisa di- 


beli dengan jabatan itu juga nggak bisa dinikmati. 


Gimana mau menikmati nyamannya rumah kalau tiap hari pu- 


lang kantor malem banget dan langsung tepar. 


Belum lagi social pressure, dalam arti dengan jabatan itu, lo 
harus bergaul di kalangan yang tepat untuk memperluas net- 


work dan lain-lain. 


www.boxnovel.blogspot.com 


65 


66 


twivortiare 2 


You have to attend that thing and this thing, haha hihi sana- 
sini, padahal sebenarnya cuma pengen pake kaus jelek tiduran 
di rumah nonton DVD. 


So | guess, I'm not up for this. | thought | was, turns out it's 


£ 


too big for me to handle. 


Dan kasian juga suami gue, kalau gue sibuknya terus seperti 
ini, dia jadi kurang diurus dan kurang diperhatikan sama istri 


sendiri. 


Kalau dulu sih gue selalu mikir: "Bangga ya kalau umur sekian 


udah jadi sesuatu.” Tapi sekarang | guess my priority changes. 


Gue pernah diskusi ini sama Beno. RT (dHalidaHanun: Seandai- 
nya posisi ini untuk kantor di Jakarta, bakal tetep diambil 
nggak, Tan? 


Dia bilang: "Kamu mau jadi apa pun aku dukung, Lex, asalkan 


memenuhi 3 syarat.” 


"1. Kamu suka pekerjaannya, 2. Pekerjaan itu nggak bikin kamu 
jauh dari aku dan kurang waktu untuk kita, 3. Kamu tetap jaga 


kesehatan dan nggak kecapekan.” 
tu cuma 3 syarat, tapi susah. 


Okay let's go home to the hotel. The doctor tumben udah pu- 


ang jam segini dan nagih Skype date sama istri kesayangannya 
ini. 


Time for Skype date with my cookie monster. ;) 


Cookie monster ini Skype sama gue sambil nyender di tempat 


tidur ngelus-ngelus perut. Cute. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


3 April 2012 


So | heard calon pengganti gue hari ini sedang diwawancara 
direksi. Wish him all the luck. Biar gue cepat pulang! 


Masih di kantor dong gue. The story of my life these days. 


4 April 2012 
Physically and emotionally exhausted... 


The good news is, calon pengganti gue udah disetujui direksi, 
besok dia udah terbang ke sini, tandem sama gue sehari then 
| can fly home! 


Means | can be in Jakarta by Thursday afternoon. Sengaja 
nggak ngasih tau si dokter, it's gonna be a surprise. He 
thought I'm flying home on Friday. 


lya, flight sore, jam 7 malam udah nyampe Jakarta. RT 
@RiriJayantee: Besok pulang, kaann?? Asyik dong bisa ka- 
ngenan sama Pak Dokter. :D 


Barusan ada yang nelepon ngancem: “Aku nggak tau gimana 
caranya, kamu wajib udah pulang kantor paling telat jarn 6. Aku 
nggak suka kamu lembur-lembur.” *beres-beres berkas* 


njih, Ndoro, injih. “bawa kerjaan pulang, ngerjain di hotel aja” 


Kurang sabar apa gue coba menghadapi suami galak, ditambah 
ollowers gendheng kayak gini. RT (alispalui: Oom Beno galak- 
nya ampun-ampunan seksinya!!!! 


hope so, soalnya udah sakit kepala gue hari ini dia ngomel 
terus dari pagi, lagi kambuh. RT (Agojimal: Ndoro itu bakal sa- 
ngat senang besok... :D 


www.boxnovel.blogspot.com 


67 


68 


twivortiare 2 


Come on, isn't “me” enough? LOL RT (dlatifahany: Bawa oleh- 
oleh apa buat Pak Dokter? 


Oh shit, udah jam segini, ya? Pulang dulu ya, ntar jam 6 sharp 
ada yang mau absen nelepon memastikan gue udah pulang. 


Tweet you later! 


Bener kan, barusan ada yang nelepon, begitu diangkat lang- 
sung nembak: “Kamu di mana?” Me: “Di mobil, otw pulang ke 
hotel, Hon.” 


Him: "Bagus. Aku ketemu pasien dulu, nanti malam Skype jam 
8.” Klik, langsung ditutup. Beuh, ini suami apa komandan mi- 


iter sih. 


Btw mau bawain oleh-oleh apa ya dari Surabaya? Masa gue 


bawain rawon dirantangin? “ribet sendiri” 


oted. RT Adanysafrians: Kalo beli oleh-oleh dari Surabaya, 
mending di "Panen Raya”. Jl. Pasar Genteng Kali No 77-91 


urabaya. Banyak banget macemnya. 


amilan khas Surabaya apa, ya? Yang gue gampang bawanya. 


S 
C 
Si tukang makan itu pasti senang kalo dibawain makanan. 
0 


h iya, will do! RT Anicaang: Sambel Bu Rudy aja, Kak (bisa 
ditaro di kulkas, lagi), ntar di tokonya bisa nemu camilan- 
Ç 


amilan. :D 


Libby di mana? RT (aratihWB: Lapis Surabaya Lex, Brownies 
Libby juga enak banget, aku yang di Bali aja ketagihan, ke 


Surabaya cuma cari Brownies Libby aja. 


Sambel Bu Rudy itu juga multiguna untuk nyambel mulutnya si 


Beno kalau ngomel mulu, ya? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Kenapa gue harus bawa oleh-oleh walaupun sebenernya diri 
gue ini aja cukup: karena Beno itu lempeng-lempeng gitu 


nggak pernah lupa bawain buah tangan ke mana pun dia pergi. 


Sejak masih belum pacaran pun, ke mana pun dia pergi dia 


pasti bawain oleh-oleh buat gue. It’s thoughtful. 


Dulu tiap mau pergi ke luar kota atau ke luar negeri, si Beno 


selalu nanya sama gue: “Kamu mau dibawain apa?” 


Gue selalu jawab: "Yang penting kamu pulang cepet, kangen.” 
jawaban standar yang bikin pasangan berbunga-bunga terus 
jadi beliin oleh-oleh mahal hihi). 


Dan oleh-olehnya selalu bagus-bagus loh. Earrings, clutch, par- 


um. Sampai gue curiga, ini yang milihin siapa (secara si Beno 


kan nggak ngerti). 


So one day | asked him, kok bisa sih milih oleh-oleh yang ba- 
gus-bagus banget dan gue selalu suka itu. Mau tau jawaban- 


nya? 


Beno: "Aku ke toko, tunjukin foto kamu di HP sama penjaganya 
dan aku bilang: ini istri saya, oleh-oleh yang cocok buat dia 


apa, ya?” Polos banget, ya. 


Even sweeter! :) RT @putriyohanaa: Itu polos sekalian pamer 


punya istri. Biar nggak digodain. Hehehe. 


Gue sempat mikir gitu, eh ternyata nggak. RT (dsibocil: Berarti 
tebakan gue salah ya, Lex, gue pikir Beno nanya sama si hot 


mama Wina. :D 


Tapi ya polos-polos lempeng gitu, si Beno itu pinter loh stra- 


teginya macarin gue. 


www.boxnovel.blogspot.com 


69 


70 


twivortiare 2 


Contoh strategi si dokter > mendarat dari mana, langsung ke 
apartemen gue nganter oleh-oleh, ngobrol-ngobrol, terus pa- 


sang muka lemes ngomong begini:... 


"Yang, capek banget nih, ngantuk banget kalo harus nyetir pu- 
lang lagi, nginep di sini boleh, ya.” Strategi banget, kan? 
Ckckckck. 


Gimana coba gue sampai hati ngusir anak orang pulang udah 


pasang muka lemes gitu. 


Iya gue izinin. Jangan tertipu sama kelempengannya. RT 
AratihWB: Kamu izinin, Lex? Lempeng-lempeng gitu bandel 
juga, ya. 

Pernah iseng gue kerjain. Pas dia pasang strategi yang sama, 
gue jawab begini: "Ya udah, aku antar pulang aja, biar aku yang 


nyetir, ya.” 
Mukanya langsung bengong. LOL 


Pas dia bengong, gue nyeletuk: "Kenapa? Yuk, aku ambil kunci 
mobil dulu.” 


Tanpa basa-basi si lempeng langsung nembak: "Masa kamu 
tega sih udah lama nggak ketemu gini, aku nggak dikasih 


nginep.” Nggak pake strategi muka lemes lagi. 


That's what | love about him. Sure he rarely says "| love you”. 
Very rarely. But he shows it really clear he wants to be with 


me. 
Skype dulu ye. 


Ini laki gue dimasakin apa nggak sih sama si Mbok, kenapa 


makannya tiap lagi Skype gini popmie terus? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Kayaknya. RT (adiendoetz: Aku pikir sih ini salah satu strategi 
cerdasnya dia supaya Mbak segera mengakhiri dinas di 


Surabaya ini. He's totally adorable. :D 


The Skype date ended early tonight because the doctor fell 
asleep kecapekan, he doesn’t look fit. | wish | could fly home 


right now. 


| might as well wish that somebody buys me 20 karat diamond 


right now. Dua-duanya nggak mungkin kejadian. 


5 April 2012 
Tubuh di ruang meeting, pikiran udah di Jakarta. 


anti sore pesawat jam 5. RT (darrachni: Kapan balik Jakarta, 


Lex? 
Doctor B on my ava. 


Because his lips are the primary source of my pleasure and 


pain. RT (drDa agassi: Kok bibirnya doang???? “kepo” 


Mentions langsung penuh dengan cewek-cewek komentar 


nggak jelas. Nyesel gue ganti ava. 


Sableng! RT (dratihWB: Gue tunggu anak lo aja, Lex, Beno Jr, 


semoga cowok, biar bisa gue kawinin... “kabur” 


| miss his face. RT fdzia rezia: Baru liat ava-nya Mbak 
(dalexandrarheaw!! Aw aww awww kok tumben, Mbak? 

Udah, tadi siang sopir gue yang keliling beli. RT (@noviisafitri: 
Udah beli oleh-oleh? Followers Tante juga nggak sabar nunggu 


cepet ketemu Oom Beno. (>-<) 


www.boxnovel.blogspot.com 


71 


72 


twivortiare 2 


Already at the airport waiting for my 5 o'clock flight. Bye bye 


Surabaya, thank you for your hospitality these last 3 weeks. 


Nggak usah, dia orangnya galak dan rese, sana cari aja oom- 
oom yang laen. RT (dantusiaBA: Tante, aku makin ngiler sama 
Oom Beno. 


Boarding now. To you, Beno, my home. 


Hello, Jakarta. Ini kayaknya bakal macet parah ya, keluar ban- 
dara? 


yampe Jakarta, disambut dengan omelan galak suami sendiri 


ewat telepon. Cuma bisa menghela napas. 


Untung gue kangen banget ya, kalau nggak udah gue bentak- 
bentak balik. 


Jadi tadi begitu gue mendarat dan nyalain HP, nggak lama ber- 


dering dong telepon gue. Si Beno yang nelepon. 


Begitu gue angkat, dia langsung nanya dgn suara dingin: 
"Kamu di mana?” Gue jawab: "Di mobil, Hon, mau balik kan- 


tor.” Him: "Kenapa telepon tadi dimatiin?” 


Gue bohong aja ngasal: "Tadi rapat baterenya abis, aku baru 


sempet ganti batere cadangan sekarang.” 


Gue jawab begitu, langsung dong si Beno ngomel panjang-le- 
bar: "Kamu tau nggak sih, aku itu khawatir nelepon-nelepon 


kamu 2 jam terakhir mati terus!" 


Him: "Aku nggak suka ya kalau kamu lagi jauh terus ngilang- 
ngilang begini.” Me: "Ya ampun, Honey, yang ngilang siapa, kan 
aku udah jelasin tadi lowbat.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Masih panjang dong ngomelnya, gue diem aja dengerin. Di 
ujung gue cuma ngomong begini: “Honey, udah ya, masa aku 


jauh begini dimarah-marahin sih.” 


Dia jawab, suaranya melembut: “lya, tapi aku pusing tau 2 jam 
terakhir mikirin kamu kenapa-kenapa.” Me: “lya ngerti, maaf 


ya. Nanti malam Skype ya, Hon.” 


Him: "Agak malem nggak apa-apa ya, Yang? Tungguin ya, aku 
baru kelar dari RS jam 9an. Jangan ditinggal tidur ya, Yang.” 


Dalam hati gue: cocok, berarti gue masih sempet nyampe 


duluan ke apartemen. 


The plan works so far. Ahmed udah jemput que di bandara, 


mari meluncur pulang! 


| cant wait to shut his bawel and galak mouth with my hot 


kiss. Biar mingkem. 


Abis jadi laki-laki nggak konsisten. Kalau marah-marah galak- 
nya minta ampun. Kalau ada maunya meluk-meluk, manja- 


manja, ndusel kayak a puppy. 


Jadi demikianlah cerita gue yang bernasib punya suami udah 
oom-oom, galak pula. Heran fans-nya kok banyak. *kikir kuku 
di mobil* 

Tuh yang lo liat di avatar gue tuh, ganteng-ganteng diem bibir- 
nya manis gitu, kalau udah marah-marah ya Allah, pengen gue 


jejelin sambal Bu Rudy sestoples. 


Why oh why... RT (dmeiisme: Aku mau yang kayak oom-oom 


galakmuuuuuu.... 


Kalian semua cuma dibutakan oleh kegantengannya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


73 


74 


twivortiare 2 


Gue dibutakan oleh cinta dan ciumannya. *nunduk* 
RT (dzia_rezia: Terus Mbak dibutakan oleh cinta dong, ya?? 
Hehehe. XD 


Sialan. GUE YANG MELATIH, TAU! RT (adiendoetz: Jadi ciuman- 
nya hot banget ya, Mbak? Latihan ama siapa, ya? Kan katanya 
alim? Apa dilatih ama Dinda yaaa? 


Ya ampun ini pabriknya udah overtime tiap hari tapi hasilnya 
nggak jadi-jadi. RT (dlatifahany: Cepetan dong bikin Beno Jr. 
Biar nggak galak-galak lagi. T.T 


There's nothing like bubble bath at the comfort of my own 


awesome bathtub. 


Ckckckck RT (dpopiikoo: Mbak, ini followers-nya yang lebih 
nggak sabar nunggu reaksi Oom Beno ngeliat Mbak Alex udah 


di apartemen. “followers kepo” :p 


Ada yang barusan nelepon: "Lex, kamu udah di hotel, kan?” 
Me: "Udah." Him: "Nyalain Skype-nya ya, aku udah di parkiran 


apartemen, bentar lagi naik.” 
Well, tweet you later ;) 


The surprise worked! This is gonna be a long night, don't wait 


up :) 


5 April 2012 


This is what it feels like to have a quiet but physical husband. 


Ngomong merayunya jarang banget tapi nyosor mulu. Cute. 


Kok jadi tweeting? | should go back to sleep. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ya udah a quick recap about last night before I'm off Twitter 


for the whole weekend. 


Tadi malam, gue ngumpet di kamar tamu. Pas si Beno nyampe, 
dia langsung masuk kamar dan nelepon gue: “Aku udah nyam- 


pe, Skype-nya udah nyala?” 


Gue nyalain. Begitu nyala, dia ngomong dengan muka memelas: 
"Aku capek banget hari ini, 3 surgeries, pulang-pulang nggak 


ada kamu.” 
Gue jawab: "Kan ini ada, di Skype.” Him: "Iya tapi nggak di sini 
kan, nggak bisa mijetin. Ini pegel banget, Yang.” (dengan muka 


makin melas) 


Him: "Kamu besok pesawat jam berapa sih?” Me: (udah se- 
nyum-senyum dalam hati) “First flight, Honey, jam 7 juga udah 
di Jakarta.” 


Tiba-tiba dia mengernyitkan dahi melototin layar: "Kamu di 
mana sih? Pindah hotel, ya? Kok dindingnya beda." 


Me: "Sama kok, Hon.” Him: (suara mulai galak) "Nggak, beda! 


Kamu di mana?.... Eh tunggu, ini kan di...” 


Dia lari dong dari kamar kami ke kamar tamu, pas buka pintu 
dan ada gue, senyumnya lebar banget, nggak pake ngomong- 


ngomong he hugged me and kissed me. 


The surprise worked! He took me to our bedroom, galaknya 


ilang, and udah ya, sisanya nggak boleh diceritain. 


Yang jelas itu wajah melas "aku capek banget abis 3 surgeries” 
boong banget, masih kayak energizer bunny gitu kok. Dasar 
laki-laki. 


www.boxnovel.blogspot.com 


75 


76 


twivortiare 2 


Udah ya, have a great long weekend! 


Baru kali ini gue lihat si Beno nonjok bantal gara-gara pagi- 
pagi begini ada panggilan emergency ke rumah sakit. Ntar 


tonjok sekalian yang nelepon ya, Hon. 


Tiduran sendirian di rumah nonton DVD pasrah nunggu entah 


jam berapa si dokter pulang dari RS. 


Dear God, please make everyone healthy this weekend, kalo 
ada yang sakit juga jangan ke RS suami saya, jadi dia nggak 
kena panggil-panggil. Please? 


Akhirnya my toy is home. 


“Lex, ntar bikinin steak burger kayak waktu itu dong. Aku pe- 


ngen makan itu abis Jumatan.” 


Hits banget ya masakan Chef Alex. Well, at least sama suami 
sendiri yang cinta mati begini, masakan bego gitu aja dia nagih. 
LOL 


Me: "Kulkas kosong, Hon. Aku anter kamu Jumatan, aku belan- 


ja terus aku jemput lagi, ya.” Him: "Iya." 


Somebody once said that suami yang bilang masakan istrinya 
nggak enak itu: 1. Perlu dicek perutnya, 2. Perlu dicek lidahnya, 


3. Perlu dicek cintanya. 


| guess there’s nothing | need to check on my big baby right 


here. ;) 


After Beno took the first bite of the burger, he smiled widely 


and kissed my cheek: "Enak banget, Lex, makasih ya.” 


It's heartwarming to see him eat what | cooked dengan lahap 


kayak udah nggak makan seminggu. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Nasib sial si Beno adalah dapet istri yang nggak pinter masak 


padahal dia hobi makan. 


Tapi nasib beruntung si Beno adalah dapet istri yang sayang 


banget sama dia and would do anything to make him happy. ;) 


LOL RT (dchaannisa: Eh Mbak, nanya dong, kenapa suaminya 
Mbak mau-mau aja dipanggil "Oom Dokter” sama follower-nya 


Mbak? "emang dia oom-oom sih ya" 


Beno tipe orang yang nggak peduli dipanggil apa, yang penting 


sopan. 


Tapi dia nggak suka kalau gue panggil mas, katanya: "Kamu 
juga manggil orang lain pake ‘mas’, kan? Aku mau panggilan 


buat aku dari kamu beda sendiri.” 


Berhubung dipanggil "Ndoro” ngamuk, ya panggil Honey aja 
deh. Padahal kan nggak ada ya istri lain yang manggil suami- 


nya “Ndoro”. 


Lemme try. "More, Ndoro, more!” Eh aneh juga sih ya kede- 


ngarannya. 


Hahaha exactly!! RT (@hotwinasoedarjo: hahahaha, gue kebayang 
si Beno lagi ngos-ngosan terus bengong pas lo ngomong gitu. 
LOL LOL 


7 April 2012 


Aww it's so cute. Wina just called, and Tiz spoke on the phone 
to Beno saying: "Oom, bangun dong, kan katanya mau ke ru- 


mah Tiz.” Cuuuute! 


www.boxnovel.blogspot.com 


77 


78 


twivortiare 2 


Beno and | are going to Wina's house for lunch today. Well, if 
can get Beno's lazy ass and sleepy head off bed as soon as 


possible. 


Bayangkan ya kalau nanti punya anak, bapaknya yang udah 
umur 40 ini disuruh bangun dan mandi aja susah banget, apa- 


agi nanti anaknya. 


*facepalm* RT (dagathahanny: lya, males bangun, banyak ma- 
kan kayak bapaknya dan shopaholic mampus kayak emaknya... 


:D *dilempar burger* 


ggak ada ya sifat bapak dan ibunya yang baik-baik? *terdiam* 


Jadili! Bilang ama anak lo, Oom Beno-nya nakal nggak mau 
bangun. RT (@hotwinasoedarjo: Bo, lo jadi kan ke sini? Anak gue 


udah berisik nanyain. 


"Lex, abis dari rumah Riza, kita langsung nonton ya, film 


Woman in Black yang kemarin aku bilang.” Eengg, which 


lingerie | should wear to change his mind? 


Dasar Beno Wicaksono penyiksa istri. RT (@itsarahere: Jangan 
mau disuruh nonton Woman in Black. Seremnya nggak kira-kira 


dan super bikin deg-degan. 


On our way to Riza and Wina’s house. Can't wait to play with 


Tiz and Madaharsa, they're getting cuter by the day. 


Yes, Beno my emotionless face husband is now smiling spoon- 
feeding Tiz who's sitting on his lap. The sweetest thing I've 


seen. 


Soon you'll be a daddy ya, Hon. Soon. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


When you reach a certain age, your maternal/paternal instinct 
just arise. You just started to love playing with babies, holding 


them. 


You'd rather spent hours inside a baby store with all those cute 


ittle PJs and shoes and socks and their toys. 
think that’s what’s happening with me and Beno now. 


envy and salute Wina at the same time. | think she has come 
ull circle. She was a wild partying girl and now she’s a happy 
mother. 


Beno just now: "Lex, jadi kan nonton Woman in Black-nya? Aku 
cek jadwalnya tinggal di PIM nih.” Me: "Aku denger itu filmnya 
serem banget, Hon.” 

Him: "Kata siapa? Biasa aja ah. Yang main aja yang jadi Harry 
Potter. Nggak serem. Yuk, kan udah lama kita nggak kencan 
nonton bareng.” 

So | whispered something in his ears. His response: "Ya udah, 


kita pulang aja.” 


Yes, | win! 


8 April 2012 


Kalau di Restoran Kembang Goela di Sudirman Jakarta, ada 
menu sosis panjang banget nama menunya Sosis Oom Yance 


(ini serius, bukan bercanda). 


Kalau di rumah, ada yang namanya sos... “kelelep di kolam 


renang” 


www.boxnovel.blogspot.com 


79 


80 


twivortiare 2 


ya di Plaza Sentral. RT (duchyanggreany: Kak Lex, Resto Kem- 
bang Goela itu yang deket Atma Jaya kan, ya? 


Deg-degan banget, nggak bisa tidur gue. RT (dzputri: Dulu 
waktu nikah pertama, malam sebelum akad nikah ngapain? 


Deg-degannya gimana? 


Terus gue telepon Beno dong jam 2 pagi, nggak diangkat-ang- 
kat. Subuhnya pas dia bangun, dia telepon gue dengan khawa- 


tir, nanya kenapa banyak banget missed calls. 


said: "Aku nggak bisa tidur semalem, kamu kok nggak ngang- 
kat-ngangkat sih?” Him: "Aku sih udah tidur dari jam 10an, 
Lex.” Me: “Kok bisa sih?" 


Him: "Kan ngantuk, ya bisa.” Me: "Maksud aku, kamu nggak 


grogi atau apa gitu menjelang akad nikah?" 


Him: "Nggak, kan udah yakin, ngapain grogi? Yakin mulai be- 
soknya kamu udah punya aku sepenuhnya, nggak kepikiran 


apa-apa lagi, nyenyak dong tidurnya, Lex." 
Gue terdiam dengar jawabannya waktu itu. 


Lempeng banget. Gue rasa sama kayak ekspresi orang baca 
Pancasila di upacara bendera. RT (dzputri: Waktu akad nikah 


sama resepsi, muka dr. Beno lempeng? 


9 April 2012 


Lunch date with the doctor in his hospital. Just the two of us 


inside his office with food delivered from the hospital cafeteria. 


A new habit we both agree to do at least once a month. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Beno knows how much | hate hospitals (in general) and some- 
times he feels like | hate his job. Jadi dia seneng banget kalo 


gue mau lunch ke sini. 


And | love the way he blushed when | kissed him before | left 


and | said: “Good luck on all your surgeries today ya, Hon.” 


The only way | could keep my eyes open in the most boring 
meeting I've ever been in right now is if Ryan Gosling walks in, 


topless. 


Every time I'm on my way to my waxing appointment, rasanya 


kayak tahanan perang yang sedang menuju tempat penyiksaan. 


bet women would make excellent spies. Kalo ditangkap pihak 
musuh nggak akan menyerah pada siksaan. Udah biasa disiksa 


di tempat waxing soalnya. 


Pain endurance-nya perempuan itu lebih dahsyat daripada laki- 


laki, ya nggak sih? Buktinya kuat melahirkan normal. 


Semoga gue nanti kuat melahirkan normal ya, | prefer to do 
that than C-section. 


Halah gaya lo, Lex, hamil aja belon udah bahas-bahas nanti 


mau melahirkan gimana. 


Begitulah. RT @antamanullang: Tante pengen anak perempuan, 


Oom Beno pengen anak laki-laki?? 


Gue pernah nanya Beno, kenapa sih takut banget punya anak 


perempuan. 


Jawabannya panjang-lebar banget, bo. Mulai dari "kamu tau, 
nggak, laki-laki zaman sekarang makin brengsek” blablabla- 
blabla. 


www.boxnovel.blogspot.com 


81 


82 


twivortiare 2 


Bahas berita tentang teenage girl zaman sekarang yang se- 
enaknya masang foto seminude di Facebook, bahas pemer- 


kosaan, dan lain-lain, dan sebagainya. 


Kayak nggak percaya sama diri sendiri bisa mendidik anak jadi 


nggak begitu deh. 


Terus panjang-lebar bahas acara TV 16 and Pregnant yang di 


MTV itu. Ya ampuuuun, segitu paranoidnya laki gue, ya. 


Selesai dia ngomong panjang-lebar begitu dengan muka serius- 


nya, gue cuma senyum dan ngomong begini:... 


"Honey, kamu takut ya anak perempuan kita nanti kayak ibunya 
yang dulu waktu pacaran nggak bisa menolak bapaknya yang 


minta bobo bareng?” 
Mukanya si Beno langsung merah. LOL 
Finally home after a weird day at the office. 


It somehow just feels weird to return to my old position and 


not be the boss again. 


That, and my boss’ welcome hi this morning: "Gue masih nggak 


percaya lo melepas promosi itu, Alexandra.” 


| did the right thing. | know | did the right thing. 


10 April 2012 
See, what did | tell you? *nyari pembalut di laci* 


Kiddo, your daddy works hard everyday to deliver you to 
mommy's womb, why won't you stay? Don't you like being 
inside of me, kiddo? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Kiddo, what if your daddy got tired and choose other home for 


you instead of mommy? 


Wina: 


Heeey, gue baru baca Twitter. Are you okay? 


Alexandra: 


I'm okay. Sedih sih, tapi ya sudahlah. Mau gimana lagi. | cried 


again at the office, stupid, | know. 


Wina: 
Nggak stupid kok, Darling. *peluk* Beno udah tau? 


Alexandra: 


lya, tadi begitu dapet gue langsung telepon dia. Dia nanya gue 
sakit nggak mensnya, gue jawab nggak, sedih aja. Gue bilang, 


"Its just too sad, Ben, tiap bulan kayak gini terus.” 


Wina: 


Gue tau yang gue bilang ini mungkin klise, tapi sabar aja ya, 


Lex. | know it's eventually gonna happen, | know. 


www.boxnovel.blogspot.com 


83 


84 


twivortiare 2 


Alexandra: 


lya... it's just that... ya gitu deh. Capek, Win. Tiap bulan tanggal- 
tanggal mens ini udah kayak setan yang menghantui gue. Beno 
tadi sampai BBM sore-sore, "Jangan nangis, ya. Nangisnya 
nanti aja pas aku ada biar ada yang memeluk kamu. Oke?” 


Tapi ternyata memang kalau ada yang bilang "jangan nangis”, 
justru bikin makin pengen nangis, right? 


Wina: 


Darl, Riza ada cerita sesuatu ke gue, tapi katanya nggak boleh 


ngomong ke lo, gimana ya... 


Alexandra: 


Apa? Cerita dong! 


Wina: 


Tiap bulan abis lo nangis gini, Beno pasti cerita sama Riza di 
RS. Beno bilang sedih banget nggak tau lagi gimana supaya lo 
nggak begini tiap bulan. Jadi menurut gue, lo yang kuat juga 
ya, Lex. Si Beno sebenernya stres tau, tapi dia nggak mau 


nunjukin ke lo. Curhatnya ke laki que. 


Alexandra: 


He's very sweet, Win, itu yang bikin gue makin sedih. Kasihan 


gue sama dia. Sering alasan utama kenapa gue berhenti mena- 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


ngis adalah karena nggak sampai hati melihat wajah Beno yang 


stres dan khawatir melihat gue menangis. Malam ini juga begitu. 


Wina: 


Di mana dia sekarang? 


Alexandra: 


Ini, udah tidur. Well, anyway, TTYL ya, babe. Besok lunch yuk, 
udah lama nggak catch up. 


Wina: 


Yuk! Besok telepon-teleponan lagi ya janjian di mananya. 85 


y 


Random thought siang ini: kadang gue suka nyesel kalo ingat 


11 April 2012 


dulu. Dulu gue kan masih emosional banget, suka marah- 


marahin dia, semua jadi bahan berantem. 


Dulu si Beno juga sama sekali nggak sensitif. Dia merasa wajar 


aja dia 18 jam di RS tiap hari, nggak pake pamit ke gue. 


Kalau sekarang, gue suka nggak sampai hati mau marah-ma- 


rah juga. | know he’s trying so hard in our second marriage. 


www.boxnovel.blogspot.com 


86 


twivortiare 2 


For me that's more than enough. 


Dan setelah dia menulis surat cinta yang masuk keajaiban du- 
nia kedelapan itu, gue jadi tau dalam hatinya seperti apa. 


Beneath his lempeng exterior. 


Jadi sekarang kalo kelakuannya mulai nyebelin dan mulai 
ngomel-ngomel galak, dalam hati gue bilang ke diri gue sen- 


diri: "Sabar, Lex, dia cuma perlu diajarin.” 


"Ajarin Beno-nya kamu ini supaya kamu bisa merasakan cinta 
matinya aku ke kamu tiap hari.” Pengen nangis tiap ingat ka- 


limat yang ini di suratnya itu. 


Untung waktu gue cerai sama dia, dia nggak dicolong perem- 
puan lain, ya. Nggak tau gue gimana sekarang kalau itu ke- 


jadian. 


Oke, ini pengakuan, tapi jangan bilang-bilang Beno, nanti dia 
geer. Dulu pas kami masih bercerai, kadang gue ngarep gue 


sakit biar bisa nelepon dan ketemu dia. 


Dan tiap dia datang marah-marah dan akhirnya berantem juga 
sama gue, gue masih sempet memperhatikan little things that 


changed with him. 


Apakah dia kurusan, ndutan, mukanya capek dan lusuh atau 


nggak, rambutnya abis dipotong apa nggak. 


Kalau gue noticed ada yang berubah, seringnya gue diem aja. 


Tapi kalo si Beno langsung ngomel panjang-lebar. 


"Kamu kok kurusan?! Nggak makan, ya? Gimana nggak sakit 
kalau kerja kayak gitu tapi nggak makan!” Hhhhhhh, pengen 


gue sambel mulutnya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Kesimpulannya sih, kalau cinta jangan gengsi. 


No forgiveness. RT (dgojimal: Terharu baca cerita lo, Lex, sabar 


ya... Eh, kalo Beno tiba-tiba selingkuh [amit-amit], gimana? 


*sorry pertanyaan gue ngawur* 


Dua hal yang nggak mungkin gue maafkan: kalau dia mukul 


gue dan kalau dia selingkuh. No second chance kalau itu. 


Lucunya anak kecil yang di film /ce Age ini, ya. 


f he still loves me if | can’t give him a baby. RT (dgojimal: Ada 
nggak yang pengen lo tanyakan ke Beno tapi lo nggak enak or 


takut nanyainnya? 


12 April 2012 
Profesi baru deh gue. RT (dde ciwi nda: Mbak, gimana sih 


caranya supaya mantannya pacar nggak gangguin pacar mulu? 


Please advice... 


Alexandra Wicaksono: banker, istri dokter, sex and relationship 


consultant. 


Menurut gue, but this is strictly my opinion, antara mantan pa- 
car pasangan lo dan pasangan lo adalah urusan mereka ber- 


dua. 


Jadi lo jangan ikut-ikutan melabrak atau memarahi si mantan 


pacar. Jaga harga diri. 


Tugas lo hanya mengingatkan ke pasangan lo bahwa lo nggak 


nyaman dengan gangguan yang dateng dari si mantannya itu. 


www.boxnovel.blogspot.com 


87 


88 


twivortiare 2 


Kalau pasangan lo menghargai lo, pasti dia akan sedapat 


mungkin membuat lo jadi nyaman. 


Udah ah, mau meeting. Sampai ketemu di jam konsultasi beri- 


kutnya. 


Jiah, ditinggalkan meeting bentar banyak pertanyaan, lagi. 


Bayar dong bayaar! Konsultasi nggak gratis! *senyum matre* 


Putusin aja si pasangan itu, emangnya perempuan atau laki- 
aki dia doang. Cari yang laen! (ddepheetan: Kalo mantannya 


udah move on sedangkan pasangan belom? 


n my humble opinion: bullshit. RT (ddepheetan: Mungkin aja 
pasangan masih butuh waktu? Ama pasangan yang sekarang 


jadian udah 1 tahunan sebelum putus ama mantan. 


Kalau masih butuh waktu move on dari yang lama, jangan jadian 


dong. Ntar kayak que, yang jadi korban si Denny. Kasian tau. 


ni nasihat buat para perempuan di timeline gue: do not be an 


option to someone, you should be his only choice. Titik. 


Terus gimana kalau lo sebagai perempuan udah cinta banget 
sama orang itu tapi orang itu sendiri belum pasti? Find 
another. 


Perempuan itu kodratnya dicintai. 


Sel sperma aja harus berenang sekuat tenaga mati-matian se- 
mentara sel telur anteng-anteng aja. Kodratnya laki-laki emang 
begitu. ;) 


If a man wants to be with you, he'll make every effort to be 


with you, no excuses. Men are simple, you know. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Capeek. RT (ddin dince: Mbak (dalexandrarheaw, gimana kalo ada 
cewek yang self denial, ngotot untuk berharap ama tuh cowok, 


tapi cowoknya nggak cinta ama dia? How should | tell her? 


Kalo dibilangin nggak bisa, ya udah bantu dengan kenalin 


cowok baru aja. Kali matanya terbuka. 


Gini, dalam ilmu PDKT—anjir bahasa gue—cewek itu fungsinya 
kasih sign, clear signs bahwa lo suka atau nggak. Laki itu 


fungsinya follow up signs itu. 


Kalo udah dikasih signs trus nggak ada follow up gimana? Ke- 


mungkinan dua: 1. Dia nggak suka sama lo, 2. Dia dodol. 


Gue sih ogah pacaran sama orang yang nggak suka sama gue 


ataupun sama orang dodol, jadi ya terserah lo. ;) 


Single, tapi kalo horny banget cari fuck buddy aja. RT (lituun: 


Mending single atau pacaran cuma biar secure aja ada pa- 


sangan, tapi sebenernya nggak nyaman. 


Udah ah, ajaran mulai sesat, gue mau lunch dulu sama Wina. 
) 


Don't waste your time on somebody you don't like or doesn't 


ike you. That's how simple the dating game is. 
Tweet you later! 


Mbok ya jangan panggil tante. RT (@molmolinaa: Tweet-mu 
siang ini bener-bener membuka mata. Huhuu thanks, Tante 
Lexy. :'] Salam buat Pak Dokter... Hihi. 


Kalau masih pake sapaan tante, nggak mau buka forum kon- 
sultasi lagi. “ini sex and relationship consultant-nya ngam- 


bekan* 


www.boxnovel.blogspot.com 


89 


920 


twivortiare 2 


Can we get this meeting over with, please? 


Jadi ya, rapat ini udah 2 jam, yang mau dibahas cuma 1 se- 
benernya, tapi ngalor-ngidul ke mana-mana. Pengen gue getok 


satu-satu deh kepalanya orang-orang. 


Tapi secara gue selalu yang paling muda di rapat-rapat 


beginian, ya pasrah aja deh. 


Buka konsultasi lagi aja deh, ask me anything, except for my 


sex life, ya. *mendelik galak* 


Menurut gue, saling mengenal itu perlu, biar nggak beli kucing 
dalam karung. RT (dbebestari13: Perlu nggak sih Mbak pacaran 


dulu sebelum nikah? 


Yang perlu diketahui itu minimal pandangannya tentang hidup, 
prinsip moralitasnya, seberapa dia menghargai perempuan, 
sanggup menafkahi apa nggak. 


Next tweet. RT (@putrierdisa: Kakak Lexy cantik, gimana ya 
caranya putusin cowok yang nggak mau diputusin? Tapi aku 


maunya putus baik-baik. 


A: Aku mau putus. B: Sampai kapan pun aku nggak mau di- 


putusin. A: Oh ya udah, derita lo. (sambil senyum manis) 


Kenapa sayang harus berbatas normal? RT (dnagisa p: Sampai 


batas apa sayang ama orang itu normal, Mbak? 


ggak, cari yang lain yang bisa menafkahi. RT (@PalupiAngga: 


Kalo nggak sanggup menafkahi berarti harus cari nafkah sendiri? 


Di mana-mana putus juga nggak ada yang baik, mau putus 


sambil senyum juga pasti sakit. RT @putrierdisa: LOL [seriusan 


ngakak) tapi itu nggak baik-baik, Kakaaak! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


The biggest mistake that anyone can do: trying to please every- 
body. It's impossible. Jadi nggak usah pusing putus baik-baik. 


Putus ya putus aja. 
Putus baik-baik juga nggak masuk surga. Next question. 


Beda prinsip atau beda agama. RT (dfeny puspita: Tante, me- 


nurut Tante kalo hubungan berbeda prinsip itu gimana? 


Kalo gue ya, ngurusin perbedaan sifat aja udah ribet, gue 
nggak mau ditambah pusing dengan beda agama. But that's 


just me. 


Mau putus apa nggak sih lo? Temenan abis putus itu bullshit. 
RT(putrierdisa: Maksudnya, aku mau hubungannya tetap baik 
temenan setelah itu. ; ; 


ggak usah leading laki-laki dengan bilang kita temenan aja. 


Dia pasti akan terus berharap. Lo juga pasti nggak mau di- 


gituin, kan? 
*konsultan kejam* 


Jadi gini, the minute you decide to break up, you have to be 


ready to erase him or her completely. 


Don't expect they'll stay in your life as friends, itu egois nama- 


nya. They deserve to meet new people too. 
Abis ini gue di-unfollow massal. 


Kayaknya. *nunduk* RT (dfersayurina: Mbak Alex kok sekarang 


bales-bales tweet-nya galak deh. Ketularan suaminya, ya. Hehe. 
:P 
Gue dipelet!! RT (daudidina: You decided to break up with Beno 


but you didn't erase him completely kan, Lex? So sweet. 


www.boxnovel.blogspot.com 


91 


92 


twivortiare 2 


Kalo gue pas Beno ngelus-ngelus perutnya di depan gue sambil 
bilang: "Kenyaaang.” RT (QJenPasaribu: Gimana bisa yakin he’s 


the one? 
| decided | want to see that cuteness for the rest of my life. 


Jadi kapan tau he or she's the one itu beda-beda buat tiap 


orang. When you know, you just know. 


Gue dipuji loh. :) RT @RestuNatalia: Jawaban Kakak emang se- 


lalu tegas, lugas, dan simple... Nice advice. ;-) 


Beno's BBM: “Mau dibawain siomay lagi?” Me: “Mau, Hon! 


Thanks ya.” Him: "Ntar cium dong, udah dibawain siomay.” Me: 


"Halah, kayak biasanya nggak dicium aja 
Si lempeng kalau lagi kambuh isengnya, BBM-nya lucu. 


Oooo, maksudnya dicium di situ... “baru ngeh baca BBM 


berikutnya” 
Ih modal siomay doang minta dicium di situ. 


Kalau gue jawab nanti kalian pengen juga. RT (dchubycheek: 
Dicium di mana tuh, Mbak? “kepo” :D 


When you kiss a galak guy > 20 times a day, menular galak- 
nya. RT (atha_retha: Tante sekarang galak beneeer!! Dikasih 


vitamin apa sama Oom Beno? :P 


My BBM iseng to Beno just now: “Cepetan bawa pulang perut- 


nya, aku kangen mau ngelus-ngelus!” Dibalas: "On the way.” 


ya, BBM-an gue dan laki gue hari ini lagi nista banget. 


Beno's BBM just now: "Kangen perutnya atau *****nya?” | Me: 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Beno!!!" | Him: “Hehehe.” 
*geleng2 kepala* 
Bed, meet my body. 


Banyak anak kecil yang follow gue masalahnya. RT 


(dLaurentisCeL: Give tips to wifeys dong, Lexy, supaya tetep 


hubungannya kek sama Benooooo. Hahahaha. 


Tipsnya cuma 1: Whatever Beno wants, Beno gets, as long as 


| get what | want first. 


Submissive all the way through is boring. Make it more 
challenging for him. RT @LaurentisCeL: In that way, shouldn't 


we women be more submissive? 


Most of the time | do it in this formula: let him initiate, then | 


take over for 1-2 minutes, then | let him regain control. 


The fun in sex reduces because you think of it as obligatory. It 


should be about intimacy and a getaway from a long, hard day. 


13 April 2012 


So I've got 7 hours persiapan mental menerima omelan si 


galak nanti malam. 


Aduh ini lebamnya nggak banget. And tweeting with one hand 


sucks. 


Tadi tangan kanan kejepit pintu mobil. RT (@pu3rizki: Kakak 
Lexyyy kenapa??? 


Udah ke dokter, tapi bukan ke Beno. RT (dtha retha: Kenapa 
toh, Tan?? Langsung periksain ke Pak Dokter gih... 


www.boxnovel.blogspot.com 


93 


94 


twivortiare 2 


Ini si Ahmed udah ketakutan bakal kena semprot laki gue ntar, 


secara yang nutup pintu mobil dia. 


Gue juga takut ini si Beno bakal ngamuk. RT (dagathahanny: 


Please save Pak Ahmed's life... 


Sumpah ini nyeri banget, nggak bisa dipake ngapa-ngapain. 
Signing nothing today. 


Dalam keadaan begini, si dokter tiba-tiba kambuh ngajak dinner 


keluar, coba. 


Pas gue tolak dengan alasan lagi males keluar, malah diintero- 


gasi: "Tumben? Kenapa? Kamu sakit?" 
Bukan manja, tapi sumpah ini mendenyutnya sakit banget. :l 


Gue nggak mau cerita tentang tangan yang udah biru bengkak 
segede sarung tinju ini lewat telepon, jadi gue bilang aja lagi 


pengen kelonan bareng di rumah. 


Dijawab: “Oke, aku nyampe rumah kira-kira jam 6, ya.” (dalam 
hati gue: "Aduh, Ahmed, kiamat lo jam 6.10-an deh kayaknya.”) 


On my way home. Ahmed dengan muka stres kembali minta 


maaf di mobil. 


"Bu, kalau Ibu berkenan, tolong sampaikan ke Bapak jangan 
pecat saya ya, Bu. Saya benar-benar nggak sengaja, Bu.” Me: 


"Iya, Med, nggak apa-apa nanti saya bilang." 
Gue aja takut diomelin, Med. Apalagi elu (dalam hati gue). 


Honey, sabar ya, Hon, ditahan ya... “diem di kamar sementara 


Beno marah-marah ke Ahmed di ruang tengah” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Tadi begitu nyampe rumah dia langsung panik ngeliat tangan 
gue dibalut. Langsung diinterogasi dong gue, diminta hasil 


X-ray-nya, dia nelepon dokternya. 


He hugged me and kissed me and asked me if | feel okay, | 


said it still hurts. Terus gue bilang begini: ... 


"Honey, aku salah karena tadi nggak hati-hati. Ahmed masih 
ada di bawah, dia nunggu kamu pulang karena mau minta 


maaf nggak sengaja tutup pintu pas masih ada tanganku." 


Beno: “Aku juga tau dia nggak mungkin sengaja, tapi harusnya 
matanya dipake dong, liat dulu kalo mau nutup pintu. Kan 


kamu jadi korban gara-gara itu.” 
Aduh galaknya.... 


Beno: "Aku nggak tahan ngeliat tangan kamu udah bengkak 
begitu, kamu kesakitan juga. Coba kalo ada yang retak atau 
patah! Mana si Ahmed?” 


Me: “Kan ini nggak ada yang retak atau patah juga, Hon, jadi 
udah ya, nggak usah galak-galak banget marahnya. Kasian dia 


udah mau minta maaf sama kamu.” 


Him: “lya pasti aku maafkan tapi tetap harus aku ingatkan juga 


biar dia lain kali hati-hati. Kamu di sini aja, biar aku yang ngo- 


mong sama dia.” 


Udah selesai, dimarahinnya cuma semenit doang, syukurlah. 
RT (avirhaaan: Gimana Ahmed?? Masih dimarahin, ya? 
#PrayForAhmed 


ggak dipecat kok, cuma dibentak sekali terus si Beno ngomel. 


Ujungnya Beno ngomong begini:... 


www.boxnovel.blogspot.com 


95 


96 


twivortiare 2 


"Ahmed, kamu itu saya percaya jadi sopir istri saya, berarti ke- 
selamatan istri saya itu saya percayakan ke kamu. Jadi kamu 


nyetir harus bener...” 


"gurus mobil harus bener biar aman, nutup pintu juga harus 
liat-liat. Lain kali hati-hati ya, diingat yang saya bilang, istri 
saya lecet pun nggak boleh.” 


Si Ahmed cuma diem sambil sesekali ngomong: “Ya, Pak.” 
Untung si Beno nggak lebai dan nggak mecat dia, kasian 
Ahmed kan baik. 


Si Ahmed dibolehin pulang, Beno ngecek gue lagi, terus 
sekarang dia lagi pergi bentar ke apotek beliin pain killer biar 
gue nggak kesakitan. 


Emang galak.... RT (dtha retha: Kalo pas lagi kayak gini, nggak 
ngefans lagi deh sama Pak Dokter! #huh ("`V 'J-o #galakeuy 


The pain killer really helps, thank God. 


Noh ciri-ciri lebai, Beno said just now: "Besok kita ke dokter 
lagi ya, Lex, aku mau mastiin aja nggak ada apa-apa.” Me: 
"Buat apa? Kan tadi udah.” 


Him: "Udah, nggak usah protes. Pokoknya harus, biar aku 
tenang.” Hhhhhhh sak karepmu, Ben. 


Gue tengsin sama dokternya. RT (dsibocil: Elo suka malu nggak 
sih, Lex, kalo Beno bawa elo periksa untuk penyakit yang se- 
pele? :D 


Tapi secara laki gue modelnya emang begitu ya, ya udah deh. 


It's kinda embarrassing but it's sweet nonetheless. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


14 April 2012 

Another X-ray. 

We're at dokter bedah ortopedi temennya Beno. Lebai sumpah. 
See, like I told you, everything will be fine kan, Ben? 


Beno: "Lex, nanti malem nasi goreng Sabang yuk. Aku lagi 
pengen.” Me: "Aku gimana makannya tangan begini?” Him: 


"Nggak apa-apa, nanti aku bantuin. Mau ya?" 


Mau makan di mobil aja, gue juga nggak mau disuapin diliatin 


orang. RT (dagathahanny: Asilikk pacaran... tapi jadi PDA dong. 
On our way to nasi goreng Sabang. We're both starving! 


Waiting in the car while the doctor is ordering nasi goreng for 


us. He doesn't speak sweet words but he really is the sweetest. 


A real man is the one who can make a simple date at a very 
humble place to be so heartwarming and romantic in his own 


way. 
That man, for me, is Beno Wicaksono. 


The only man who can sweep me off my feet even when what 


we eat is nasi goreng pinggir jalan. 


Some women need fancy dinner and 2 million a bottle of wine 


at five star hotels to make them feel special and loved. 


Beno did that with a cheap nasi goreng by saying: "Lex, aku 
suapin aja kamu dulu baru aku makan ya, biar kamu nggak 


bengong nungguin.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


97 


98 


twivortiare 2 


15 April 2012 


ote to self: do not read InStyle in the morning. It makes you 


can't wait til the mall opens. 


tu memang foto Beno waktu kecil, lucu yah. RT (dnisayank: 
Kak, itu ava barunya foto siapa?? Manyunnya kayak Oom Beno. 
:D 


Mukanya memang nggak ada senyumnya dari kecil, ya. Gitu 
deh. 


Sampai gede juga gitu. “lirik yang di sebelah" RT (triutaminingsi: 
Mukanya Oom Beno kecil flat banget, nggak ada ekspresi. 


16 April 2012 


Asistennya Beno tiba-tiba nelepon minta fotokopi paspor que. 


Curiga. 


Masa? Nggak mungkin. RT (dNemoTeri: Mau ngajak honeymoon 
lagi tuh, Lex... 


Setelah bercerai dan Beno pindah ke apartemen ini lyang kami 
tempati sekarang), apartemennya berantakan banget. Perabot- 


nya ngasal. Totally boy's apartment. 


Cuma ada sofa, meja TV dan TV-nya, rak buku, tempat tidur, 
lemari baju, pantry. Meja makan aja nggak ada. He ate in front 
of the TV. 


Waktu kami mulai pacaran lagi dan dia ajak gue ke situ, gue 
pasti komentar: “Aduuuh, ini apartemen atau gudang sih, nggak 


jelas naruh barangnya." 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Akhirnya dia ngomong: “Udah ah, kita pacaran di tempat kamu 


aja, abis kalau tiap ke sini ngomel mulu 


Bersih sih bersih, cuma nggak jelas aja. Ntar buku numpuk di 


meja. Nggak enak banget diliatnya. 


LOL. Kalau kata si dokter, “housewarming ceremonies.” RT 


(andarindari: Lokasi-lokasi itu sudah ternoda ya, Lex? 


17 April 2012 


Got a lunch meeting with Adrian and his staff at noon. Terus 


siapa yang nyuapin gue makan? Adrian? 
“langsung disuruh resign dan dibekap laki gue di rumah” 


Masih bisa makan sandwich pake tangan kiri kok. | was just 


teasing you. :) 


LOL! RT Adiendoetz: Minum jus aja! Atau bilang lagi puasa. 


Lagian ngapain sih pake lunch-lunch segala ama Adrian. Inget 


ya, aku nggak suka! “ngomong kayak Oom Beno* 
Potato Head for lunch. Their baguette sandwich is yummy! 


Done with lunch. 2012 is going to look great for business, tar- 


get secured. 


He sent a care package to the office this afternoon, chocolate 


and stuff, gue bagi-bagi buat orang-orang di kantor. 


www.boxnovel.blogspot.com 


99 


100 


twivortiare 2 


19 April 2012 


Sesungguhnya nasabah itu umumnya makin kaya makin 
humble. Yang kayanya nanggung ini yang biasanya tengil sete- 


ngah mati. 


Oh dear God... RT (dlaxxmita: Setiap liat Range Rover selalu 
berseru dalam hati: "BENO! ADA BENO!” 


Looks like | picked the right kind of doctor. ;) > “Surgeons 
Tend to Be the Tallest, Best-Looking Male Doctors” 
http://bit.ly/IOG5Hh 


What are you supposed to say when your husband called you 
to say he wanted to buy a bicycle that costs 20 million??? *je- 
dutin kepala ke dinding* 


lya tau ini buat kamu olahraga sepedaan tapi baru mulai juga 


ngapain beli yang semahal itu, Benooo????! 


Gue sebelnya, begini ini ntar musiman. Sebulan bosan, sia-sia 


sepeda mahal itu. 


Heeeeh ini kok pada bela Beno dan banding-bandingin sama 


handbag gue sih? Gue beli handbags rajin makenya, nah ini? 


Paling nanti dipake 3 weekend doang terus setelah itu tetap 


molor seperti biasa. 


Ini gue cuma bisa ngomel-ngomel di Twitter, sebenarnya tadi 


udah que iyain, daripada ngambek. 


Exactly! RT (dwininda: That's men's trait banget ya. They rarely 


spend money but if they do, duarrr bikin mau pingsan. :)) 


Okay, on to my last meeting of the day. No more nasabah te- 


ngil please. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


In case you're wondering what's on my husband's iPhone 


wallpaper. *post picture* 
That was from our honeymoon after the 2nd wedding. 


LOL RT (atha_retha: Panteess si Oom Beno anteng beneeerrr!! 


“kalah gue” (- -”) 
Jahat ih. RT (@chaannisa: Setelah ngeliat foto Mbak, kok nge- 


bayanginnya Oom Beno (mirip oom-oom gembul) ngajak pa- 


caran cewek muda, cantik pula. -” *ditoyor* 
Laki gue kan nggak se-oom-oom itu.... 


"The real lover is the man who can thrill you by kissing your 
forehead.” (Marilyn Monroe) 


Ooo ini sepeda yang harganya hampir bikin berantem itu. “ada 


yang barusan pulang udah bawa sepeda" 


Yang lagi dicuekin karena suaminya asyik ngelap-ngelap sepeda 
mana suaranya??? 


Baru dari toko juga ngapain dilap-lap, coba! 


Demi kalau ditaruh di parkiran takut hilang katanya. 
RT (afardinird: Demi apa deh itu sepeda ditenteng ke apartemen? 


ya sekarang gue nomor empat! RT @HalidaHanun: Setelah ru- 
mah sakit kemudian Guitar Hero dan sekarang sepeda. Hidup 
o, Mbak. 


*sigh* RT (dputriyohanaa: @HalidaHanun Eit. Bola... bola jangan 
upa. Jadi kelima, Mbak. 


“nangis” RT @RuththeresiaTan: Beard Papa? Rawon? Ketujuh, 
Mbak, urutannya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


101 


102 


twivortiare 2 


Terus aja ya teruuuss! RT (dgojimal: Range Rover jangan lupa... 


Jadi, lo nomor berapa, ya? :D 


20 April 2012 


Kadang diiket, seringnya dibiarin aja. RT (amariiiaaa dr: Kalo 


ngantor, biasa rambutnya digimanain, Mbak? #randomquestion 


Jadi siapa yang mau minjemin anaknya weekend ini? Gue butuh 


temen secara si dokter akan sibuk dengan mainan barunya. 


Susah nge-tweet panjang-panjang, jari masih sakit. RT 
(Gjennessiachance: Cerita-cerita aja dong, Lex. ;P Udah lama 


nggak cerita-cerita. 


BBM Beno: "Lex, nanti langsung ke Kebagusan ya, kan besok 


pagi-pagi mau sepedaan.” 


Biasanya: “Lex, nanti langsung ke Kebagusan ya, kan mau pa- 


caran berdua.” 
Semua telah berubah... 


LOL kalian serius banget sih, nggak apa-apa kali, gue juga se- 
neng dia punya hobi olahraga lagi daripada molor mulu nggak 


sehat. 
Asal jangan kekurusan ya, Hon, ntar meluknya nggak anget. |] 


Jadi kayaknya yang merasakan t*t*tnya laki gue besok pagi 


adalah sadel si Bianchi, bukan gue. 


Eh maaf banyak anak kecil. (dhotwinasoedarjo: ALEXANDRA 
WICAKSONO!! “ngakak guling-guling” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Meeting done. Bos udah cabut ke Hong Kong. Easy breezy 
Friday. 


Ini kapan? RT (dwiewi: Cerita tentang date pertama kali abis 
yang dicium di parkiran aja, besoknya si Beno langsung nga- 


pelin ke apartemen atau beberapa hari kemudian? 


Yang pacaran kedua kali ya maksudnya? Besoknya langsung 


dateng. 


Gue awalnya mah merasa agak aneh. RT (dwiewi: Itu yang dia 
ngajak pacaran abis cerai lagi, emang nggak ada kagok gitu 


mulai pacaran lagi?? 


Untung Beno itu tipe yang percaya diri dan keyakinannya kuat. 
Jadi begitu gue mengiyakan kami nyoba pacaran lagi, dia ber- 


sikap kayak orang pacaran. 


Jadi dia pertama kali ke apartemen que lagi setelah malam dia 


ngajak pacaran itu, gue buka pintu dia langsung nyium. 


Terus dengan biasanya langsung nanya: “Laper dan capek dari 


rumah sakit, Lex, ada makanan nggak?” 


Jadi dengan sikapnya yang biasa aja kayak pacaran dulu lagi, 


kagoknya gue ikut hilang. 


Pernah when we were making out in the beginning of our 
second relationship, | asked him: "Kamu nggak merasa aneh 


ya kita udah begini lagi?” 
Secara gue manggil dia dengan “honey” lagi aja masih kagok. 
Dia jawab: "Nggak. Kan udah lama nunggu bisa begini lagi.” 


So that's it. 


www.boxnovel.blogspot.com 


103 


104 


twivortiare 2 


Awalnya gue malu cerita sama Wina. RT (djennessiachance: 
Terus tanggapan Wina dan temen-temen pas tau kalian "pa- 


caran” lagi? :D 


Karena pasti diledekin. Ketauannya pas Wina nelepon aparte- 
men gue malem-malem, seminggu setelah kami pacaran lagi, 


yang ngangkat Beno. 


Si Wina kaget laki-laki yang ngangkat, dia nanya: “Ini siapa, 
ya?” Dijawab Beno: “Beno.” (terus teleponnya langsung dikasih 


si Beno ke gue}. 


Si Wina langsung nyamber: "Ngapain si Beno jam 11 malem di 


apartemen lo??? Lo sakit???" 


Akhirnya gue ceritain kami pacaran lagi. Mau tau tanggapan 


dewasa si Wina? "Cie cieeee.” 


Nggak, dia dan Riza semangat banget jodohin gue dan Beno 
lagi. RT (djennessiachance: | thought Wina would oppose it as 


Beno ever hurt you. :P 


Wina awalnya memang sebel sama si Beno, tapi Riza meyakin- 
kan dia bahwa Beno itu mentoknya udah di gue, nggak mau 


yang lain. 


Jadi Riza membujuk dia untuk juga melihat dari sisi Beno, ja- 


ngan dari marah-marah dan sakit hatinya gue aja. 
Oh Jakarta Friday traffic! 


Surviving the traffic by browsing these cute pictures of your 
sons, daughters, brothers, sisters, nieces, and nephews you 


sent me. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


They're all so cute. These little human beings still innocent to 


the awfulness of the world. 


And | wonder what would our kids look like. Would they have 
Beno's sharp but kind eyes, would they have my lips, his se- 


rious forehead... 


Would they have Beno's boyish laugh or my laugh. Would they 
enjoy books as much as their dad, or be social butterflies like 


me. 


And | wonder what does it feel when my own kid first call me 


"Ma" or "Mom" or “Ibu” or “Bunda”... 


Each of these questions have definite answers. What separates 


me from those answers is time. And patience. 


don't know if | have made peace with the fact that patience is 
the answer to all of these lingering questions in my head right 


now. 


Gue tau banyak yang bilang kita tidak boleh menggantungkan 
kebahagiaan sama orang lain. Your happiness should come 
rom within. 


But | can’t help but anchoring my happiness to you, Beno 


Wicaksono. After all, what's within me is you. 


Mulai nge-tweet nggak jelas di tengah hujan dan macet. 


Aduh kalian jangan sedih baca tweet gue, gue nggak mau jadi 
penyebar kesedihan. Kita cerita-cerita lucu aja. Maaf tadi 


mellow sore-sore. 


Makan cokelat aja. Chocolate is my ever reliable mood buster. ;) 


RT @tha retha: Tanggung jawab Tan, udah mewek! :'[ 


www.boxnovel.blogspot.com 


105 


106 


twivortiare 2 


Touchdown Kebagusan. Bubble bath here | come! 
Bubble bath sambil makan Beng-Beng itu nggak dosa kan ya? 


Dosa sih kalau itu stock Beng-Beng terakhir si gembul. 


Buset udah hampir 3000?! *baru liat angka* RT (dsibocil: Ter- 


pana ngeliat followers-nya Alex growing so fast. :D 
2900 people reading my bullshit everyday. Berasa artis. 


The doctor just got home, memarkirkan sepeda di ruang tamu. 


Jangan bilang malam ini mau ngelap-ngelap sampai sejam lagi. 
For the record, Alex:Bianchi is 3:1. 


“kibas rambut" RT (dhotwinasoedarjo: Nyet ah! Pakai skor se- 


gala, geblek! 


21 April 2012 


Keajaiban dunia itu adalah jam segini di hari Sabtu si dokter 


tukang molor udah bangun untuk sepedaan. 


n the end, all you want is somebody to play rumah-rumahan 


with for the rest of your life. 


Lunch at my parents’ and dinner with his parents’ today. Makan 
enak! 


Beno and my dad are talking whilst watching TV. It’s heart- 
warming to see them get along, setelah dulu awalnya bokap 


gue nggak suka sama Beno. 


Dulu pas pertama kali dikenalin, bokap gue kurang sreg. RT 


(atha_retha: Laah? Emang iya sempet nggak suka sama si 


0om?? Kenapa? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Abis si Beno juga pas pertama gue bawa ke rumah gayanya 
kaku, nggak banyak ngobrol, banyakan diem, muka lempeng, 
lagi. Grogi kali. 


So my dad thought orangnya sombong, dia bilang ketuaan juga 
buat gue. Beno has never been really good at giving first 


impression anyway. 


Si Beno gue sindir setelah itu: "Kamu diem banget sih tadi, 
papaku capek cari topik pembicaraan sama kamu.” Pas gue 


ngomong begitu, dia diem aja. 


Pertemuan-pertemuan berikutnya, keliatan banget si Beno ber- 
usaha ngobrol lebih banyak, walau masih agak kaku juga. 


Bawaan lahir sih, ya. 


But then my dad can see that | was more grounded since | 
dated Beno. Nggak pecicilan lagi. Sebelumnya kan gue agak 


wild dan maunya jalan-jalan ke mana-mana terus. 


Dulu, dikit-dikit bosen, langsung pengen terbang ke mana- 
mana. Sejak sama Beno ya jadi anak rumahan karena dianya 


juga males ke mana-mana. 


Dan que jadi nggak meledak-ledak, jadi lebih kalem. 


Dan bokap gue akhirnya melihat Beno itu sebagai laki-laki 
baik-baik, pekerjaan bagus, nggak macem-macem, lurus-lurus 


aja. Susah nyari yang begitu di Jakarta. 


22 April 2012 


So the score so far Alex is 8 while the Bianchi is still 1. Good 


morning, Sunday! 


www.boxnovel.blogspot.com 


107 


108 


twivortiare 2 


27 April 2012 


ama: Alexandra Rhea Wicaksono. Pekerjaan dua hari terakhir: 
perawat pribadi pasien paling manja sedunia. 


Demam, tapi udah turun sih demamnya hari ini, manjanya sih 
tetep. RT (draaiyni: Oom Dokter lagi sakit apa, Mbak? 


Literally, it's like taking care of a baby. Makan harus disuapin, 
tidur harus dikelonin, pas kepalanya pusing wajib dielus-elus 
sampe tidur. 


28 April 2012 


Good idea! RT (dratihWB: Harus dapet bayaran handbag tuh, 
Lex, setelah jadi perawat pribadi. *devil* 


Gonna go to my routine spa treatment after lunch. Titip si Beno 
ya, Mbok. 


Lagi santai-santai di spa, dapet BBM begini: “Lex, aku boleh 
beli motor nggak?” 


Ini si Beno kelakuannya sejak umur 40 aneh-aneh deh. Is this 
what they call puber kedua? 


Gue balas dengan tegas: "Nggak boleh, nanti aku jantungan 
kamu kecelakaan.” Him: "Jadi nggak boleh? Ducati-nya bagus." 
Me: "NGGAK!" 


Ducati itu kan mahal banget!! RT (silmiaddina: Mau motor 
apaan si Oom Beno? Kemaren kan baru beli sepedaaaa. 


o way ntar kebut-kebutan, gue nggak suka. RT (dsibocil: Ya 


udah kasih aja, Lex, selama puber keduanya sama benda mati. 
:D 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Looooooove my 3 hours me-time at the spa at the Dharma- 
wangsa. Gonna stop by beli bacang di Pan D'or untuk oleh-oleh 


buat si gembul. 


Nggak apa-apa banyak makan asal sembuh. Nggak apa-apa 


banyak makan asal nggak beli motor. 


Wonderful dinner at home: rawon for my husband, tom yum for 


me. Happy. 


The husband's dessert: chocolate ice cream. My dessert: sliced 


ruits. *elus-elus perut si gembul* 


Beno (sambil ngemut es krim): "Lex, kalau aku buncit kamu 


tetep sayang, kan?” Me (menghela napas): "Iya, Hon.” 


Him: “Aku kan makin lama makin tua, terus bisa jadi gendut, 
sedangkan kamu masih muda, cantik, dikejar-kejar si Adrian 
itu...” Me: "Apaan sih, Hon?” 


Me: "Nggak penting deh bahasan kamu. Sayang sampe kapan 
pun pokoknya.” Him: “Kalo gitu kan kamu nggak perlu bikin 


aturan aku harus jaga makan...” 
Gue bengong. Ini kayak yang ngomong bukan dokter aja! 


Gue ngomel panjang-lebar dong bahwa gue larang macem-ma- 
cem bukan supaya nggak gendut, tapi supaya sehat, nggak 
kolesterol, dan lain-lain. 


Mau tau tanggapannya? "Iya iya. Nasib aku ya, diomelin mulu 


laughed and pinched his tummy. 


One thing that | love about Beno is that dia selalu apa adanya. 


Kebiasaannya dan attittude-nya sejak pacaran sampai sekarang 


sama. 


www.boxnovel.blogspot.com 


109 


110 


twivortiare 2 


Jadi nggak kaget. Ada kan orang yang pas pacaran kelakuannya 
manis banget, pas udah menikah baru ketauan aslinya, beran- 


takannya. 


29 April 2012 


Akhirnya Bianchi yang mahalnya bikin jedotin kepala ke dinding 
itu dipake juga olahraga pagi ini. 


Hahahahaha iya juga kali, ya. RT (dcarlamdh: Tan, kalo Oom 
nganggep handbag mahalnya jedotin kepala, udah bonyok kali 


sekarang kepala si Oom. :p 


While I’m spending this morning with fruit salad and Before 


Sunset on HBO Signature. 


Well, gonna spend the rest of this Sunday off Twitter. Have a 
nice Sunday, y'all! 


Tiap abis pacaran, merayu beli motor mulu. Capek que ca- 


peeeeek! 


Kalau aku izinin kamu beli Ducati, itu artinya aku udah nggak 
sayang lagi sama kamu, nggak takut kamu kenapa-kenapa. 


Kamu mau aku izinin?” 


Those were my last words to the husband yang masih aja sore 


ini merayu-rayu gue biar diizinkan beli motor. 


Dan sekarang orangnya diem nonton TV dengan muka mutung. 


Gue cuma bisa menghela napas. 


Gue bukan masalah duitnya, toh dia sendiri yang cari duit. Tapi 


gue nggak sanggup ngeliat dia naik motor rawan kecelakaan. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ducati itu kan harus dibawa ngebut baru asik. Dan seumur- 


umur gue belum pernah liat Beno bawa motor. Eh tiba-tiba 


mau beli yang mahal banget pula! 


30 April 2012 


was missing the doctor so much all day that | just wanted to 


jump on him as soon as he gets home. 


But that desire is gone once | saw him arriving at home with a 


Ducati catalogue in his hand just now. 


He's in the bathroom taking a shower now, gue cuma bisa 
menghela napas melihat katalog yang ditaruhnya di atas tempat 
tidur. 


Kalau merayu-rayu lagi minta izin beli motor sialan itu, ter- 
paksa gue pake senjata terakhir: “Buy the bike, and you're not 


getting any ever.” 


ggak akan! RT (draaiyni: Mulai goyahkah dirimu, Mbak, buat 
ngizinin Oom Dokter beli Ducati? 


Rather than riding a bike, kan mending ride me. 
ever mind. 


Rayuan dimulai: ada yang tiba-tiba nawarin mijet. 


Damn, ini setengah mati gue berusaha nggak luluh sama 
rayuannya, after all the massage, hugs, touches and kisses in 


the last hour. 


He made me sat on his lap, he hugged from behind as he was 


showing me the catalogue. 


www.boxnovel.blogspot.com 


Ja 


112 


twivortiare 2 


He said gently: “Yang, ini nih yang aku suka. Keren, ya? Tapi 
kamu nggak ngasih sih, padahal kan kamu bisa aku bonceng, 


kita keliling-keliling.” 

Gue udah pengen marah, abis nggak ngerti-ngerti juga sih. Tapi 
tadi dengan manis gue bilang: “Aku larang kan karena aku sa- 
yang banget sama kamu, Honey. Takut kamu kenapa-kenapa.” 
ya, kalo nggak nyungsep. RT @RizgiAmalia: Dibonceng keliling- 


keliling naek motor tuh romantis loh, Lex... :) *kompor* 


ni orangnya sementara udah nurut, udah adem baca buku. 


ggak tau deh besok-besok bakal nyoba-nyoba rayu-rayu lagi 
apa nggak. 


f there's one thing | know about Beno, he's the kind of guy 


who's not gonna stop until he gets what he wants. 


2 Mei 2012 


Just got out of a long meeting at this hour. 9 fucking PM! 


Exhausted! 


5 Mei 2012 
Good morning from Kebagusan! 


When | was divorced, Saturday means breakfast, gym, lunch, 


spa, shop, hang out, party or traveling all weekend. 
Now it means jadi gulingnya si dokter seharian. 


| guess the worst mistake we made in our first marriage Is the 


fact that even though we were together, we always felt lonely. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


That's the worst feeling you can endure, | think. Being with 


someone but feeling lonely. 
When he was just an existence, not a companionship. 


But now, we vow not to ever let either one of us feels lonely 
even though for some reasons we are geographically far from 
each other. 


Good marriage is not destiny. You are never destined to be 


happy. You have to work and search for it and take care of it. 


A great date night at Cork and Screw tonight. Akhirnya gue di- 
bawa date night out juga. 


Finally | could wear this sexy dress and sexy shoes and new 


clutch. #penting 
Walaupun date night-nya berakhir cepat karena ada final sepak 
bola piala apa gitu, nggak apa-apa deh. 


LOL gue norak, ya? Diajak date sama suami aja kesenengan. 
RT @annisayasminn: Cihhhyeee yang diajak dinner sama oom- 


oom. Hahaha. 


LOL RT (dannisayasminn: Kalo suaminya cuma sering ngajak 
dinner di nasi goreng Sabang dan sekarang di restoran sih 


wajar lo kesenengan, Tan. Hahaha. 


7 Mei 2012 


Never. Gue pantang minta beliin kalo masih pacaran. RT 
(asweetyAtiet: Kalo masih pacaran, waktu paling tepat ngerayu 


beli Bottega-nya kapan? 


www.boxnovel.blogspot.com 


113 


114 


twivortiare 2 


Kewajiban laki-laki menafkahi itu kalau sudah menikah. Kalau 


masih pacaran gue nggak mau minta. 


Apalagi kalau barangnya semahal Bottega, kasian banget masih 


pacar udah disuruh beliin itu. 


Ada lho yang masih pacaran, cowoknya udah ngasih uang saku 
ke ceweknya. Gue sih ogah. Lagian kalo dia minta “dinafkahin” 


balik gimana hayo. 


Gue sih kalo dibayarin pas nge-date, kayak makan, nonton, gue 


nggak nolak. Malah wajib. Enak banget tuh laki-laki macarin 
gue nggak modal kalo dia nggak bayarin. 


Aduh nasabah ini nyusahin aja. Serius ini gue harus terbang ke 


Surabaya sekarang? “melipir ke apartemen jemput koper" 


On the way to the airport now. Sambil baca berkas dengan 


muka bete. Pengen gue getok si nasabah ini. 
Aduh galak bener laki gue ya, makannya apa sih? 


Sumpah gue ngakak sama "babang”. RT (@aprieeee: Kenapa, 


Mbak? Berantem lagi sama Babang Beno? Hadeeeh. 


Diomel-omelin si galak 10 menit: done. Merayu membujuk si 
galak 15 menit sampe nggak marah lagi: done. Now boarding, 


tweet you later! 


Kalau nanti pas Skype masih galak lagi, I'm just gonna strip 


biar mingkem. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


8 Mei 2012 


Breakfast meeting done, now back to Jakarta. Dan langsung 


ngantor lagi. Lelah. 


Hai, dipersilakan penasaran sama oom-oom lain lagi aja. RT 
(AShintaZia: Haiiii, salam buat Oom Ben yang ganteng ya. 


Penasaran nih sama Oom Beno-nya. @ 


Untung laki gue nerd diem-diem galak tapi setia, kalau nggak 


pacarnya udah bertebaran di mana-mana, kali. 
The traffic is shit! 


Work is just something to keep me occupied while I'm waiting 


for the best part of my everyday: coming home to you, Beno. 


#TolongAlexandraYaTuhan. RT (dasrisundari: Tan, ini flashdisk 
aku. Minta tolong copy-in Oom Beno boleh nggak? |] 


Bye bye office. Hello bed! 
Gembuuul, buruan pulang, butuh perut kamu jadi bantal. 


Dia kangen sama gulingnya, gue kangen sama my hairy teddy 


bear. :) 


| probably have 20 nicknames for my husband, while he only 


has 2 for me: Lex and Yang. 


Gembul, Ben, Hon, Ndoro, tukang burger, the heart surgeon, si 
dokter, guru BP, tukang absen, surgeon boy, ganteng, tukang 


motor... 
Apa lagi, ya? 
RT @HalidaHanun: Big baby, hot geek surgeon, dokter bedah 


paling sibuk se-Indonesia. 


www.boxnovel.blogspot.com 


115 


116 


twivortiare 2 


Cookie monster yeaah. RT (ddin dince: Monster cookies? 


Teddy bear gue pulang. Mubazir kalau nggak dipeluk-peluk. 
Tweet you later! 


9 Mei 2012 


It only took one word BBM from the doctor to make me smile 
wider: “Lunch?” -) 


RT (dratihrahmahwati: Tante... tipsnya dong, biar selalu ber- 
bunga-bunga dan kayak orang pacaran mulu dalam rumah 


tangga itu. Kan kalo biasa lama-lama bosan. 


Apa ya? Gue nggak pernah bosen sama si gembul. Gondok 


gara-gara kelakuannya sih sering. Bosen nggak. 


Masa? RT (dratihrahmahwati: Tapi kan sering tuh katanya kalo 
udah lama berumah tangga, jadinya rasa cinta itu hilang, malah 


rasanya kayak temen biasa aja. 


Teman biasa? Do regular friends fuck each other? Don't think 
s0. 


Tapi gue setuju bahwa cinta itu kalo nggak dirawat ya bisa 
pudar. Jadi tetap harus ada usaha dari keduanya untuk ignite 


passion. 


Contoh: date night, sending sexy messages to each other, 


finding new things to do together. 


Masalahnya emang kalo pacaran, pasti usahanya lebih banyak, 
karena takut diputus. Kalo udah menikah sering merasa aman- 


aman aja karena yakin nggak pisah. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Siapa bilang? Gue nih contoh nyata pernah cerai gara-gara 


pernikahannya flat dan merasa diabaikan. 


Remember, when you got married, your spouse chose to be 


with you. Elo harus bikin gimana caranya supaya sampai kapan 
pun dia nggak nyesel milih lo. 


10 Mei 2012 


Kasian laki gue. Kemaren dia cerita, yang dia mau belajar 2 
minggu ke India itu, RS-nya nggak mau bayarin, karena jatah 
fellowship-nya udah abis. 


Udah kepake yang ke New York waktu itu. Jadi ini harus bayar 
sendiri semuanya. Jadi nggak boleh boros-boros. *pupus ha- 


rapan dikasih Cartier pas ultah nanti* 


11 Mei 2012 


Tolol itu adalah rok batik gue kejepit pintu mobil dan robek dan 


sekarang harus balik lagi ke apartemen untuk ganti. 


Aduuuh jangan what next dong. RT @JunitaSylvia: Dulu tangan, 
sekarang rok. What next? :p 


Ledekin teruuuus. RT (dwindamizwar: & Bermasalah mulu 
sama pintu mobil. - -” Cucok naik bajaj kali ya, Mbak, hahaha. 


On to my first meeting of the day (and | have 4 today). 


Meeting with partners from foreign banks means oom-oom 


bule ganteng bertebaran. Rezeki hari Jumat. ;) 


Dua tahun dulu menjanda, orang-orang ganteng ini nggak ada 


www.boxnovel.blogspot.com 


117 


118 


twivortiare 2 


berkeliaran di meeting. Sekarang ada di mana-mana! 


Saatnya menyumbangkan 1 mobil lagi ke tengah-tengah ke- 


macetan Jumat Jakarta. To Kebagusan we go, Ahmed! 


Pait itu adalah saat lagi pengen BBM-an centil sama si dokter 


di tengah-tengah macet ini tapi dijawab datar jadi basi. 


Me: “Hon, aku udah on the way Kebagusan, hurry home soon! 
We need to pick up where we left off this morning. ;)” Him: 


"Baru bisa jam 8, ada pasien. Nanti ya.” 


Sama bule-bule tadi? *wink* *digeplak Beno* RT (dannisayasminn: 


Ya udah tweet-tweet centil sama yang lain aja, Lex. Hahaha. 


Walaupun cinta matinya sama orang yang pas di-BBM: “Lama 
banget, Hon, nggak bisa lebih cepet?” Dibalas dengan 1 kata: 
"Nggak." 


| love McLempeng. RT aisyah ai ahmad: | love McDreamy. 


Jadi inget dulu pas masih pacaran (sebelum pernikahan 


pertama), laki gue pernah 2 minggu training ke Sydney. 


Tiap hari kami SMS-an, teleponan. Tapi kalau pas SMS-an, gue 
udah ngetik panjang, dibalesnya cuma 1-3 kata doang. 


Kalau teleponan, gue mulu yang ngomong panjang, dia cuma 


dengerin. Ngomongnya dikit banget. 


Baru panjang-lebar kalau dia cerita tentang bedah-bedahannya. 


Gue nggak ngerti juga. LOL. 
Yang bikin gue klepek-klepek itu kalo dia tiba-tiba nge-SMS 2 


kata ini: "Lex, kangen.” Cuma 2 kata doang dan gue waktu itu 


udah klepek-klepek lemes. Bego ya gue. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


In the end, screw types. When you fall in love, you just do, even 


though he was never your type to begin with. 


The Hollywood definition of romantic only applies in movies. In 
real life, we each have little moments and gestures we call 


romantic. 
Kebagusan finally. 


And my arrival at our happy place is marked by a sad fact: our 


journey to conceiving a child has not ended. 


Yes this is the 11". And the clear sign that I'm not yet pregnant 
has just arrived. Ya sudahlah, what else is new? Tiap bulan 


juga merasa begini. 
Damn headache. *meringkuk di selimut* 


Even though | feel like shit right now, all | can think about is 
how sad Beno will be when | tell him that we have failed again 


this month. 
Tweet you later ya, pusing. 


Lucu deh. Ada yang meluk gue in bed supaya gue nggak sedih 
begitu dia nyampe dari RS, baru 15 menit kedengeran suara 


dengkur. Dia ketiduran. 
My sleepy teddy bear must be so tired. 


Iya. RT (dm ruthee: Jangan lupa, Lex, sesedih-sedihnya Beno 
karena kalian gagal lagi, dia tetep paling sedih kalo liat lo 


sedih. Jangan putus doa dan usaha, ya. :) 


www.boxnovel.blogspot.com 


119 


120 


twivortiare 2 


12 Mei 2012 


Jalan-jalan nunggu film, muka laki gue langsung stres begitu 


gue ngajak masuk ke Bottega di Grand Indonesia. 
Kasian (tapi ngakak dalam hati). 


Aduh ini laki gue ya, masa mau nyari kue cubit setengah ma- 
teng buat camilan nonton. Mana ada di mal kayak Grand Indo- 
nesia ini? 

Wassalam. (males nyeberang) RT (yayiyay: Di Urban Kitchen, 
Mbak Alex. Tapi di Plaza Indonesia sih. 


Beno: “Kan waktu itu ada, kita pernah beli.” Me: “lya, Honey, 
tapi waktu itu lagi ada pesta jajanan di alun-alun, sekarang 


udah nggak ada lagi.” Him: “Yaaah.” 


Exactly. *ketawa dalam hati* RT (dMeroDante : Sabar aja, Kak 
Alex. Suami kayak Mas Beno itu unik. 


onton dulu yaaaa. *jejelin mulut si Beno pake popcorn segen- 


tong* 


looooove The Avengers! And surprisingly, Mark Ruffalo stole 
my heart in this one. Canggung-canggungnya itu mirip Beno 


banget! 


Puas kan, Mbul, udah dapet kue cubitnya? Now let's go home 
and cuddle. 


Bendungan Hilir. RT (dandreadiandra: Beli di mana, Lex, kue 


cubitnya?! Mau juga. X'| 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


13 Mei 2012 


You know miracle exists when your lazy ass husband wakes up 


at this hour on a Sunday morning to go biking. 


Anyway, guess who's going to a weekend getaway to Alila 


Uluwatu next week? 
Hasil merayu abis disiksa nonton DVD horor. :) 


In relationship, the proper amount of fear of losing is good. It 
makes us take care what we have instead of taking it for 


granted. 


Bawa mesin fotokopi yang segede gaban sini. RT (dinyezinyez: 
Dear Alexandra, your Beno is so lempeng but romantic!! | want 
the duplicate. :))))) 


14 Mei 2012 


Manic Monday! 


Ealaaah.... “bikin bengong pas meeting aja” RT (dmeevia: Aku 
mau dioperasi Oom Beno dong... Can Oom Beno repair a 


broken heart? :p 


May. It's been one year since we first decided to try to have a 


baby in New York. And no baby yet. 
Maybe. RT (dshsyzain: Sabar ya, Lex... Mungkin Tuhan masih 


kasih lo berdua waktu untuk saling konsolidasi. *big hug* 


Memang kalau lagi pengen sesuatu, yang kepikiran adalah yang 


belum punya, ya. Yang udah punya nggak diinget. 


At least that's what | often feel right now. 


www.boxnovel.blogspot.com 


121 


122 


twivortiare 2 


During the last one year: Wina udah punya anak kedua, bini 
Robert Downey Jr. hamil, Victoria Beckham melahirkan anak 


perempuan... 


..dan probably thousands of other women were overwhelmed 


by the happiness of being pregnant. 
Why can't | be one of them? 


Beno's BBM: “Lex, aku pulang agak lama ya, ada pasien ga- 
wat.” Me: "Iya, jangan lupa makan, Hon. Come home soon ya, 


miss you.” Him: "Oke." 
Heh!!! RT @ThiThaMoo: BBM dari sayangnya Beno: "Sayang, 


aku jadi ke tempatmu yah, si Lexy gampang banget dikibulin- 
nya.” Me: "Oke, Sayang!” (»“3(“-" J 


Ini groupies minta dijambak satu-satu kayaknya. 


LOL gila aja, cari perang itu namanya. RT @ratinWB: BBM balik: 


"Aku keluar sama Denny, Ben... ” Dijamin ditelepon lo, Lex. 


Awwww... terharu. RT (@febbyrawr: Aku groupies-nya Tante Lexy 
ho, bukan Oom Ben. :D 


Let's hit home! 


KAN 


Lebih berat menghapus dari hati dan pikiran. *jujur* RT 
(Gaamandakasih: Lebih berat ngapus tato apa nama belakang 
Wicaksono, Tante?? 


Halah. RT (dwiewi: Pas pacaran yang kedua deg-degan dan ber- 
bunga-bunga kayak yang pertama nggak? Atau biasa-biasa aja? 


*bahasa gue...* 


Honestly it was a new experience. Karena dia berubah. Jadi 


lebih perhatian, lebih banyak meluangkan waktu buat que. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Keliatan banget usahanya "meyakinkan" gue bahwa dia nggak 


akan sedingin dan secuek pernikahan pertama. 


I'm sure every couple have their own sweet stories. Ours are 


both bitter and sweet. 


And maybe Beno and | wouldn't have realized the sweet parts 


if we hadn't tasted the bitterness first. 


Tiap pasangan pasti proses “belajar”-nya beda. Gue dan Beno 
aja butuh 6 tahun baru agak berkurang berantem-berantemnya. 
LOL 


Ini alhamdulillah udah 3 bulan tanpa berantem. 


Ada yang kelihatannya kurang perhatian karena style-nya me- 
mang begitu. Beno is like this. Cuek, nggak pinter manis-manis 
romantis. 


Ada yang kurang perhatian karena memang kurang sayang. 
Terus membedakannya gimana? Your heart and your head 


should know. 


Yang jelas, kita nggak bisa selalu berharap cara orang sayang 
sama kita itu sama dengan cara kita sayang sama mereka, ka- 


rena tiap orang beda. 


You cannot dictate how someone should love you. They're not 


robots. 


Yang penting asal lo yakin bahwa dia benar sayang dan berniat 


baik sama lo, nggak macem-macem, ya udah. 


Yang gue pegang dari Beno itu cuma dua: 1. Dia sayang sama 
gue, 2. Dia laki-laki baik-baik. Buat que, itu cukup. 


www.boxnovel.blogspot.com 


123 


124 


twivortiare 2 


Karena dia sayang, pasti dia akan berusaha menyenangkan gue. 
Dan karena dia baik-baik, dia pasti bertanggung jawab dan 


nggak macem-macem sama perempuan lain. 


15 Mei 2012 
Sleeping with my eyes open in this meeting. Don't tell my boss. 


Couldn't sleep until 2 last night. Too much thing in my mind. 


Sometimes | think too much. 


Sometimes | miss those innocent days of being a kid, yang 
dipikirin sebelum tidur cuma besok bakal dibawain bekal lunch 


apa dan mau main sama Siapa. 


Pppfffttt. RT @richawibowo: Mbak Alex mau kado? Alamatnya di 
mana? Nanti aku anter ke rumahnya deh... “modus ketemu 


Oom Beno* 


Adrian tadi: "Long weekend ke mana, Alexandra?” Me: (senyum) 


"Short honeymoon sama suami saya.” 


Dia senyum-senyum: “Have fun then. Where?” RT 
(Agiovanibeatrice: Tanteee, jawaban lo cool banget. Reaksinya 


Adrian gimana terus? 


Me: "Uluwatu. Our favorite place.” Adrian: (sambil ketawa sok 
bercanda) "My favorite getaway too. Ini nasabah sama banker- 


nya jodoh banget gini.” 


Pas dia ngomong begitu, gue ketawa-ketawa aja. | said: "Kalau 
nggak jodoh kan Bapak nggak mungkin betah di bank saya.” 


(ini basa-basi ala banker doang) 


BBM absen sore si dokter yang tembak langsung: "Udah 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Maghrib belum, Lex?” Me: "Iya ini sekarang, Hon.” 
Absen teruuus!!! 


What is about my husband that you love so much anyway? 
Udah oom-oom! 


Jawa Tengah. RT (dazuraise: Oom Beno asli mana sih? 


Sana ngefans sama Gita Wirjawan aja. RT (dayuintansari: Oom- 


oom sukses, mapan, dan ganteng kan, Tante. Hahahahaha. ;) 


Salah satu eyangnya orang Belanda. RT (dazuraise: Keturunan 


mana? “curiga” Kayaknya ada unsur impornya deh. 


Pernah baca ini: sometimes we don't realize the value of a 


moment until it became a memory. 


Terkadang kita tidak tahu nilai sebuah peristiwa sampai tinggal 


kenangan. 


Shit! Nomor telepon darurat polisi berapa, ya? 911 juga nggak 
sih di Indonesia? GAWAT !! 


Barusan gue jadi korban pelecehan oom-oom di dapur coba!! 
RT @Tia Kazamidori: Ada apa, Kak???? #mukacemas 


Hahahahaha. RT (anindhamas: Ah, Mbak Lexy juga doyan aja 


dilecehin oom-oomnyaa. :l 


LOL LOL, soalnya oom-oomnya lagi mandi. RT @chaannisa: Ini 
nih orang yang habis dilecehin oom-oom masih bisa nge-tweet 


> (alexandrarheaw :p 


Hahaha ngapain juga lo ikut ketipu. RT (hotwinasoedarjo: 
KAMPRET!!! Gue kirain serius!! 


Pembalasan sang korban. Tweet you later! 


www.boxnovel.blogspot.com 


125 


126 


twivortiare 2 


16 Mei 2012 
One more day until holiday! 


Dan si dokter malam ini masih bedah orang sampe jam 10 


malem. 


Hahaha. RT (dgojimal: Biarlah dia bedah dulu, lumayan, Lex, 
buat nambah duit liburan. #eh... :p 


Udah selesai packing, udah ketiduran, laki gue belum pulang 
juga. 


Kampret! Follower-follower groupies laki gue ini makin kreatif 
aja. RT (ddiendoetz: Sorry, Tan, lagi ama gue nih sekarang... 


Kami lupa waktu. *benerin rambut* 


ni juga sama aja. > RT (dlatifahany: Dia mampir dulu ke ru- 


mah que, Tan. :p 


Ooo jadi laki gue baru meniduri 3 cewek, ya. *getok satu-satu* 
RT (dnonasepatu: Sorry, Tan, ehmm kita baru beres nih... 


*benerin selimut* *ganti seprai* 


The surgeon just called: "Lex, aku udah on the way pulang nih. 
Udah packing?” Me: "Pakaianku sih udah, pakaian kamu 


packing sendiri.” (pura-pura ngambek). 


Dijawab: “Oh ya udah, aku nggak perlu pakaian juga di sana.” 


Kampreeet, ketawa gue. 


Good nite, Twitter! 


17 Mei 2012 


Six AM in the morning and the airport is packed! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Si Beno ini tinggi banget ya, menjulang sendiri di antara orang- 


orang. 
Well, boarding now. Have a great weekend, all! 


Define romantic ala Alex and Beno: begitu nyampe hotel 


pingsan tidur karena kurang tidur tadi malem LOL. 
Uluwatu is as magical as | remembered it. 


Mulai merasa salah pilih laki deh gue. RT (sibocil: Ih si Oom 


jauh-jauh ke Uluwatu malah motor. Huff. 


Ryan Gosling: "Hey girl, I was thinking of a hot shower. You know, 


regular shower but with you in it.” Me: awwwww (klepek-klepek). 
Beno Wicaksono: “Lex, mandiin dong.” Me: (cubit perutnya) 
Lebih romantis yang pertama atau kedua? 


dih, ini kok banyak yang jawab yang kedua sih? Kalian buta. 
BUTA. 


Udah ah, off Twitter. 


Ten minutes break from our little honeymoon as the doctor is 
taking phone call from his hospital. Liburan begini juga tetep 
ya. 

Belum ke mana-mana, Win, di hotel aja dari tadi. RT 
(ahotwinasoedarjo LOL terima nasib aja deh lo. Udah ke mana 


aja hari ini? 


18 Mei 2012 


Well, nungguin sunrise di poolside cabana, adanya gue melek, 


si dokter ketiduran. 


www.boxnovel.blogspot.com 


127 


128 


twivortiare 2 


My Beno: “Sepedaan di Ubud yuk.” Me: “Siang-siang bolong?!" 


Okay here comes pengalaman pertama dibonceng laki gue. 
Semoga nggak nyungsep. 
Love every second of our afternoon here. Dibonceng naik 


sepeda oleh si dokter itu seksi! 


TETAP NGGAK. RT Annstantia: Jadi Ducati dibolehin? 


n the car on the way to dinner at Kudeta. The driver is driving, 


'm tweeting, and the doctor is... well... napping alias ketiduran. 
gebonceng bininya 7 kilometer capek ya, Hon? LOL. 


ts legal for me to kiss Beno in public in Bali, right? He 
blushed, and | love it when he blushed. 


Dia nunduk, mukanya memerah, senyum malu-malu saying: 
"Aku balas ciumannya nanti aja di hotel ya, nggak enak banyak 


orang di sini.” 


"Makanya, Yang, pulang ke hotel sekarang aja yuk.” Setuju, 
Bapak Beno. Ayuk. :) 


The last thing he said sambil ndusel-ndusel nempelin pipinya 


sebelum ketiduran ini adalah... 


"..Terima kasih sudah mau jadi istriku ya, Lex.” The pleasure 


is mine, Honey. 


20 Mei 2012 
feel like McDonald's. 


LOL that's why we're bestfriends, Win. RT (dhotwinasoedarjo: 


Hahahaha, ancur lo, sableng! | actually got that reference! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


After lunch, lupa jam berapa pastinya. Seriously | don't wanna 
go home, pengen di sini terus. RT (dhotwinasoedarjo: Pulang 
hari ini, kan? Jam berapa? 


Itu orang-orang yang bisa punya vila pribadi di Ubud duitnya 
dari mana, ya? RT (dhotwinasoedarjo: At 500 bucks a night? 
Kasian laki lo, Nyet, bangkrut! 


Si rese masih ngorok, secara niat banget tadi malem bangun 
jam 1 demi nonton bola. RT (dhotwinasoedarjo: Eh tumben 
pagi-pagi tweeting? Nggak dibekep? LOL. 


Miss her so much too! Kapan titip ke rumah gue lagi dong. RT 
(ahotwinasoedarjo: Lo tau, dari kemaren Tiz nanya-nanya mulu: 
"Oom Beno dan Tante Alex mana, Ma?" 


My new favorite bag for holiday: Drupadi by @chacaloveswhite 


www.boxnovel.blogspot.com 


129 


130 


twivortiare 2 


Touchdown Jakarta. Miss me? 


Kampret. RT (dwindamizwar: Nggak sama sekali. Kangen laki 


o aja, Tante. 


Back to my chef duty (gaya lu, Lex!): masak nasi goreng. 


Hahahaha sori ya, Ben, keasinan ya. 


21 Mei 2012 
Hari terakhir berusia 31. 


Sialan! RT (dfitri_ariani: Yay! Resmi sudah untuk pantas dipang- 
gil: Tante!!! \(^o^)/ “minta dilempar iPhone" :p 


ni lagi minta kepret! RT (@nonasepatu: Udah tua ya, Tante... 
Oom Beno nyari daun muda lagi nggak? *kedip-kedip* 


Define pathetic: spending the last night of being 31 at the office 


embur mampus until God knows what time. 


By the time this meeting is over later, I'd be a year older. 


Memang hidup itu cepet banget berputarnya, ya. At this hour 


yesterday, | was having a very romantic night with the doctor. 


Tonight at the same hour, I'm having a very stressing night 
with the boss. 


Langsung makin migrain gue baca BBM si dokter barusan: 
"Kamu mau pulang jam berapa? Masa abis capek liburan lang- 


sung lembur?" 


BBM selanjutnya: "Si Ahmed udah aku suruh pulang, biar nanti 


aku yang jemput kamu.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Yah calon-calon dimarahin deh ini gue. 


Gue balas: “Hon, nanti kamu capek nungguinnya, ini meeting 


nggak jelas kelar jam berapa.” Him: “Aku tunggu.” 


Sepanjang sejarah hubungan gue dengan orang ini ya, tiap jem- 


put abis lembur gue pasti dimarahin, atau worse, dia diemin 


sambil pasang muka sepet. 


Yeah right, kayak dia inget aja. RT (dtha retha: Nggak mungkin- 


lah, Tan, dimarah-marahin, kan mau ulang tahun. :D 


2 


2 Mei 2012 


Damn... 


Diomelin. 


:| Qtarialrasyid: Tanteeeeeee, dapet birthday surprise 


apa dari Oom Ben? ;) 


Tweet you 


My dear fo 


selamat u 


p 
A 


g 
A 


A 
g 


bi 


bi 


using rapat nih h 


rthday gifts from 


Ini asisten gue per 


ue ke si Adrian it 


nyway, can you 
rthday? 


ue pake. RT (dRizqi 


ater ya, 


hirnya bisa bali 


got long meetings all day. 


lowers yang cakep-cakep, thanks ya semua ucapan 
ang tahunnya, nanti gue balas-balas ya, masih 
iks. 


k ke meja sendiri dan mulai buka-buka 


my friends at the office. Adrian aja ngirim. 


u disetrap karena ngasih tahu tanggal lahir 


U. 


guess what the doctor gave me for my 


n Omega watch. Ini gimana cara balikinnya? Nggak mungkin 


Amalia: Adrian ngadoin apa, Lex? #SalahFokus 


www.boxnovel.blogspot.com 


131 


132 


twivortiare 2 


Ini juga si Ryan bangsat! Pengen gue dorong ke jurang! Kado- 
nya ada-ada aja, ketauan si Beno mampus gue. Ryan-nya ikut 


mampus juga. 


Ryan gave me a box, inside there's a dildo and a card that 


says: "Untuk yang selalu ditinggal suami. *wink*” Kampreettt!!! 


Sableng! Udah ketawa-ketawa aja dia dari tadi ngeliat muka 


gue. 


Harusnya ada peraturan bahwa di hari ultahnya, pegawai boleh 


libur. *mabok gara-gara meeting nonstop* 


Damn, | wanna move there! RT (dDamayantiMaya: Di kantor aku 
ada birthday leave, Tante. Boleh pas hari ultah atau sesudah- 


nya. :D 


1004 mentions since this morning, thanks soooo much for all 


the best wishes. :J)) “peluk follower satu-satu" 
Peluk aja ya, nggak boleh cium. Cium cuma buat si gembul. 
Tweet you in a while, | better concentrate on this meeting. 


You know last night, gue akhirnya baru kelar meeting jam 11 


malem. Shitty day banget! 


Gara-garanya karena ada urgent client matters that | cant 
discuss here, jadinya harus bahas itu dengan direksi sampai 


jam segitu. 


Si dokter jemput gue jam 11-an lewat, and you wanna know 


what happened? 


Gue naik ke mobil, mukanya dia udah kusut, gue nyenderin ke- 
pala posisi tidur karena udah pusing banget, mau basa-basi 


mesra-mesra juga nggak bisa. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Gue cuma bilang: “Hon, maaf ya aku lama, meeting-nya nggak 


kelar-kelar. Ini kepala aku aja udah pusing banget.” 
Dia diem. Ya udah que ikut diem, | closed my eyes. 


Baru gue merem semenit, langsung dong dia ngomel. Pakai 


suara pelan dan nggak galak kayak biasanya sih, tapi tetep aja 


judulnya ngomel. 


He said: "Aku kan udah sering bilang, kamu itu jangan lembur- 
embur terus, ingat kesehatan, kalau pingsan-pingsan kayak 


dulu gimana?” 


Blablablablabla panjang bo. Gue males berantem karena udah 


pusing dan capek, gue diem aja. 


yampe di apartemen, masih diem-dieman aja. Begitu masuk 


kamar, belum ganti baju gue langsung berbaring. 
Pusing banget soalnya. | closed my eyes, dan bablas ketiduran. 
Dan si Beno tidur pules meluk gue. 


When | woke up, still wearing my work clothes by the way, it 


was already around 3 AM. 


As | got up from bed to go to the bathroom, | found my iPad 
on the table by my bedside. Padahal seingat gue masih di tas. 


Dan di iPad-nya tertempel selembar post it dengan tulisan 


tangan jeleknya itu: "Play me.” 
was in tears once | played it. 


t was a short video, only 5 minutes long. 


once told you that one of Beno's hobbies is taking pictures of 


me while | was asleep. 


www.boxnovel.blogspot.com 


133 


134 


twivortiare 2 


The video was a slideshow of all those pictures, played to the 


song The Long and Winding Road by The Beatles. Our song. 


Mulai dari foto gue tidur yang seksi sampai yang mukanya mu- 


lut mangap nggak ada cantik-cantiknya. 
But the best part of the video is in the end. 


Ada Beno, si Beno gue yang lempeng ini, ngomong ke kamera 


dengan wajah serius dan canggung malu-malunya itu. 
He said: ... 


"Alexandra, selamat ulang tahun, ya. Terima kasih sudah jadi 


guling aku selama 7 tahun terakhir dari 32 tahun umur kamu. 


"Karena bahkan dalam saat-saat kita nggak bareng di 7 tahun 


itu, aku selalu membayangkan meluk kamu baru bisa tidur. 


"Maaf kalau selama 7 tahun ini aku masih banyak salah ya, 


Lex. 


"Aku pengennya sisa umur kita berdua dihabiskan bersama 


nggak pernah pisah lagi... 


"..supaya aku bisa terus menambah koleksi foto kamu lagi 
tidur hehehe.” 


"Udah ya, Lex, bingung mau ngomong apa lagi.” 
And then he showed his awkward smile. 

That's it. :) 

Isn't that the sweetest? 


| sat there, bengong, touched, nangis terharu gitu. | can't 
believe my lempeng husband actually took the time to make 


this silly video. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Padahal biasanya ingat ulang tahun que aja nggak. 


Then it took me 10 whole minutes to wake Beno up, susah 


banget banguninnya saking pulesnya tidurnya. 


Pas bangun dengan wajah beler ngantuknya itu dia nyeletuk: 


"Kenapa, Lex? Kamu sakit, ya?” 


Langsung gue peluk-peluk dan cium-cium dia saying thanks for 


the best birthday gift in 32 years of my entire life. 


And this morning he gave me a pair of diamond earrings. Tapi 
hadiahnya yang paling juara adalah video itu. It's... sinting gue 


sampe speechless. 


That night, abis gue peluk-peluk dan cium-cium itu, dia senyum 


dan ngomong 4 kata doang: "Seneng kamu suka videonya.” 


asked him: "Kok bisa sih bikin begitu? Nggak nyangka banget, 
Honey, it's the best! The best!” 


Him: "Dapet idenya waktu aku lagi kangen sama kamu, waktu 
kamu masih dinas di Surabaya. Terus aku minta ajarin Ario 


bikinnya.” 


Dan gue senyum-senyum aja dengerin dia cerita serius tentang 
cara bikinnya. At 3 AM in the morning. My nerd husband is so 


ucking adorable. 


So if you ask me how I survive today's long meetings at work, 


gue curi-curi nonton video itu berulang-ulang on my iPad. 


Cuma menatap muka canggung si dokter ngomong dengan 
agak gugup. Walau tanpa suara karena di-mute. And | thought: 


"I'm your guling forever, Beno.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


135 


136 


twivortiare 2 


Tadi pagi dong, ngasih anting-antingnya lempeng banget. We 
were in bed, dia ambil di laci terus nyodorin ke gue sambil 


ngomong: ... 
"Aku nggak pinter milihnya, semoga suka ya, Lex.” 


Aduh, Beno, setelah video fenomenal kamu itu, mau kamu 


ngasih kadonya Beard Papa sebiji juga aku jungkir balik se- 


nengnya. 


Jadi menuh-menuhin timeline deh gue saking overexcited-nya. 
Sorry. 


Just got home. | need to catch a couple hours of sleep before 
the doctor gets home. Ini ngantuk dahsyat cuma tidur 3 jam 
tadi malam. 


No way! RT (dpebrikarina: Aaaaaa Oom Ben! www Tante Alex, 
upload dong videonya di YouTube! :p:p:p 


Ya di dalam Beard Papa-nya ada diumpetin cincin berlian gitu. 
) RT fitha retha: Beard Papa sebiji?? Yakin lo, Tan? Ora 


percoyo... :p 


Di rumah aja, laki-bini sama-sama ngantuk dan capek. RT 
(dDephee: Nggak ada birthday dinner, Mbak, malam ini? 


Birthday dinner-nya di rumah aja, masakan si Mbok. Nanti gue 
mau bobo dulu, si dokter juga baru balik dari RS jam 8. Tweet 


you later :) 


Gue kebangun, si dokter yang ketiduran di sebelah gue, muka- 
nya capek banget. 


Ini laki-bini sama jomponya gini ya, kecapekan pingsan dua- 


duanya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


By the way just because I'm 32 doesn't mean you can call me 


Tante ya. *jitak satu-satu* 


Nite! 


23 Mei 2012 


Off to Bandung for a meeting. Beno's reaction: "Bawain cireng 
ya, Babe.” My reaction: “Ih dari mana belajar manggil pake 
'babe'?” 


Him: (cengengesan) “Dari Ario hehehe.” (lucunya laki gue ini). 


Cuma bertahan sebentar ternyata. Barusan nelepon gue: “Lex, 


kalo udah nyampe Bandung, wajib kabarin aku, ya.” Balik Lex, 
Lex lagi deh gue LOL. 


Bini si Ario udah hamil anak kedua, si Wina anaknya udah dua. 


ah que.... kayaknya berdua terus sampe entah kapan deh kita, 


Ben. 


Anyway, | love our birthday dinner late last nite. Udah jam 9 
malem, both of us cuma pake baju tidur aja, in the kitchen with 


candle lights. 


Warm, homey, relaxed. 


Ended the night with long talks about everything while | was 
rubbing his belly. 


The birthday dinner with my parents and his parents is this 


weekend. Semoga nggak ditanya-tanya cucu. 
Hello Bandung! 


Cireng yang enak di mana, ya? 


www.boxnovel.blogspot.com 


137 


138 


twivortiare 2 


Noted. RT (dalaniadita: Cireng gorengan di depan BEC. Cireng 
kemasan enak di Pusat Oleh-Oleh S28, Sulanjana, Tan. 

Might get this too. RT (@nidyadesiana: Cireng isi Cipaganti, Ka- 
kak, isinya bumbu kacang pedes-pedes gitu, di Jalan Cipaganti. 
| 

On my way back to Jakarta, nyoba ngemil cireng, serius gue 


nggak ngerti enaknya di mana sampe si dokter niat minta 


bawain. 
Pesta red velvet di kantor, | love my job! 


Eh buset, bini dimarahin groupies lakinya. RT (ddiendoetz: 


Telepon si dokter barusan: "Kamu di mana?" Me: "Udah on the 
way pulang, Honeeey.” Him: “Cirengnya udah dibawain, kan?” 
Me: Hhhhhhhhh... 


Ini sebenernya yang dia tungguin pulang gue apa si cireng hah? 


Fine, gulingin aja ntar cirengnya pas mau tidur. RT (irmaalliza: 
Jelas si cirenglah, Tan. Kan kalo ketemu Tante udah tiap hari. 
Heheheh... 


LOL udah ah, just got home, tweet you later! 


Cireng as appetizer, lasagna as dinner, cireng again as dessert. 


ni dinner tak bertema!! 


25 Mei 2012 


Finally home. | just wanna soak myself in long, relaxing bubble 
bath. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Hehehe barusan gue diomelin si dokter di telepon gara-gara 
gue bercanda ngirim BBM: "Malam ini kamu nginep di istri 
yang mana, Hon?” 


Serius banget sih jadi orang, kan bercanda doang. 


"Alexandra, kan aku udah bilang aku nggak suka kalo kamu 
bercandain begitu. Aku nginap di RS juga karena kewajiban, 
bukan karena rela ninggal-ninggalin kamu...” 


Blablablabla panjang. Iya, Beno, iya. 
Kan nge-test, masih lempeng atau udah tobat. :) RT (dfebfebfebby: 


Lagian Tante isengnya kebangetan, udah tau suaminya lempeng. 


Awww this is so sweet > “Saya Dilamar Seperti Cerita Film.” 
http://bit.ly/KTo8KS 


Kalau yang diwawancara gue, judul artikelnya jadi: "Saya Di- 
lamar di Mobil.” 


My dream marriage proposal: Beno showed up at my place, 
looking so hawt wearing his blue scrubs, then without saying 
anything... 


....he pulled up his shirt to reveal what's written on his belly: 
"Marry me, Alexandra.” 


Dulu sih mimpinya begitu. 


Tapi ya, lebih penting dilamar oleh siapa daripada di mana atau 
gimananya. Gue dilamar Beno, gue cinta dia, dia cinta gue: per- 
fect. 


www.boxnovel.blogspot.com 


139 


140 


twivortiare 2 


26 Mei 2012 


Off to dinner, the doctor looks extremely handsome in his khaki 


pants and black shirt. 
Bismillah, semoga nggak ditanya-tanya cucu. 


A wonderful evening with 5 most important people in my life: 
my husband, my parents, and his parents. Looved our long 


dinner! 


Love my birthday presents too! My parents gave me this 
beautiful pearl necklace, while the mertua gave me a very 
elegant batik tulis. 


Tweet you later, si dokter mulai ngomel gue megang gadget di 


mobil. 


27 Mei 2012 


Sunday means there's a gorilla walking around at home 
wearing nothing but his boxers whilst rubbing his belly and 


munching something. 


Kata Beno, tadi malam waktu kami lagi nunggu mobil valet dan 


gue sedang ke toilet, ibunya nanya ke dia tentang cucu. 


She asked him whether we're still waiting for the right time to 


bring a baby to the family, seperti pengakuan kami selama ini. 


Beno akhirnya cerita bahwa we started trying last year tapi 
belum berhasil. 


Beno told me this in the car on our way home last night. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Beno told me: "Udah, kamu nggak usah kepikiran. Aku udah 
bilang sama Ibu bahwa kamu juga sedih kalo ditanya-tanya 


terus, jadi ya kita sama-sama nunggu aja.” 


Personally, I'd rather share happiness than sadness. Hate to 


see them sad, but | guess it'll mean more prayers for the baby. 


Monday to Friday | strike deals and talk financials for a living, 
and this Sunday I'm googling for kue cubit recipe karena ada 


yang minta bikinin. 


Me to Beno: "Hon, resepnya udah dapet, tapi nggak ada bahan- 
bahannya. Kalo kamu beneran mau, mandi gih sekarang, aku 


mau minta anter ke supermarket.” 
Dan saudara-saudara, laki gue langsung mandi dong! 


Aduh yang lagi dorong-dorong troli di Ranch Market pake 
celana pendek khaki dan polo shirt putih dan kacamata ini 


ganteng banget sih! 
Falaaaa baru dibilang ganteng udah numpahin es krim cone ke 
baju putihnya coba! 


Exactly. “menghela napas" RT (dreeresabty: Si @alexandrarheaw 


ini jalan ke pasar kek bawa anak, bukan bawa suami. (-,) 


Let the kitchen experiment begin! 


Tuh!! RT @reeresabty: Groupies Beno nggak bakal ada yang 


sesabar (dalexandrarheaw kalo disuruh ngadepin Beno sih. :)) 


Dan saudara-saudara, selama gue lagi mulai bikin adonan ini, 
meisjes-nya udah dibawa si Beno buat ngemil di depan TV! 


*minta ditoyor pake panci* 


Setelah 1 adonan bantet dan 2 adonan gosong.... Tada!!! 


www.boxnovel.blogspot.com 


141 


142 


twivortiare 2 


Ludes! Am so happy! RT (dmissredyanti: Selamat, Mbak Alex! 


Bagaimana reaksi Oom Beno?! Pasti langsung abis deh tuh kue 


cubit. *sweet* 


Yang gosongnya nggak terlalu parah aja tetep dimakan sama 


dia sambil diolesin Nutella. 


ggak ngerti deh ini apakah karena memang enak, atau karena 


dia emang cinta banget sama que jadi apa pun dimakan, atau 


karena emang dasar gembul rakus aja. 


Gue lebih bangga berhasil bikin ini daripada berhasil booking 
nasabah baru. LOL. 


Homecooked dinner somehow always tastes better than the 


ones in the resto. 


Life is good when our belly is as happy as we are. 


28 Mei 2012 
4 hari lagi ketemu pacar lama, yay!!!! | love you, Jordan Knight! 


lya doong, tapi dia nggak ikut nonton. Gue ditemenin Ryan dan 
Wina. RT (@sibocil: Oom Beno emang ngizinin elo buat nonton 


konser cowok-cowok kece itu, Lex? 


"If you act like your wedding day is the greatest moment in 
your life, it's all downhill from there.” From an article in the 


New York Times. 
Time for hashtag #pengakuan 


#pengakuan Dulu ngefans abis-abisan sama New Kids on The 
Block, dan jatuh cinta jungkir balik sama Jordan Knight. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


#pengakuan Zaman SMA pernah pacaran sama siswa per- 


tukaran pelajar dari Amerika karena ganteng kayak Jordan. ;) 


#pengakuan Lagu New Kids on The Block yang bikin klepek: 
FU Be Loving You Forever. 


#pengakuan Kadang kalo ciuman sama si Dylan (the exchange 
student) gue ngebayanginnya sama Jordan. ;) 


Aaaa jadi nggak sabar nunggu 4 hari lagi! Berasa SMA lagi! 
What should | wear, ya? 


Hahaha gelo!!! Mana muat, lagi, udah entah ke mana juga. RT 
(dhotwinasoedarjo: Pake seragam SMA yuuuk. :)))) 


Pake school girl look gitu lucu kali, ya. Mini plaid skirt, white 
shirt. “langsung dibekep si Beno nggak boleh pergi" 


Finally home! Mau ngapalin lagu New Kids on The Block lagi 
sambil bubble bath. 


29 Mei 2012 


Jadi inget, waktu di awal-awal pacaran dulu dan si Beno ber- 
henti merokok, Ario nelepon gue (tanpa sepengetahuan Beno), 
ngomel. 


Dia bilang: "Eh Lex, si Beno lo apain sih jadi nggak mau gitu 
cigar night lagi sama gue, katanya lo nggak suka. He is so 


whipped! Balikin temen gue, woi!” 


Gue ketawa: “Ih, terserah lo hangout mau ngapain, tapi pokok- 
nya gue nggak mau dia pacaran sama gue bau cerutu, ya. 
Catet!” 


www.boxnovel.blogspot.com 


143 


144 


twivortiare 2 


Melarang dokter merokok itu percuma pake alasan kesehatan, 
dia pasti lebih ngerti juga. Jadi gue pake ancaman ala perem- 


puan aja. ;) 


J) RT (annisayasminn: Ini bener-bener cinta matiii banget 
dah, ya. Sudah mulai tersadar kalo gue nggak punya peluang 


merebut si oom ganteng. T_T 


Katanya nggak. Lagian dateng meriksa gue kalo tiba-tiba gue 
sakit nggak pernah bau rokok. RT (dsibocil: Waktu divorce kira- 
kira Beno balik ngerokok lagi nggak, Lex? 


Heeeh masa dia dateng gue tahan napas!! RT (dsibocil: Ihik 


Alex udah divorce pun masih menghirup aroma tubuhnya Oom 


Beno kalo dia datang. *wink* 


30 Mei 2012 


Tergantung hari dan budget. RT (dhanumilmi: Eh Lex, gue pe- 


ngen getaway sama laki gue. Enaknya ke mana, ya? 


Lombok, Bali, Yogya (stay in a hotel or resort near Borobudur), 


Raja Ampat, Pulau Sikuai. Some choices in Indonesia. 


Gue dan Beno selama pacaran dan setelah menikah cuma di 


Bali, Lombok, Singapura aja. Kalo yang short getaway. 


Honeymoon pernah di Bali, Maldives, dan Raja Ampat. Kalo 
mau nanya ide, mention Akartupos aja, they give cool travel 


tips and ideas. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


1 Juni 2012 


Ryan: “The only reason gue mau nemenin lo dan Wina nonton 
NKOTBSB nanti malem karena bakal banjir MILF di situ, 
yummy!!” Me: "Heh!!!" 


Wanti-wanti si suami posesif tadi pagi: "Lapor sama aku: 1. 
Kamu berangkat ke konser jam berapa naik apa, nggak boleh 
naksi, 2. Selesai konser jam berapa.” 


Him: "Aku nggak melarang kalo abis konser kamu masih mau 
makan atau hangout sama temen-temen kamu, tapi lapor di 
mana biar aku jemput di situ. Jelas ya, Lex.” 


Jelas, Pak Guruuuuu. 


Emang!! RT (@wiewi: Adoooooh lu anak SMP ya, Lex?? Heboh 
banget si Beno kayak bokap ngelepas anak SMP yang mau 
nonton konser pertama kalinya LOL. 


Nonton Java Jazz dulu, sambil dipeluk dari belakang sama si 
dokter, nanti malem gue minta peluk siapa? 


Ya udah gue dipeluk Jordan aja. RT (dhotwinasoedarjo: Gue sih 


mau minta peluk Joey. 
Meetings first, dancing later. 


My BBM to Beno: "Hon, lapor, ini udah di tempat konser, ya." 
Him: "Hati-hati, kalo kamu kleyengan kayak waktu Java Jazz 


dulu, minta Wina dan Ryan telepon aku.” 


Seumur-umur juga baru pingsan sekali pas konser, itu mulu 


yang disebut-sebut. 


BBM balasan iseng gue: “Kali ada dokter ganteng lagi yang 
nolongin kayak dulu.” Mau tau balasan si Beno apa? 


www.boxnovel.blogspot.com 


145 


146 


twivortiare 2 


"Alexandra, aku serius ya.” 


They're wearing batik!!! #nkotbsbjakarta 


Awesome concert! A very fun night! Seru joget-joget dengan 


lagu Everybody dan Hanging Tough barusan! 


2 Juni 2012 


You should've said hi. :) RT @odeelix: | think | saw you and the 
geng pas lagi mau cabut dari Meis, Lex. Kalau bener, Bang 


Ryan keceh! ;] 


Dahsyat!! Pecah! RT (dnnstantia: How was the concert, Tan? 


Pantes aja si Ryan ngikut, banyak emak-emak cakep sih! 


ni sekarang suara gue hampir ilang gara-gara tadi malem 


teriak-teriak sing along terus. “serasa remaja" 


ggak, gue diantar Ryan pulang. RT (annstantia: Si Pak Dokter 


jemput, Tan? 


Tadi malam abis konser kami nggak jadi hangout, Wina juga 
mau langsung ngurus anak, jadi kami langsung pulang. Gue 


bilang sama Beno nggak usah dijemput. 


Dan si Beno geleng-geleng kepala karena nyampe rumah gue 


masih cengengesan nyanyi-nyanyi sisa-sisa euforia konser LOL. 


Jordan dong! But Donnie was so hawt too last nite! RT (polala89: 
Samaaa! Mana badan pegel bangettt. Who's your fave? Mine's 


Jordan. :) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Pengen ikut gue bantuin robekin. :) RT (sinsofthedays: Iya 


Donnie pas robek bajunya asli bikin ngeces yak. :))) 
Maaf ya, Beno. JJ))) 


Bininya belum bisa move on nih dari hot dads on stage last 


night. 


My husband: "Terus aku dapet apa dong udah ngizinin kamu 
nonton konser tadi malem?” (dengan muka lempeng minta 


ditoyor) 


Me: (muka cool) "Emang kamu mau apa?" Him: "Yah pake 


nanya.” Me: "Hahahaha." 


Afternoon drive to Kebagusan. Mobil ini terlalu bersih. Belum 


ada mainan anak-anak berserakan. 


Afternoon yoga at Kebagusan. Peaceful. Relaxing. 


——— Lagi ngajarin lakinya upward dan downward dog position 


sementara lakinya misuh-misuh. :p 


| gotta have a kid soon. Kalo nggak si oom-oom ini mulu yang 
jadi mainan gue. Dipaksa yoga, dicubit-cubit, dicekokin cokelat, 


diuyel-uyel. 


Jadi gini, pas si Beno jadi imam salat, sarungnya tiba-tiba me- 
lorot. :)))) Gue nggak tahan dan langsung ngakak. Nggak ber- 


dosa kan, ya? 


Gue dimarahin: "Kok diketawain?” Bubar ulang lagi dari awal 
hahaha. RT (dgithaparamitha: Waaanjir, terus dianya gimana 


reaksinya? :)) 


A great relationship is not just when you can laugh together, 


but also laugh at each other. Affectionately. :p #alesan 


www.boxnovel.blogspot.com 


147 


148 


twivortiare 2 


Nggak ke mana-mana lo? RT (dhotwinasoedarjo: 2 krucil jejing- 


krakan dari pagi, jam segini udah bobo dua-duanya. Emak dan 


bapaknya ikut pingsan. 


Sama, di rumah aja. Laki gue mau DVD nite aja. RT 
@hotwinasoedarjo: Nggak sanggup bo, capek banget gue. Dari 


subuh nonstop ngurus krucil. 


3 Juni 2012 


| wonder if our future baby would love books as much as his 


or her daddy when he was a baby. 

And | wonder if we will ever have a chance to find out. 
Tidur. RT @Tia Kazamidori: Tan, Oom Beno lagi ngapain? :D 
Are all doctors tired all the time? 


Sabar segalaksi! :} RT (amissredyanti: Lagi ngapain sambil 
nunggu Oom bangun? DVD-an? Kayaknya Mbak punya stok 
sabar segudang buat Oom Beno, hihihi. 


hadapi hasrat belanja Tante yang segede galaksi itu. #eh 


Sebagai istri yang baik, gue harus menjaga penampilan. Dan itu 


nggak murah, jenderal! #alesan 


100. RT @randyjatmiko: Kalo istrinya cakep terus penampilan- 


nya elegan, kan Pak Dokter juga yang seneng, iya kan, Mbak? 
:P 
Masa dia udah seharian di RS, yang diliat orang sakit mulu, 


nyampe rumah istrinya kucel. Makin males pulang ntar. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Men are very visual people. It's easy to make them happy just 


by what they see. 


Lemme tell you something, laki-laki yang udah menikah itu ya, 
auranya beda. Kalau lo liat somehow jadi lebih atraktif, beda 


pokoknya. 


And women out there—yang suka laki-laki—can see that. Lo 
udah liat, nggak, cewek-cewek sekarang itu cantik-cantik ba- 


nget dan dandan banget dan... agresif? 


Laki-laki yang udah menikah itu juga biasanya kalo diajak 
ngobrol lebih calm, keliatan confident-nya tapi nggak pe- 


cicilan... 


..and these are the sex appeals that women love. Kebayang 


kan godaan yang harus dihadapi suami-suami lo di luar? 


Jadi gimana jagain mereka supaya nggak tergoda? Bukan 
dengan menyekap mereka di rumah, tapi dengan nunjukin you 


are worth more than those women. 


Sure kita yakin suami-suami kita setia, but they're men. Laki- 
aki normal. Boong banget nggak melirik kalo ada cewek cantik 


ewat. 


Taking care of yourself is just not for your husband, but also 
or yourself. Seneng kan kalo masih dibilang awet muda dan 


ditaksir Ryan Gosling? :p 


Heeeeh ini bukan bahas laki gue! RT (dmarucilucil: Betul, Mbak 
Alex, lelaki yang menikah itu punya sejuta pesona. Termasuk 


suamimu. #eh :p 


www.boxnovel.blogspot.com 


149 


150 


twivortiare 2 


See? Laki que yang rese, tukang absen, muka lempeng, udah 
oom-oom aja banyak groupies-nya, apalagi laki lo yang masih 
muda. 

Nih contohnya. RT (dwindamizwar: Modus banget biar lakinya 


nggak diincer. - - Jadi malah bikin nambah ilmu buat goda laki 


lo, Tanteee. :P 


Heran, kalo disapa di Twitter jawabnya cuma sepotong-sepo- 


tong kayak nggak niat gitu aja kalian suka. 


2921!!! RT (@TyaThyya: Itulaah, Mbak Alex, malah karena seiprit 


ngomongnya yang bikin penasaran dan suka. #eh :p 
My pet gorilla is awake, tweet you later, ya. 


Bagus, sepedaan. Akhirnya sepeda yang harganya bikin sakit 


kepala itu rajin dipake juga. 


Lebih mahal maskawin gue daripada harga sepedanya sih ya, 


pantes yang di-ride gue terus. 


Hahahahaha. RT (dhotwinasoedarjo: Lexy!!!! Jari disensor di- 


kit!!!! *ngakak* 


4 Juni 2012 


The best thing about Starbucks is not its coffee, but its 


chocolate croissant. 


"People say the greatest enemy of love is jealousy. It's not. The 
greatest enemy of love is boredom.” A quote | read today. 
Totally agree. 


Bosan biasanya akan mengundang cari-cari kesalahan. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Atau mencari-cari selingan lain biar nggak bosan. 
Kayak gue dong, bosen nungguin laki nggak pulang-pulang, 
nge-tweet aja. :p 


ya, lagi banyak pasien. Tumben gue sabar nggak marah-ma- 
rah, ya. RT (TyaThyya: Agak sering pulang malam lagi ya, 
Mbak , Pak Dokter? 


'm jealous of the people who get to see you more than me 


every day. 


Ah true. RT (daisyahaiahmad: Apalah artinya cuma ngeliat dan 
berinteraksi formal kalo nggak bisa disuruh-suruh yoga dan 


ngegulingin tiap malem, Kak? 


5 Juni 2012 


Going to the office looking like a zombie after only 3 hours of 


sleep. Tuh kan, Lex, ngapain juga berantem malem-malem. 


Last night, si dokter pulang, udah gue siapin nasi gorengnya. 
Sambil nemenin dia makan, gue ngomong begini dengan 


lembut: ... 


"Ben, besok-besok makannya yang sehat ya, Hon. Kamu pulang 
malem-malem dari RS, capek, belum makan, pulang-pulang 


makannya nasi goreng, kan nggak sehat.” 


Marah dong dianya. "Apaan sih, Lex, aku udah capek-capek 
malem-malem gini pake diceramahin? Kalau kamu nggak rela 


masaknya ya bilang aja.” 


Berantem jadinya. Dia tidur ngambek, gue nggak bisa tidur 


sampe jam 2 mikirinnya. Tolol. 


www.boxnovel.blogspot.com 


151 


152 


twivortiare 2 


Nih contoh telepon absen laki que yang ketus banget hari ini: 
"Di mana?” Me: "Kantor, Hon.” Him: "Udah salat belum?" Me: 


"Udah.” Him: "Jangan lembur.” (he hung up). 


Nurun dari mana sih ketusnya ini? Bapak-ibunya nggak ada 


yang begini. “lelah” 


6 Juni 2012 
| miss your smile, but | miss mine more. 


Gue pamit dinas ke Singapura mendadak hari ini, dia marah- 
marah. RT (dsibocil: Kau belum baikan juga sama Oom Beno, 


Lex? Ih, kok dia tahan sih ngambek sama elo? 


Now I'm at Changi, selesai meeting sama nasabah di Singa- 
pura, trying to catch the last flight daripada kalo gue nginep si 


dokter ngamuk-ngamuk lagi. 
Capek banget padahal.... 


Boarding ya, tweet you later. 


Touchdown Jakarta. Exhausted. 


7 Juni 2012 


'm ok. Kalian manis-manis banget nanya kabar. RT 


(ANievhacullen: Mbaaak, are you ok? 


Tadi malem, pas gue keluar gate, dia udah nunggu, terus ya 


udah kita jalan ke mobil. Diem-dieman. Sepanjang perjalanan 


juga gitu. 


Gue capek banget, jadi gue males berantem. Kalau gue buka 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


mulut, pasti ujung-ujungnya berantem lagi, jadi gue diem aja. 


Dia juga diem. Well, when we got home, gue masuk kamar, dia 
ngikut. He sat on the bed, dan sebelum gue masuk kamar 


mandi gue bilang ini: ... 
"Ben, makasih ya udah jemput.” 


Kenapa gue jadi konferensi pers gini, ya? Seleb juga nggak. Ih 


udah ah, kalian nonton acara gosip aja sana. 


HEH!!! RT (Qwidiantipr: Lanjutinnnnn ceritanyaa!! Apa mau di- 
panggil Tante ya? Hihihi. 


YA DILANJUTIN!!! 
Anyway, as | walked to the bathroom, he said: "Lex ...” 


| was about to turn my head when | felt him hugging me from 
behind. 


He said: "Lex, maaf ya kemarin aku marah-marah. Mohon 
sabar terus menghadapi Beno-nya kamu ini ya, jangan didiemin 


gini, Lex.” 


Then he kissed the back of my head: "Ya udah, kamu pasti 


capek dan gerah, mandi dulu aja ya.” 


Gue balik badan, | kissed his cheek: "Jangan suka marah-ma- 
rah ya, nggak baik buat kesehatan kamu juga kalo sering ma- 


rah-marah, Ben.” Him: "Iya." 


Press conference selesai. 


www.boxnovel.blogspot.com 


153 


154 


twivortiare 2 


9 Juni 2012 


Good morning! 


Yang ditinggal lakinya pergi nobar Euro Cup mana suaranya??? 


ya, bareng Ario dan temen-temen segengnya. RT (drinadewi82: 


Emang Pak Dokter ikutan nobar?? 


Boys night out, bini-bini nggak ikut. RT (@philaluphia: Ikut aja, 


Tan, ntar malem rame kok Belanda terus lanjut Jerman maen. 


Makanya tadi seharian gue udah “disogok” dengan nge-date 


dari lunch sampe dinner and ehm a pair of earrings. ;) 


Pesan gue sama si Beno tadi cuma 2: jangan merokok dan 
jangan lirik-lirik cewek. Tanggapannya: "Udah tua begini masih 


dicemburuin juga.” 


What the hell is keren melintir? LOL RT (dputri Mutiara: Udah 
tua tapi keren melintir gitu. Ya gimana nggak waswas. Ya 


nggak, Lex? :D 


Tadi cerita dibeliin earrings-nya lucu. Gue memang iseng aja 
pengen liat-liat di Tiffany sebelum nonton, nggak beli. Baru 


nyoba-nyoba dikit, si Beno udah gelisah. 


Gelisah pengen cepet-cepet naik ke Blitz takut ketinggalan film. 
Ya udah | didn’t buy anything, kami naik dan nonton. 


Selesai nonton, we went to Gyukaku for dinner. Ngobrol, ma- 


kan. 


Tiba-tiba dia nanya: "Lex, kamu suka ya anting-anting yang tadi?” 


Me: "Iseng nyoba-nyoba doang, Hon.” Him: "Jadi nggak suka?” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Me: "Suka, cantik ya?” Him: "Pengen beli?” (catet, ini nanyanya 
dengan muka lempeng + nada interogasi) Me: “Ntar aja, kalo 


aku dapet bonus dari kantor.” 


Him: "Nggak usah, aku beliin aja. Bonus kamu ditabung, bukan 
diabisin shopping. Biar kamu juga belajar nggak boros-boros 


walau itu duit kamu.” 


Cuma laki gue yang mau ngasih sesuatu yang romantis pake 


ngomel dulu. 


10 Juni 2012 
Sunday is my time to drive. Kangen nyetir sendiri. 


Lagi enak-enak di-scrub, Bapak Beno dengan berisiknya 
nelepon nyariin gue dan minta makan. Me: “Aku spa-nya masih 


lama, Hon, 2 jam lagi baru bisa pulang.” 


Me: "Itu makanannya udah disiapin kok, tinggal minta si Wati 
angetin.” Him: "Aku males ngomong sama dia. Kalo diajak ngo- 


mong bengong terus.” 


Me: (ketawa dalam hati) "Ya udah ini aku yang nelepon si Wati 


biar ngurusin makan kamu, ya. Aku spa dulu ya, Ganteng.” 


ya. RT (dmissLourine: Wati itu pembantu pengganti si Mbok 
yang suka bengong kaget liatin Beno itu? Hahaha can't imagine 


Beno ditinggal sama Wati. 


Halaaaaah. RT (drinadewi82: Wati, Wati, beruntungnya dirimu. 
Cc: (dalexandrarheaw 


Gimana gue nggak sayang banget sama si pom-oom gorila ini? 


Kelakuannya makin ngegemesin tiap hari. 


www.boxnovel.blogspot.com 


155 


156 


twivortiare 2 


Gue pulang, dia lagi ngaduk-ngaduk susu di gelas pake 1 ta- 
ngan, 1 tangan lagi sambil mencet botol Hershey Chocolate 


Syrup netesin isinya ke gelas. 


Me: “Kamu lagi ngapain?” Him: "Bikin susu cokelat. Susu co- 


kelatnya abis, jadi aku campur aja susu cair sama chocolate 


syrup.” Ealaaaah.... 


Apparently when God doesn't give me a baby yet, God gave me 
a big baby instead. 


11 Juni 2012 
Aduh ini BBM laki gue barusan bikin jadi pengen jitak jidatnya. 


Selama musim Piala Eropa, pacarannya dimajuin jadi sebelum 


bola ya, Yang.” Preetttt! 


Wait, ini tanggal 11 ya? No sign yet. Mudah-mudahan.... 


13 Juni 2012 
At home with a fever curling up in a blanket. 


ni badan aneh banget sih, nggak ada sebab demam dari 
subuh. 


Bapak Beno ini suami teladan deh. Gue pengen chocolate 
croissant-nya Starbucks, dia mau jalan kaki ke Setiabudi 


Building beliinnya. 


Balik-balik bawa 2 chocolate croissant buat gue dan 4 brownies 


+ chocolate muffin buat dirinya sendiri. Gembul oh gembul... 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Dan demam-demam begini gue masih aja ya harus bersihin 
mulut dan bajunya laki gue yang berlepotan cokelat. Njenengan 


umur berapa sih, Mas Beno? 


Kayak sengaja. Masa tiap hari makan begini? 


Beno Wicaksono honey, | can't promise you the world, but | can 


promise you ME. 


“menatap Beno yang serius baca sambil mijetin kaki gue" 


(dalam hati) I'm sorry I fail again this month, Honey. I'm sorry. 
Soon ya, Honey, ya. Soon. Don't give up on me ever. 


Gue kasihan, dia udah matang, udah siap jadi ayah, tapi bininya 
ini nggak hamil-hamil juga. :| 


14 Juni 2012 


Si gembul ini marah nggak ya kalo nggak gue bangunin sesuai 
pesannya? 
Kasian, daripada begadang nonton bola mending tidur. Biar 


besok nggak ngantuk di RS. 


ni sekolom mention pada berisik banget sih takut gue di- 


marah-marahin lagi kalo orangnya nggak dibangunin. 


yaaaa. RT (Qgojimal: Bangunin Lex, jangan cari mati. Gue saja 


kalo pengen nonton terus nggak bangun atau dibangunin 


jengkel, apalagi Beno yang ngambekan. 


Ooo gini aja, dia kan kalo tidur kebo banget, ya. Gue colek dikit 


aja banguninnya. Kalo nggak kebangun ya salah sendiri. :p 


www.boxnovel.blogspot.com 


157 


158 


twivortiare 2 


Hahaha. RT (dsibocil: liih Lex, jangan cari berantem deh sama 


Beno, apalagi hal sepele begini! *kepruk* 


16 Juni 2012 


This is what | call a normal Saturday afternoon. I'm reading 


InStyle and the husband is playing Guitar Hero. 


wonder if any other couple are doing exactly what we're doing 


right now. 


Mirip! RT @RizgiAmalia: Nggak persis banget sih, Lex. Kalo laki 


gue main Football Manager while gue cekikikan baca komik. :D 


Dan sekarang main Guitar Hero-nya sambil berdiri, satu kaki 
di atas tempat tidur. *geleng-geleng kepala* *fotoin pake 


iPhone* 


Menatap Pak Dokter yang sedang khusyuk salat Ashar. Doakan 
aku cepat hamil ya, Hon. 


Dan laki gue ini begitu selesai salat menghampiri gue dan 
nyium kening gue. Me: "Kenapa?" Dia cuma senyum: "Nggak 


apa-apa.” Dan lanjut nge-game lagi. 


ts these little things that he does that make me fall in love 


with him every day. 


Laid back dinner date at Nasi Uduk Kebon Sirih. Yumm! 


Beno banget, diajak ke tempat-tempat yang posh langsung 
males. Kalau makan pinggir jalan yang bisa cuma celana 


pendekan gini mau banget. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Jadi di Nasi Uduk Zainal Fanani ini, nasinya dibungkus daun 
kecil-kecil seukuran nasi kucing gitu. Gue abis 2 bungkus, Pak 
Dokter abis, ehm, 6.... 


Ayam 3 potong, paru, sama tahu tempe. RT (dAninHaruko: 
Lauknya abis berapa, Mbak Alex? Maknyuss tuhh nasi 4 ribuan 


auknya juga macem-macem, Mbak. 


*: 


Perut penuh makanan, hati penuh cinta. Perfect night. *iya 


tweet ini norak banget, que tau* 


"A woman's greatest weapon is not her tears, but what's 


between her legs. Learn how to use it.” Love this quote! 


Here's another favorite quote: Don't play hard to get. Play hard 
to forget. 


18 Juni 2012 
Terbang ke Singapura lagi besok pagi. Yuk mari. 


Meeting di regional office. Belom bilang. RT (dnnstantia: 
Ngapain, Tan? Si Oom marah nggak tuh? 


Suami galak udah pulang. Mari menghadap minta izin dinas ke 


Singapura besok. 
“minta izinnya pake tanktop dan celana pendek dulu" :))) 
Jadi begini langkah-langkah minta izin sama suami galak. 


1. Biasanya begitu pulang kerja, dia nyari gue, nyium, terus 


langsung ngidupin TV nonton bentar sebelum mandi. 


2. Gue samperin, duduk di sebelahnya, terus elus-elus dikit 


sambil nanya: "Capek ya? Mau makan apa?" 


www.boxnovel.blogspot.com 


159 


160 


twivortiare 2 


3. Suami galak itu terus aja lempeng natap TV cuma jawab 
seicrit: "Capek dikit. Makan apa aja.” 


Nggak noleh tho itu ngomongnya. 


4. Gue mulai dengan ngomong lembut: “Honey...” dijawab de- 


ngan suara datar ala dosen galak: "Ya?" 


5. Me: "Besok aku ditugasin meeting ke Singapura. Boleh, ya?” 
Begitu gue ngomong gitu, langsung noleh: "Kok sering banget 
sih pergi-pergi akhir-akhir ini?” 


6. Gue jelasin dengan lembut kenapa. Dia ngomel 5 menit. Gue 


cium. Kelar, dikasih. :))) 


Betul! RT (drinadewi82: Menurut gue kalo nggak diizinin berarti 


Oom Dokter kurang bijak, karena itu kan tugas kantor. “maaf 
ya, Oom Dokter” 


Sejujurnya penyesuaian diri paling susah bagi gue dulu pas 
pertama menikah dengan Beno adalah bahwa dia tipe suami 


yang apa pun harus minta izin dia. 
By the way nanti bolanya siapa vs siapa? 


Ooo pantes udah ndusel-ndusel minta disiapin camilan. RT 
Ayogi bubu: Malam ini seru, Kak. Italia vs Irlandia dan Spain 
vs Croasia. 


19 Juni 2012 
Touchdown Singapore. 


7 P.M. in Singapore, dan jam segini baru gue balik ke hotel 


setelah meeting nonstop sejak mendarat. Pegel! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Nginep di MBS ini memang bahaya. *barusan ngesot ke bawah* 
*dapet 1 clutch dan 1 pair of shoes* *pake kartunya Mr. 
Pundung :)))* 


20 Juni 2012 
Indahnya bangun dengan paha nggak mati rasa. Good morning! 
Nggak sih.... RT (dsibocil: Yakin indah, Lex?!! 


Aduh ini naga-naganya ada yang ngamuk ntar. Urusan kantor 


berlanjut, staying in Singapore til tomorrow. 
Aku dimarahin, tweeps. :l 


Galak ih. RT @ThiThaMoo: Sabar, Mbak, terkadang lelaki tak 


pandai mengutarakan rasa sayangnya, dan marah-marah di- 


anggap hal yang mewakili. 


Parole officer. RT (dmissLourine: Itu suami atau polisi, Lex? :p 


Endless meetings... 


Pait pait. BBM manja ke si dokter: “Hon, kangen.” Malah di- 
balas: "Makanya pulang.” 


Gue balas lagi: "Nggak bisa hari ini, Honey, besok. Kan aku 


udah bilang tadi.” Dibalas: "Ya sudah, terserah kamu.” Ketus 


banget sih jadi orang! 


Me: "Nanti malem mau Skype jam berapa, Hon?” Him: "Aku di 
RS sampai malam banget. Nggak usah ditunggu.” 


“menghela napas" 


Awas lu, ya, gue balik besok malem langsung peluk-peluk! Pe- 
luk dinding RS aja sana! 


www.boxnovel.blogspot.com 


161 


162 


twivortiare 2 


Guess what i just did. *senyum nakal* 


So | was taking a bubble bath, took self picture with my iPhone 
(pura-puranya nggak sengaja kefoto gitu :p), dan “nggak se- 


ngaja” ngirim ke si dokter. 


Lima menit setelah gue kirim itu, ada yang langsung nelepon 
berkali-kali dan whatsapp dan BBM. Nggak gue angkat dan 
nggak gue bales. :))) 


Men are easy. Kelemahannya di t*t*t. 


Ups. 


Ehm adek-adek, yang masih pake seragam, unfollow gue seka- 


rang, ya. Kasian nanti terlalu cepat dewasa. 


Pokoknya yang belom lulus ujian nasional, nggak boleh! RT 
@andidinanti: Putih biru apa putih abu-abu? :))) 


LOL! RT (akikitirizki: Alhamdulillah udah lulus, alhamdulillah 
udah halal follow @alexandrarheaw (f~ 


Terbang besok pagi, begitu mendarat langsung ngantor. Lanjut 


meeting lagi. “lelah” 
“inget gaji, Lex" 


| have a new found respect towards working moms. How do 


you do it? Juggling antara kantor dan target dan ngurus anak. 


Baru cuti bulan lalu. RT @febrinaywardani: Kayaknya bener ha- 
rus ambil cuti dan honeymoon deh, Mbak, demi si buah hati 


yang masih di "tangan" Allah... 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


21 Juni 2012 
Always love the Sampoerna Strategic Square Building. 


iat hati tidur di mobil on the way pulang ini, ibu mertua nele- 
pon nanya kabar ngobrol-ngobrol. Ujung-ujungnya menyarankan 
ke fertility specialist di luar negeri. 


ni dulu alasannya gue enggan cerita tentang trying to conceive. 


Rasanya jadi beban kalau tiap bahas begini. 


Ujung-ujungnya gue “ditegur” karena terlalu sibuk di kantor, 
kecapekan, dan lain-lain. Anaknya juga tuh nggak pulang-pu- 


ang dari RS, dimarahin juga dong... 


n life, banyak peran yang harus kita jalani sejak lahir. Sebagai 
anak, keponakan, cucu, murid, pegawai, anak buah, bos, istri, 


menantu... 


Sebagai anak, kita ingin membahagiakan orangtua. Sebagai 
istri, membahagiakan suami. Sebagai menantu, membahagia- 


kan mertua... 


..sebagal pegawai, pengen bikin kantor senang. Sebagai ba- 


wahan, bikin bos senang. Sebagai bos, bikin bawahan senang... 


..sebagal keponakan, bikin oom atau tante bahagia. Sebagai 
banker, menyenangkan nasabah... The list goes on and on... 


Padahal gue bikin diri sendiri senang aja udah susah karena 


memikirkan nggak hamil-hamil ini... :| 
Do you wanna know the exact reason why | work hard at work? 


Untuk menyenangkan hati, bahwa di saat gue gagal nggak 
hamil-hamil, paling nggak ada bagian hidup gue yang berhasil... 
di kantor.... 


www.boxnovel.blogspot.com 


163 


164 


twivortiare 2 


Dan jadi perempuan harus tegar. Kalau gue mewek terus gara- 
gara masalah ini sama laki gue, sesabar-sabarnya dia, lama- 


lama dia juga capek. 
Kalau dia capek menghadapi gue, terus ini mau jadi apa? 


Jadi maafkan kalau gue menyampah sedih-sedih di Twitter 
begini. Biar kalau pulang udah nggak membebani pikiran suami 
gue lagi. 


Hidup dia udah berat, harus mikirin menyelamatkan nyawa pa- 
sien tiap hari. Kalau masih harus mikirin ngurusin meweknya 


gue ini, makin tua ntar dia. 


Makasih ya. RT (dagmsukma: Hug Tante, Allah SWT know 
what's best for you dan Oom Beno. Keep ikhtiar, then tawakal, 
ya, Cantik. 


Jangan ikutan sedih. Bantu doa aja, ya. RT (dkamilanisa: Ahhh 


Tanteee, jangann sedihh... jadi ikutan sedih juga. 


Sejujurnya, gue juga takut ditinggalkan suami gue. Dia anak 


tunggal. Calon penerus keturunan cuma bisa dari dia. 


Kalau gue nggak hamil-hamil, bisa aja kan dia cari perempuan 


lain untuk jadi ibu anak-anaknya? Gue mau jadi apa menjanda 
dua kali.... 


Gue juga beban orangtua que. Tapi si Beno itu laki-laki, ke- 
luarganya seminingrat pula, harus ada yang melanjutkan nama 


keluarganya itu. 


Let me tell you something that makes me even sadder kalau 


ingat-ingat masalah ini. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


My husband always kisses my forehead after we made love, 
and lately after he kissed me, he looked at me for 2-3 seconds. 


Bibirnya senyum, tapi gue tau tatapan matanya khawatir. It’s 
ike he wonders: “Kali ini berhasil jadi anak nggak, ya?” 


Lo tau nggak rasanya ditatap begitu? Mau nangis. But | can't, 
right? | can’t. Harus disimpen sendiri. 


Dan dia nggak pernah ngomong. Nggak pernah bahas anak, 
walaupun gue tau dia ingin banget. Tiap hari gue harus me- 
nebak isi kepala dan isi hatinya. 


Menebak-nebak apakah dia masih sabar menunggu istrinya ini 
bisa memberi dia anak yang bisa bikin dia tertawa-tawa seru 
seperti waktu dia sama anak-anaknya Wina. 


Dan tiap hari yang bisa gue lakukan adalah terus menjadi istri 
terbaik supaya cintanya sama gue nggak habis-habis. 


Maaf ya mellow di publik. Anyway, gue udah nyampe rumah. Si 
dokter udah di rumah duluan. Tweet you later, ya. *pasang 
muka senyum* 


Makasih ya semuanya yang udah dengerin curhatan nggak pen- 
ting gue ini. Really really appreciate it. 


22 Juni 2012 


RT (dhelentandya: Coba saran mertua diturutin deh, Lex. Ke 
fertility specialist yang di luar. Mungkin aja emang punya cara 
lebih baik. Coba Singapore. 


Sebenarnya, fertility specialist gue dan Beno di Indonesia itu 
udah the best. Kami udah dites macem-macem, sampai tes 
saluran telur gue aja udah. 


www.boxnovel.blogspot.com 


165 


166 


twivortiare 2 


Dulu kami berdua nggak ada masalah, terus sempat ada ma- 
salah dikit sama kualitas spermanya, tapi beberapa bulan ini 


udah oke semuanya. Jadi mau apa lagi? 
Tiap tes itu capek dan bikin frustrasi. :{ 


Dan tiap dibilang kami berdua nggak pa-pa, kayak dikasih false 


hope. Harapan palsu. Karena ternyata nggak hamil-hamil juga. 
Udah ah, macet-macet mellow. Kebagusan masih jauh, lagi. 


Udah. RT (drimanadya: Something wrong with blood kali, Lex... 
Blood disorder misalnya kental, bisa bikin susah hamil lho... 


ggak coba ke hematologis? 


Udah di-ACA segala macem, sampai apakah que alergi sama 
spermanya Beno aja udah. Udah abis puluhan juta buat tes-tes 
aja. :{ 


Gue cuma alergi ditanya kapan hamil aja. 


Hahahahaha sumpah gue ngakak barusan baca BBM si suami 
gendheng. 


Setelah BBM absen seperti biasa, dia BBM begini: "Kamu ca- 
pek nggak?" Me: "Nggak, biasa aja. Kenapa, Hon?” 


Him: "Aku capek banget, abis bedah nonstop 5 jam. Tangan 
pegal banget, jadi nggak bisa mandi sendiri. Nanti mandiin, ya.” 


Ococo gemblung! Kirain apa! 


Gue balas iseng: "Wani piro?” Him: "Maksudnya?" Me: "Berani 
bayar berapa minta mandiin?” Him: "Kok bayar sih?” 


Me: “Pipis aja kalo di toilet umum bayar, apalagi minta man- 
diin.” Him: "Udah dibayar pakai maskawin.” Me: “Hahahahaha!” 


Aku punya bayi umur 40 tahun. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


23 Juni 2012 
Meluncur ke TIM untuk Matah Ati. Beyond excited! 


Gue malming ini keluar loh, tweeps, nggak ngendon di rumah 


aja. *tweet bini jarang diajak nge-date* 


Bapak Beno malam ini: a pair of khaki trousers, brown shoes, 
and a white shirt with thin dark blue stripes, sleeves rolled up 


to his elbows. 
Hasil dandanan bininya. 
'm wearing a light blue dress. Nggak ada yang nanya, ya? 


ggak dipuji suami, dipuji follower pun jadi. RT @TyaThyya: Nggak 


usah ditanya, Mbak Alex mau pake apa aja pasti pantes. ;) 


really appreciate Beno's effort to survive this show. I'm 
absolutely loving Matah Ati, tapi oom-oom ini mukanya udah 


mati bosan. 


Sabar ya, Ganteng. Ini sama kayak aku kalo lagi nemenin kamu 


nonton horor. Pengorbanan, Honey. :* 


Sejarah Mangkunegaran, kisah cinta Rubiyah dan Raden Mas 
Said. RT (dratihWB: Emang cerita Matah Ati tentang apaan sih? 
Aku di Bali jadi aku nggak tau. 


Matah Ati is epic! Standing applause! 


24 Juni 2012 


vbkfijjhyuhjbhdssdkgdd i f 
Sori tadi iPhone dimainin Maddox LOL. 


www.boxnovel.blogspot.com 


167 


168 


twivortiare 2 


ya. Karena Riza dan Wina mau nonton Tiz resital piano. RT 
(dtha retha: Aaaaaa, dititipin lagi, Taan??? Mau fotonya dong! 


Banyak. RT (dmbakanggun: Hal paling romantis apa yang per- 
nah Beno lakukan ke elo sepanjang pernikahan kedua ini? 


ulis surat cinta buat gue, mijetin kalo gue capek, meluk-me- 


uk sampe que tidur pas gue demam, one night getaway di Ritz 
Carlton.... 


Apa ya? Menurut followers apa? RT (dmbakanggun: Kalo di- 
balikin? Lo pernah bikin sesuatu yang romantis ke Beno itu 


seperti apa? 


RT (dandepht: Nyelipin foto di baju Beno pas dia mau pergi 
jauh. #ea 


RT @asrisundari: Belajar bikin kue cubit buat Oom Gembul. 


re: hal romantis dari Tante ke Oom). 


LOL! RT (atha_retha: Rela jadi gulingnya si Oom SEUMUR 
HIDUP! :') 


Sure! RT (drandyjatmiko: Foto pas lagi berendam, terus "nggak 
sengaja” dikirim ke Beno pas kemarin dinas ke Singapore itu 


count as romantic nggak? :p 


When | do things for him, | never thought whether it's gonna 
be romantic. | just do it because | hope it'll make him happy. 


His happiness is mine. 


) RT @BiancaSyafina: Alex lebih milih Beno ketimbang Denny 
adalah salah satu hal paling romantis di muka bumi. 


Pasca Maddox udah dijemput, Pak Dokter kayak kehilangan 
arah. Garuk-garuk kepala, ke kamar, ke dapur, mondar-mandir. 


Dengan muka lempeng. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ujung-ujungnya termenung duduk di pinggir kolam sambil 


makan Yan Yan. Stick biscuit yang dicolek-colek cokelat itu. 


Sabar ya, Honey, mudah-mudahan kita cepet punya anak biar 


kamu bisa ajak main-main terus tiap hari. 

Hahaha. RT (dtha retha: Umur boleh 40, camilan cokelat Yan 
Yan! *geleng-geleng kepala* 

tar ya, mau gue samperin dulu my big teddy bear yang se- 


dang termenung itu. 


just came over to Beno and hugged him from behind: 
"Gembul, ngapain sendirian di sini?” 
His reaction: "Kok aku dipanggil gembul lagi sih?” Me: 


"Hehehe, jadi mau dipanggil apa?” Him: "Kayak biasa aja 


Me: "Ya udah, Honey, ngapain di sini? Kangen Maddox?” Dia 
ngangguk. Aduh cute-nya. 


Ujung-ujungnya dia senyum (langka banget orang ini senyum) 
dan meluk gue: "Udah, Alexandra, nggak apa-apa kok. Tapi 


nanti bikinin nasgor, ya.” 


Hari ini pertama kali gue melihat jelas betapa Bapak Beno 


menginginkan anak. Setelah biasanya dia selalu terlihat cool. 


Iya. And I'm happy to do so. RT (Andarindari: Dan giliran lo yang 
nguatin dia. Selalu begitu ya, Lex, kalo yang satu lemah, yang 


satu yang nguatin. :) 


www.boxnovel.blogspot.com 


169 


170 


twivortiare 2 


27 Juni 2012 


Cinta itu adalah laki lo pulang dengan muka lempeng nggak 
pake senyum langsung nyium lo dan langsung berlalu ke 


kamar mandi dan lo tau itu cinta. 


28 Juni 2012 


Apakah nanti malam ada bola? *nggak sanggup diajak nemenin 


nonton lagi* 


Aduh, semoga nggak diminta nemenin. @indahchana: Italia vs 


Jerman, Lex. :) 


1 Juli 2012 


No wonder they call it making love. The more you do it, the 


more you fall in love with each other. 


Love is a lot like Google. If you make your search too specific, 


you ll never find what you're looking for. 


Jadi jangan search yang plek mirip banget kayak laki gue, ya. 
Selain nggak bakal nemu, ntar nyesel juga dilempengin dan 


diabsenin tiap hari. :p 


2 Juli 2012 


You know what suddenly hit me as the doctor is sleeping 


peacefully next to me now? 


Pertanyaan kapan rumah ini akan berisik dengan suara anak- 


anak yang sedang main-main sama bapaknya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


3 Juli 2012 
ew ava: OOTD at the office today. 


Dikit, paling sekilo. Stres. RT (dsibocil: Look good, lo kurusan 
ya, Lex? 

ow, let’s go home. Capek! 
LOL. RT @chaannisa: Damn! Itu dress code ke kantor, Mbak? 


You look great and sexy! Pantes Oom Beno cemburuan, klien 


kau banyak yang naksir pasti. :p 


tu karena cropped blazer-nya udah dibuka aja, seharian gue 
pake kok. Siapa sih yang naksir bini orang? Kagak ada 
hahahaha. 


Anyway, mau curhat dikit: hari ini gue berantem sama orang di 


kantor. Some jerk yang merusak kerjaan gue. 


Pertama kalinya gue bentak-bentak orang segitunya di kantor. 
Jadi nggak enak. But the asshole deserved it. 


Sekarang jadi nyesel gue. Nggak cool banget seorang 


Alexandra Wicaksono marah-marah di kantor. 


Kalian punya tips, nggak, cara nahan emosi di kantor padahal 


orang itu udah pantas lo tendang dari lantai 50? 


Kadang susah juga ya kalau terlalu baik di kantor. People think 


they can walk over you. Emang harus galak dikit. 
People often confused niceness as a sign of weakness. 
Sometimes you just have to be a mean bitch. 


Funny how some people just brought the evil in you, and some 


other people brought the angel in you. 


www.boxnovel.blogspot.com 


171 


172 


twivortiare 2 


Finally home. Time for a cup of hot chocolate and bubble bath. 


Tweet you later. 


4 Juli 2012 

Don't laugh, okay? Wina and | join a pole dancing class today. 
‘] 

Iya hahahaha. RT (dtlara_maharani: Pole dancing class?? 


Apakah itu? Yang kayak nari-nari di tiang buat stripper, ya? 


*takut dilempar sandal*” 


Jadi di gedung kantor Wina baru buka studio kelasnya. Wina 
ngajakin, we both think it'll be a fun exercise, bisa sambil ke- 


tawa-ketawa. 


Gue juga belum tau nih latihannya gimana, ini masih on the 


way ke kantor Wina. 
*malunya kalau terjerembap* 


Kan keren ya kalau bisa kayak di Coyote Ugly gitu (yeah right, 
Lex). 


Craaap! 40 minutes of this pole dancing thing dan sekujur tu- 
buh gue langsung pegel-pegel luar biasa dan banjir keringat. 
This shit is tough! 


Wina took a pic of me pole dancing (or trying to) and | just sent 


it to Beno. Balasan BBM dari suami tercinta itu... 


Tebak dulu deh balasannya apa yang bikin gue sakit perut ke- 


tawa. 


"Ini ngapain foto meluk-meluk tiang?” Yep, that's his reply. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Meluk-meluk tiang...” Ngakaaaak! 
Nih percakapan selanjutnya antara gue dan dia via BBM. 


Me: “Itu pole dancing, Honey.” Begitu gue bales begitu, Beno 
"tight ass” Wicaksono langsung nelepon sewot: "Kamu ngapain 
striptease?! Di mana?!” 


Me: "Bukan striptease ih. Ini les nari, sekalian olahraga, bareng 


Wina juga kok. Isinya juga cewek semua.” Him: "Ooo..." 


Me: "Makanya jangan cepet banget langsung ngomel, Beno. So 
what do you think?” Him: “Tentang?” Me: “Itu tadi foto yang 


dikirim.” 


Him: "Enggg... bagus.” Kampret nih laki gue, ngomongnya ba- 


gus doang. 


Gue nanya dia pulang jam berapa, dia jawab, we ended the 


phone conversation. Eh tiba-tiba dia BBM begini: ... 


"Nanti coba praktikin di rumah dong.” Me: "Nggak ada tiang di 
apartemen, Gembul.” Me: "Aku aja jadi tiangnya.” Gembul 
gendheng! 


Almost 90 minutes just to get home. Jakarta, you're stealing 


my youth! 


5 Juli 2014 


Well, if | can admit something, pelukan si Beno itu salah satu 


yang dulu bikin gue jatuh cinta. 


Waktu dia ngajak pacaran pertama kali di dapur 7 tahun yang 
lalu, gue belum cinta. Gue suka. And I'd like to try to date 


someone different. 


www.boxnovel.blogspot.com 


173 


174 


twivortiare 2 


Gue tau gue cinta waktu gue sakit tidak lama setelah kami 


mulai pacaran and he stayed with me and hugged me all night. 
And | finally found home. | found home in his embrace. 


It was warm, protective, affectionate and healing. He's like a 
security blanket who protects me from all the monsters in the 


world. 


Beno pernah bilang ke gue, bahwa dia jatuh cinta sama gue 


pada hari dia ngajak pacaran itu. 


Gue udah pernah cerita, kan, dia ngajak gue pacaran di dapur 
apartemen gue setelah beres-beres abis nemenin gue belanja 


bulanan? 


He told me that he fell in love with me while we were in the 


supermarket just two hours before that. 


Waktu dia mendorong troli sementara gue jalan di depannya 


milih dan ngambilin barang-barang dari rak supermarket. 


Anyway, after lunch and belanja bulanan itu, we were in my 


apartement to put all the things on the counter. 


Gue mulai masuk-masukin ke kulkas dan lain-lain sambil 


ngobrol. 


Selesai, we're still in the kitchen, | smiled at him: “Beno, ma- 
kasih banget ya udah nemenin belanja bulanan, jadi nggak re- 


pot sendiri.” 


Exactly then, nggak pake babibu, he leaned over and kissed 
me. 


Sumpah gue kaget. | mean, he never showed any romantic 


gestures before. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


It lasted like 4-5 seconds, then he looked at me dengan cang- 


gung sambil garuk-garuk kepala: "Maaf ya keterusan.” 


Gue ketawa dalam hati, lucu banget sih ini orang. Gue jawab: 


"Nggak apa-apa.” 


Then he said dengan muka lempeng: "Kalau nggak apa-apa 


berarti kapan-kapan boleh diulangi lagi dong?" 


Gimana coba menghadapi laki-laki yang baru mencium lo per- 


tama kali terus ngomong dengan muka lempeng serius gitu? 


Bukan senyum-senyum menggoda? 


tu ceritanya dulu gimana dia "nembak" gue. 


W 


elakangan, setelah kami menikah, baru dia cerita bahwa hari 


itu sebenernya dia cuma mau ketemu gue karena kangen. 


Bukan karena memang niat mau "nembak" pada hari itu. 


"Tapi waktu nemenin kamu belanja di supermarket, aku tiba- 
tiba terbayang kamu itu istriku yang sedang aku temenin 


belanja bulanan buat kita.” 


"Jadi aku memutuskan kamu harus jadi milikku. Saat itu juga." 


He said that. Lemes gue dengernya. 


Gue jatuh cinta karena dipeluk, dia jatuh cinta karena belanja 


bulanan. Isn't love funny and unpredictable? 


ya, gue suka dia nggak pake basa-basi. RT (aputri Mutiara: 
Hahaaa... dan itu yang bikin lo cinta banget sama si dokter... 


Aw... Aw... To the point banget. :D 


grew up to Hollywood definition of romantic. Then Beno da- 


tang dan membubarkan semua itu seakan-akan bilang: "Yang 


kamu mau itu sebenarnya yang seperti aku.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


175 


176 


twivortiare 2 


He is romantic in his own unromantic way. 


Tapi itu kan menurut gue, istri yang cinta mati sama dia ini. 


Menurut kalian mungkin itu biasa-biasa aja. 


Iya kali, ya. RT (daisyahaiahmad: Itulah kenapa follower lo pada 
cinta sama Beno. Karena cara lo menceritakan tentang cara 
romantis Beno versi lo. 


My husband's phone call just now: “Aku mau mampir beli 
Burger King dulu sebelum pulang, kamu mau nggak?” Me: 


“Kan di rumah lagi banyak makanan.” 


Me: "Ngapain beli BK, Hon?” Him: “Lagi pengen banget. Kamu 
mau dibeliin apa?” Me: “Aku nggak usah. Cepetan pulang, 
Mbul.” 


Sak karepmu deh, Ben, mau makan apa. 


Pertengkaran pertama gue dan Beno masalah makan itu waktu 


masih pacaran. 


Malem-malem pulang dari RS dia sering mampir dulu ke 
apartemen gue, biasanya langsung bongkar-bongkar kulkas 


nyari makanan. 


Kerjaannya ngabisin es krim mulu, padahal udah gue kasih 


makan yang lain. Akhirnya gue nyeletuk: ... 


"Ben, mbok ya makannya diukur-ukur, kalo kamu selalu makan 


banyak macem-macem gini nanti nggak sehat.” 


Marah loh dia. Langsung ketus: "Kenapa sih, Lex, harus bahas- 
bahas masalah makan aku? Aku kan capek, laper, masa makan 
aja diatur-atur?” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Gue marah balik, jadi berantem. Nggak penting ya berantem 


gara-gara makanan. 


Jadi sekarang, sama-sama ngerti aja deh. Gue susah melarang 
dia makan rakus sama seperti dia susah melarang gue 


shopping. 
ni pacarnya Fabregas umur 37?? Aduh, sini sama que aja. 
Hahaha bercanda! 


h jangan ngeledekin pacarnya janda dong. Kita kan nggak bisa 
memilih jatuh cinta sama siapa. Gue juga pas dinikahi Beno 


janda. Jandanya dia sih. :p 


Hey Burger King—literally, get my joke? :)-udah nyampe 


rumah. Nite! 


6 Juli 2012 
So can any of you guess what our plan is for the weekend? 
Gue sama Beno mau kemping! 


Maksudnya, mau masang tenda di halaman belakang Ke- 


bagusan, terus kemping di situ. :))) 


| thought, secara tiap weekend juga si dokter itu maunya 


ngendon di rumah mulu, might as well do something different. 


Oke, sekarang masalahnya adalah, si Beno bisa nggak sih ma- 


sang tenda? 


Baru beli tadi siang di Ace Hardware. RT (dhelentandya: Emang 
udah punya tendanya di rumah?? 


www.boxnovel.blogspot.com 


177 


178 


twivortiare 2 


Setiap menghadapi macet Jumat malam Jakarta yang rutin ini, 
jadi bertanya-tanya sama diri sendiri: sampai kapan tahan 
hidup di Jakarta. 


Pernah nggak kalian berpikir nanti kalau tua atau pensiun mau 


hidup di mana? 


CARI OOM-OOM LU SENDIRI NAPA! RT (dmstitisari: Di mana 


pun yang penting sama Oom Beno aku bahagia, Tantehh. :D 


Gue juga pengen tapi mahal banget, kan. RT (dratihWB: Punya 
vila di Ubud kalo sudah tua... Cieeehhh. Coba investasi kan, 


Lex. 


Tapi kan macet juga. RT (dwiewi: Banduuung, surga makanan 


dan pokoknya hidup berasa mudah dan nyaman aja di Bandung. 


Iya, setuju! RT (daisyahaiahmad: Nggak di Jakarta pasti, Kak... 


Cukup masa muda aja dibikin tua di jalan oleh Jakarta. 
Hampir 2 jam baru nyampe Kebagusan. Kasur mana kasuuur?! 
Gembul mana Gembuul?! 


A bowl of cereal in bed, alone. Cereal is my comfort food. 
Eating cereal for dinner, especially this fruit loops, reminds me 
of my childhood. 


Might as well tell you some funny stories sambil nunggu dokter 


paling sibuk sedunia pulang. 
Gue pernah loh lomba makan sama si Gembul. 
“penting” 


Bukan lomba banyak-banyakan (itu udah jelas gue kalah) tapi 


cepet-cepetan. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Salah satu kegiatan iseng kami waktu masih pacaran. Dari se- 
mua jenis makanan, dia lebih cepet. Gila, makan burger aja 


bisa cuma sepuluh detik! 
Gue cuma menang waktu kategori Choki Choki LOL. 


Langsung dia jejalin ke mulutnya, gue aja bengong. RT 
(atha_retha: Ebuseeet!! 10 detik?? Nggak dikunyah itu mah! 


Tapi catet ya, juara makan Choki Choki itu tetep gue. *senyum 


bangga” 


7 Juli 2012 
Saatnya mandorin the guy in my avatar masang tenda. 


The nerd is reading the instructions first sambil garuk-garuk 


kepala. 


The nerd just now: “Bikinin es buah dong, biar ada minuman 


segar gitu nemenin bikin tendanya.” Riwil! 


Apparently setting up tent is harder than cardiac surgery. Well, 


at least for si gembul. 


Ini es buah udah abis 5 gelas tapi tenda nggak jadi-jadi gimana 


ceritanya sih? 


Yak, udah mulai nyambung-nyambungin pipa besinya whatever- 


lah ini. *kenapa gue jadi live tweet?* 


How can | not love this guy with all my heart for trying so hard 


to build this tent demi impian bininya mau camping date. 


This means so much more to me than sekadar bilang cinta 


1000 kali sehari (which he never does). 


www.boxnovel.blogspot.com 


179 


180 


twivortiare 2 


Oke, ini mungkin norak, tapi gue harus akui gue jatuh cinta lagi 
makin dalam hanya dengan nonton dia masang tenda ini. Gue 


norak, ya? 


Begitu tenda selesai, my teddy bear langsung pingsan tidur 
meluk gulingnya. Thank you, Honey. :* 


Dan sekarang dia sibuk nyari kabel gulung biar bisa nyolok 


kipas angin. Manisnya si gembul ini. 


Good nite! No more tweeting! 


8 Juli 2012 


In a tent. With the sun peeking in. With the love of my life 
spooning me. The birds chirping joyfully. The best way to wake 


up in the world. 


You know what Beno said just now that made me lost for 
words. 


| was reminding him to take care of himself, to have enough 
rest, to not think about the hospital all the time. 


Dan dia bilang ini ke gue: ... 


"Alexandra, sudah banyak orang yang bilang profesi dokter itu 


sekarang nggak mulia, cuma mikir duit aja, ketemu pasien se- 


adanya, macem-macem. 


"Kamu nggak mau kan aku jadi salah satu dokter yang masuk 
kategori itu? Aku jadi dokter karena aku suka, Lex, dan aku 


ingin menolong... 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"..makanya aku rajin belajar, aku rajin ketemu pasien, ada 


tantangan kasus apa pun aku jabani. 


"Tapi pendorong kesembuhan pasien itu bukan cuma keahlian 
dan kepinteran dokternya, tapi juga perhatian personal dokter- 


nya ke pasien itu... 


"..sehingga pasiennya merasa aku sebagai dokternya memper- 


lakukan seolah-olah dia satu-satunya pasienku. 


"Makanya kalau dipanggil malem-malem, dan memang kondisi- 


nya perlu banget ketemu dokter, aku datang, Lex. 


"Kalau dalam proses itu aku sering ninggalin kamu, maaf ya, 
Alexandra, kamu mengerti ya. Kita sama-sama cari pahala, Lex. 
Ya?" 


Well, when you marry a man, you marry his job too. 
Andai sebagian pahalanya bisa dituker dengan anak... 


| wonder if a man can endure menstrual cramp and all its 
emotional bloat like women do every month. “crawled in bed 


with a cup of hot chocolate” 


For me, the physical pain is okay, but the emotional pain of 
knowing that there goes the dream of having a baby is more 
hurtful. 


Beno's reaction: "Sakit, Lex?” Me: "Nggak, tiap bulan juga gini 
kok, Hon.” 


Dia menatap gue: "Sedih ya?" 


Gue senyum: "Nggak apa-apa, Hon, tiap bulan juga udah biasa 


begini.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


181 


182 


twivortiare 2 


"Tiap bulan udah biasa begini.” How pathetic those words are. 


Dia nggak ngomong apa-apa, cuma mencium kening gue dan 


memeluk. | know you're sad too, Beno. 


Kalau Lebaran ini belum hamil juga, nggak kebayang serbuan 


pertanyaan di halal bi halal. 
should stop caring about what people think. 


Hehehe, nggak mungkin, pasti dicariin. Semoga lo cepet dapat 
juga, ya. RT (dwinditeguh: Ngumpet, Lex, gue berencana begitu. 
:D #senasib 


My lempeng husband disappeared from the bedroom for 30 


minutes, when he came back he gave me this. 


"Aku bikinin roti bakar pake Nutella dan pisang, kan kamu 


nggak selera makan. Ini dimakan, ya.” Gue bengong. 


9 Juli 2012 


Meeting done! Saatnya pulang jadi istri yang baik packing koper 
Bapak Dokter yang besok mau terbang ke Sydney. 
Do you realize that when you miss a person, it's not just him 


that you miss? It's the feeling you had when you were with 


them. 


And when you miss your exes, most of the time it's not the 
person that you miss, but the feeling you had when you were 
with them, right? 


| think that's why it's so hard for most of the people to move 


on. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


It's almost impossible to move on until you have created new 


feelings with new people, am | right? 
Enggak hahahaha. RT (dlincahdr: Lagi kangen Denny, Lex? #eh 
Gue justru menjelaskan kenapa dulu gue susah lupa Beno. 


Sometimes, even after you find new people, you still can't move 


on. Karena rasanya beda. Masih rindu “rasa” yang lama itu. 


So, | believe, moving on is not about finding new people after 
all, but about teaching yourself to “accept” and “love” new kind 


of feelings. 
Belajar merasa lagi. 


Maka sesusungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala 


bangsa.... 
Hahahaha tweet orang stres terjebak macet. 


Maksud gue, maka sesungguhnya orang-orang yang nggak bisa 
move on itu adalah orang yang nggak mau mengajari dirinya 


sendiri merasa lagi. 
Kayak gue dulu. *nunduk* 
Ini tweet di tengah macet random banget sih. 


Yang paling sakit itu sih, kalau kita belum move on, dianya 
udah.... 


Padahal perasaan itu bukan untuk dikompetisikan. Bukan ma- 


salah siapa yang lebih dulu. Right? 


Ada yang galau gara-gara tweet gue, ya? Sengaja sih. Biar nggak 
“menderita” sendiri di tengah-tengah macet ini. “digaplok 


massa" 


www.boxnovel.blogspot.com 


183 


184 


twivortiare 2 


Somebody once said that the power in a relationship lies in the 


person who loves less. 


But | think when you're married, it's pointless to analyze who 


oves more. Just love with all you have. 
How do you measure love anyway, right? 


So what? Out of 2.5 billion men, you only need one, right? RT 


(ambakanggun: Konon jumlah perempuan lebih banyak daripada 


aki-laki. Nah kalo gitu gimana dong? 


Cinta itu bukan masalah statistik. Melainkan masalah kesem- 


patan, keberanian, dan pilihan. 


Kesempatan bertemu, keberanian jatuh dan disakiti, dan me- 
milih. 
Me to Beno: “Hon, diperhatiin dong ini aku packing-nya biar 


nanti kamu nggak kecarian boxer di mana kaus kaki di mana.” 


Him: (mata tetap ke TV) "Kan nanti kalo nggak nemu tinggal 
nelepon kamu.” Hhhhhhh, hopeless. 


Sydney dan Jakarta itu bedanya 3 jam. Jangan sampe nelepon 
gue jam 4 pagi waktu Jakarta (jam 7 Sydney time) nyariin 


boxer, ya. *pasrah packing dicuekin* 


Udah telanjur cinta, mau gimana lagi. RT @pptpuput: Betah ba- 
nget ya sama kelempengan Oom Beno yang fenomenal itu. 


Antara salut ama iri gue. 


Nih ya kelakuan. I'm sitting in bed folding his shirts into the 
luggage, memunggungi dia, tiba-tiba dia nyolek-nyolek dong 


pake jempol kakinya coba! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Me: “Beno, apaan sih? Kalo nggak mau dijelaskan tentang 
packing-nya, jangan gangguin!” Him: (nada cuek) "Pacaran dulu 


yuk, packing-nya nanti aja.” 


Me: (judes) "Nanti. Berani nyolek pake jempol kaki lagi, jangan 


harap.” Oom-oom diem. 


Mau tau seberapa hopeless-nya Beno tentang packing? Selain 
ngurusin bajunya, gue juga harus ngurusin letak paspor dan 


tiketnya, bahkan nge-charge iPod-nya. 


Banget! RT (dreisaranghaeyo: Kak @alexandrarheaw jadi istri 


merangkap sekretaris dan PRT. :P 


10 Juli 2012 
Crazy karaoke night! 


Cuma bisa pulang kerja karaokean hore-hore sama anak 
kantor kalau Pak Dokter lagi nggak ada. 


In case you're wondering what my husband's first guestion 


once he landed in Sydney and called me, well here it is: ... 
"Kamu ada nge-pack Beng Beng dalam koper kan, Lex?" 


Si Beno ini sebenarnya lucu tanpa dia sadari, right? 


11 Juli 2012 


Meluncur ke Mampang untuk nyoblos. Yuk! Use your voting 


right! Jangan golput, ya. 


Decided to spend the rest of the day at my parents’ house. 


Gegoleran jadi anak mama. 


www.boxnovel.blogspot.com 


185 


186 


twivortiare 2 


Mom's cooking is the best! 
Quick dinner with the parents first. Tweet you later! 


Life is almost perfect when the man that you want is the same 


person as the man that you need. 


12 Juli 2012 


bet Beno Wicaksono is the only husband who woke his wife 
up across the ocean just to ask: “Yang, kaus kaki aku yang 


satu lagi mana?” 


Me: “Yang kemaren emangnya ke mana, Beno?” Him: "Barusan 


nginjek selai yang tumpah jadi kotor.” Hhhhhhh, makan kok 


kayak anak kecil. 
You're helpless without me, Ben, do you know that? 


Nah! RT (ashsyzain: Dibangunin urusan kaus kaki, Lex? Laki di 
mana-mana sama, congornya duluan yang maju, matanya 
nggak dipake. :p 


Dirinya sendiri. Ada pembantu juga. (dnagisa p: Waktu pisah 
dulu, siapa yang ngurusin ya, Mbak? Kepikir aku mendadak. 


Thursday means pole-dancing class. Meluncur! 


Tiap abis pole-dancing class, seluruh badan gue kayak abis 


diinjek-injek 2000 orang. 
Tukang pijet setia lagi di Sydney, lagi. 


By the way, let me ask you this, should a married man—kita 


misalin aja laki gue—mau pacaran sama lo, lo mau? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


RT (dekamiauw: No! First rule in my life: never date a guy with 


partner (wife or girlfriend). 


RT (@HalidaHanun: Walaupun itu dr. Beno tetep nggak mau. 


Jangankan suami orang, sama pacar orang juga nggak mau, 


Mbak. Kayak nggak ada laki-laki single aja sih. 


Serius nggak mau? Walaupun dia bilang: "My wife is never 


there for me. | think I'm falling in love with you.” 


RT (agojimal: Nggak mau, sebisa mungkin jangan yang bekas, 
apalagi masih dipake sama orang lain. Ribet, Lexy, nggak bakal 
tenang. #selingkuh 


RT (dalina dewi: Ganteng, mateng, tapi laki orang? No way! 


Prinsip takut karma, Tan. 


RT (dindriafebian: Aku nggak mau, Kakak Lexy. Oom Beno is 
married. Period. 


Awww. RT (dlincahdr: Nggak! Nilai Beno langsung jatuh begitu 
dia melenceng dari Alex. Beno keren kan karena cintanya ke 


Onn. 


Hahahahaha. RT (sibocil: Cerai dulu sama bini lo lah, enak aja 


mau dua-duanya. Rugi di gue, Nyet!! *emosi* 


t makes me wonder, itu perempuan yang mau dipacari laki- 


aki yang udah menikah, apa yang ada di pikirannya, ya? 


RT (@indriyanijuwono: | wanna have you and your hubby's 
dysfunctional relationship chemistry. But | don’t want him to be 


mine... 


*ngakak dalam hati* *disfungsional banget emang LOL* 


www.boxnovel.blogspot.com 


187 


188 


twivortiare 2 


Nih contoh disfungsionalnya, ngabsen aja bikin geleng-geleng 
kepala. Tadi nelepon gue nggak pake “Yang” or basa-basi apa- 


lah langsung nembak: “Kamu di mana?” 

Me: "Di kantor Wina, abis kelas pole dancing, Hon.” Him: "Jadi 
sekarang rutin ikut itu?” Me: “Iya.” Him: "Cepetan pulang dong, 
mau Skype.” 
Udah, abis itu langsung ditutup teleponnya. Pppffftttt, ngomong 


kangen gitu kek. 


Anyway, | believe men don't need reasons to cheat. They cheat 


because they can. 


Kalau perempuan, menurut gue, beda lagi gara-garanya. RT 


(Qulvihardianti: Agree, how about women? 


Perempuan itu, pada umumnya (maaf kalau menggeneralisasi) 


suka diperhatikan. 


Cara bikin kita klepek-klepek itu nggak susah kok, diperhatikan 
lebih dan diperlakukan lembut, mesra, tapi penuh hormat aja 


pasti seneng. 


Diperhatikan itu, menurut gue sih nggak salah. Masa kita harus 


ngatur-ngatur orang gimana ke kita. 
Yang salah itu adalah bagaimana menanggapi perhatian itu. 


Awalnya selingkuh itu biasanya gini: gila cowok ini baik banget. 
‘ve never felt like this before. Laki gue aja nggak sebegininya 


sama gue. 


Begitu lo mulai bertanya-tanya tentang perhatian itu, udah deh, 


pintu hati lo untuk “menghalalkan” lalu “menikmati” perhatian 


itu pasti terbuka. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Awalnya sederhana kok. Misalnya: laki gue nggak pernah 
bukain pintu buat gue, si A ini nggak pernah lupa bukain. 


Gentleman banget. 


Begitu lo "kepincut" sama perhatian itu, mulai deh semua di- 


analisis. Membanding-bandingkan. 


Lama-lama semua perbuatan manis laki lo (yang gue yakin 
pasti banyak secara lo mau nikah sama dia) dilupakan. Ketimpa 


sama perbuatan manis si A itu. 


Sama dengan gimana dulu gue “kepincut” Denny (walaupun 


dalam konteks gue, gue udah cerai ya). 


Jadi kalau udah menikah, set boundaries aja deh. Menerima 
perhatian dari laki-laki yang bukan suami lo itu menyenangkan, 
tapi jangan dinikmati. 
Dan jangan permisif. 
ni serius banget sih topik tweet gue di tengah macet kali ini. 


Kinda depressing pula. 


Here's another thought: what if you feel that you found your 


soulmate after you got married and he's not your husband? 


Lo udah menikah, kemudian ketemu dan kenalan sama sese- 
orang, “berteman” dengannya, dan merasa dia soulmate lo 


sesungguhnya. What do you think? 
Would you pursue the relationship? 
Hayo coba dijawab jujur. 


Jawabnya jangan sambil mikul karung beras, taruh dulu ka- 


rungnya. :p RT (ddeetha ral: Beraaatt pertanyaannya, Kak Lex. 


www.boxnovel.blogspot.com 


189 


190 


twivortiare 2 


Menurut gue, soulmate itu konsep. A concept we create inside 


our head. 


Dan karena soulmate cuma konsep yang kita ciptakan dalam 


kepala kita, sebenernya kita yang punya kendali. 
Kendali mencap bahwa orang itu soulmate kita apa nggak. 


ts all a perception we create inside our head. 


Karena kita merasa pas perhatiannya, pas perlakuannya, pas 
pula pemikirannya, sehati, langsung kita ciptakan istilah: “he’s 


my soulmate.” 


Dan langsung dengan gampangnya bilang: “My husband is 
somebody who's right for me all this time, but he’s not my 


soulmate.” 


Waktu menikah, kita harus yakin pasangan itu adalah yang ter- 
baik buat kita. 


Karena udah yakin yang terbaik, maka di dalam sini nih [nunjuk 
kepala) dan sini [nunjuk dada) nggak akan buang-buang energi 


mikirin yang lain. 


ggak akan mikirin konsep soulmate itu. 


Bagi gue, soulmate itu konsepnya malah bukan suami. Tapi 


sahabat. Wina, sahabat gue, itu soulmate gue. 
While my husband is the love of my life. 


Tendang! RT (dhotwinasoedarjo: Awwww that's sweet :* Beliin 


Prada dong buat soulmate lo ini. 


Jadi jangan mau “diperdaya” hati sendiri dalam memaknai 


soulmate pada sosok laki-laki lain selain suami lo. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


The heart is a tricky thing. But that's why God creates your 
head. 


Udah nyampe rumah, nanti kita bahas lagi ya. 

Pusing kepala gue nemenin si Beno packing via Skype. 
Pusilling. 

Besok pesawat jam 7 pagi kok ini midnight di Sydney baru 
mulai packing sih, gemess!! 


Beno sambil garuk-garuk kepala: “Ini makanya aku males 


pergi-pergi kamu nggak ikut. Bingung packing-nya.” 
Sialan, tukang packing doang gue! 


Me: "Ooo, jadi aku dipaksa ikut kalau kamu dinas cuma buat 
jadi tukang packing? Fine." 


Him: (muka lempeng suara manja) "Ya nggak gitu, Alexandra. 


Buat jadi guling juga.” liliih, minta ditampol bibirnya. 


13 Juli 2012 


Dalam episode kejebak macet kali ini, gue akan membahas 


topik yang seru banget. Ada yang bisa nebak? 


Nggak seru ah. RT @asrisundari: Beno Wicaksono? [re : topik 
seru sore ini). 


Topiknya adalah ... "Bagaimana mencari suami seperti dr. Beno 
Wicaksono.” 


“yeah right" “dilemparin sendal jepit" 
Hahahaha, nggak, gue nggak mau bahas itu. Apaan sih, nggak 
penting! 


www.boxnovel.blogspot.com 


191 


192 


twivortiare 2 


Nggak penting, sumpah hahahaha. RT (dzia rezia: Justru pen- 
ting banget Mbak. - - “udah siap mental gini” 

Ini penting! RT (dardianiputri: Mbak Alex, kapan ya kita yakin 
kalo dia itu jodoh kita? 

Sejujurnya gue nggak tau jawabannya. Pasti beda buat semua 
orang. Lagian nggak ada juga laki-laki yang di jidatnya jelas- 


jelas ditulis "jodoh Alexandra”. 


So, it's just about trusting your guts. Percaya kata hati aja. Gue 


juga bingung kalau ditanya kapan yakinnya. 


Kalau gue, tiba-tiba aja, pas gue dan Beno waktu itu udah pa- 
caran 2 bulanan, gue dan dia sedang di apartemen nonton DVD 


bareng. 


Kita nonton DVD Freguency. Ada yang pernah nonton nggak? 


Tentang anak yang "ketemu" ayahnya lagi lewat radio. 


Di ending film itu, Garth Brooks nyanyi lagu gue lupa apa, 
adegannya si ayah itu sedang main bisbol sama anak laki-laki- 


nya. 


And right then, tangannya merangkul gue sedikit lebih erat, and 
suddenly thought: “I think | want Beno to be the father of my 
children.” 


tu pertama kali gue yakin dia jodoh gue. Well, buat tiap orang 
bisa beda. 


Bingung juga sih. RT (lispalui: Terus kalo dijodohin, Mbak? 


Masa gue disuruh "tinggal milih mau yang mana”... :/ 


Tapi ini dijodohinnya dalam konteks wajib kawin sama itu atau 


dikenalin supaya jalan bareng dulu? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Kalau yang kedua, in my humble opinion, coba aja dikenal, 


ngobrol, jalan bareng. Who knows? 


Cuma di film-film doang kok jodoh itu ketemunya nggak se- 
ngaja satu taksi or senggolan di jalan. In real life, jarang kali 


yang begitu. 


Kadang karena sebel dijodohin, kita jadi langsung antipati dan 
males sama orang yang dikenalin sama kita itu. Padahal dia 


nggak salah. :))) 


It never hurts to meet new people, | think. Kalau nggak jadi 


pacar, ya jadi temen. Kalo jadi temen nggak cocok, ya udah. 


Truth is, karena kita dibuai oleh konsep romantisme Hollywood, 


we often romanticize how we're supposed to meet The One. 


Terjebak di lift bareng, rebutan taksi, senggolan terus barang- 
nya jatuh dia nolongin, itu namanya kismet. Kismet itu jarang, 
bok! 


Lebih seringnya kita malah ketemu jodoh itu di sekeliling kita. 
Temen kerja, temen kuliah, temen sekolah, tetangga, temennya 


temen. 


Gimana ketemu jodoh itu cuma penting jika kita merasa perlu 
punya cerita yang menarik atau romantis atau awww pas di- 


tanya orang. 


n reality, lebih penting gimana membina hubungannya kok. 


Easy: move on to the next one. :)) RT @lispalui: Tapi ada yang 
belom deket atau jadi pacar aja posesifnya kebangetan, malesin 


banget... *curcol abis* 


Ini naga-naganya jadi buka konsultasi relationship gini gue. 


www.boxnovel.blogspot.com 


193 


194 


twivortiare 2 


Does love need a reason? RT (dliloyiph: Kalo kenal di dunia 
maya dan langsung suka tanpa ada alasan kenapa suka, 


gimana itu, Mbak Lex ? *nunduk* 


Scientifically, human emotions itu sesuatu yang nggak bisa di- 


jelaskan. 


Kenapa kita deg-degan kalau deket orang tertentu, kenapa ja- 
tuh cinta, kenapa suka, kenapa naksir, secara sains nggak bisa 


dijelaskan. 


Karena itu semua orang yang ditanya “lo kenapa sih naksir 
dia?” pasti jawabannya generik: karena cakep, karena baik, ka- 


rena dia mengerti que. 


Jadi nggak usah capek menganalisis perasaan sendiri kenapa 
suka, ya udah nikmati aja perasaan suka itu. Falling in love itu 


menyenangkan, kan? 


Jatuh cinta itu, berbalas atau nggak, pasti menyenangkan. You 


have something to look forward to. 


Jatuh cinta sama artis atau tokoh idola aja menyenangkan wa- 


lau udah jelas nggak berbalas hahahaha. 


You wanna know something? Sebenernya yang bikin banyak 
perempuan itu frustrasi masalah jodoh adalah karena memban- 


dingkan. 


Membandingkan pencarian jodohnya dengan temen-temen di 


sekelilingnya. 


Buset si A udah mau nikah aja, gue kapan, wong putus mulu. 
Atau shit si B udah ketemu jodoh baik banget, padahal dia sen- 
diri bitch. Nggak pantes! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Capek dan sakit sendiri kalo banding-bandingin gitu. Emang lo 
yakin lo orangnya baik banget jadi pantes dapet jodoh orang 
baik juga? 


Lagi pula, baik atau nggak itu relatif. Purely subjective 


judgment. 


Jadi nggak usah capek banding-bandingin kisah cinta atau pen- 


carian cinta lo dengan orang lain. You have your own story. 


Dan nggak usah juga capek menilai: “Ih dia nggak pantes ba- 


nget sama si itu, pantesan gue.” Elo siapa juga punya hak me- 


nilai? 


By the way, coba gue tanya deh, ada nggak di antara kalian 
yang naksir seseorang tapi nggak berani bilang? Karena takut 


dianya nggak suka terus jadi jauh dan bubar. 
Saran gue: jangan pernah pakai kata “teman”. 


Misalnya: lo tuh temen gue yang baik banget deh. Atau: lo tuh 


temen jalan yang asik banget deh. 


Begitu lo pake kata "teman”, si laki-laki itu yang tadinya— 


mungkin—juga suka sama lo pasti agak-agak berubah. 


Gue bingung juga jelasin gimana cara nembak laki-laki secara 


halus, nggak pernah soalnya. 
Tapi when | like somebody, | tell him. 


Walau dengan kalimat sesederhana: “I think | like spending 


time with you. | don't know why, | just do.” 


Kalau perasaan itu berbalas, pasti laki-laki itu senyum agak 


berbunga-bunga. 


www.boxnovel.blogspot.com 


195 


196 


twivortiare 2 


Tapi kalau dia balas: "Me too! You're my best friend right now!” 
bubar deh, bok LOL. 


Gini. Mending bilang tapi ditolak, atau diem-diem aja dan "me- 


nonton” dia mencintai orang lain eventually? 


Nembak tapi ditolak itu fungsinya buat wake up call supaya lo 


move on dan nggak mikirin yang itu aja. 
Supaya berhenti berharap. 


Sometimes women can be clueless. Naksir laki-laki, diem-diem 
aja, senyum-senyum aja, dan berharap si laki-laki nangkep. 


Men are not mind readers! 


Bilang aja. Cara bilangnya gue nggak bisa ngajarin. Lebih baik 
nangis 3 hari karena ditolak, daripada menangis dalam hati 


bertahun-tahun memendam rasa. 


Dan selama lo masih berharap, lo otomatis menutup hati lo 
dari melirik yang lain. Yang rugi lo sendiri. Menutup kesem- 


patan. 


Nggak ah. Jadi konsultan cinta gratis, nggak ada duitnya. RT 
(ddaysee12: Lebih cocok jadi konsultan cinta nih daripada 
bankir. :D 


Kalau ada yang galau baca tweet que, ih baca tweet aja galau, 
apalagi ntar diputusin atau ditolak. Kurang siap mental nih. 
“jedegg” 

Gue dong dulu, siap mental dicerain. 

“ngomongnya siap mental, padahal nangis nggak berhenti-ber- 


henti pas liat lemari baju udah kosong nggak ada baju laki gue 
lagi” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


By the way, kalian tau buku Why Men Marry Bitches, nggak? 


Itu maksudnya bukan laki-laki lebih suka sama perempuan 


yang bitch (sexually aggressive dan lain-lain), bukaaaan. 


Tapi bitch yang di sini adalah perempuan yang confident with 
herself, with her sexuality, nggak pemalu, dan berani “memper- 


juangkan” perasaan. 


Yang berani menunjukkan rasa sukanya sama laki-laki. Yang 
berani merayu dengan halus (ukurannya halus tergantung lo 


masing-masing). 


Then why men marry them? Karena laki-laki itu jadi tau pe- 


rasaan these bitches gimana, kalau berbalas ya cocok. 


Sementara lo masih aja malu-malu, ngobrol lama sama si 


orang yang lo taksir itu aja lo udah gemeteran. 


RT (Qnagisa_p: (dalexandrarheaw baca, Mbak! BITCH stands for 


Babe in Total Control of Everything. Bukan control freak, tapi 


cewek yang tau apa yang jadi target dan kemauan dalam 


hidupnya. 


Bencong. Cari laki lain aja. RT (dnyunnunk: Mbak, kalo kasus- 
nya kebalik gimana? Si cowok yang "takut", padahal ceweknya 
udah blakblakan! Nah loh... 


Takut apa sih? Lo kan bukan sundel bolong. Ngapain dia takut? 
Iki opo permisalannya. 


Mungkin, dunno. RT @TaniaBryne: Gue ajak dia lunch a few 
times, tapi dia yang nggak bisa. Well actually he's shorter than 


me, mungkin itu masalah buat dia? :| 


www.boxnovel.blogspot.com 


197 


198 


twivortiare 2 


Physical compatibility itu kriterianya beda untuk tiap orang. 
Nggak bisa dipaksain. Buat lo nggak masalah, buat dia mung- 
kin iya. 

Tapi kan nggak mungkin kita tembak: “Lu nggak mau sama 
gue karena lu pendek, ya?” Hahahaha bisa didoain jomblo se- 


umur hidup nanti sama dianya. :p 


RT @Junitakosasih: Will you wait with absolute uncertainty for 
someone, Mbak? Will you trade your ideals with someone you 


can't live without? 
Jawab tweet terakhir adalah: is that someone worth it? 


Yang jelas, pengorbanan apa pun yang lo lakukan demi cinta, 


itu harus atas dasar kerelaan dan keikhlasan lo sendiri. 


Dan lo nggak akan ungkit-ungkit di kemudian hari, misalnya: 
"Aku udah berhenti kerja demi kawin sama kamu!” atau “Aku 


udah pindah agama demi kamu!” 


Walaupun dia yang tadinya meminta lo untuk melakukan itu, 
keputusan akhir ada di lo, kan? So don’t blame people for your 


own decision. 


Udah dulu ya, gue udah nyampe rumah. Mau bubble bath dulu. 
t was fun reading your mentions! Semoga nggak galau-galau 


agi. *peluk satu-satu* 


Maaf ya kalau ada mention yang kelewat nggak dijawab. 


Ciuman sampe jontor. RT (akhaerunrunisa: Tan, obat kangen 


apa ya? 
Udah ah, daaaah! 


My gembul has landed. Miss him! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


14 Juli 2012 


Every time my husband went away for work, he always brought 
something home for me. He can't say "| love you” but he does 


this. Sweet. 


And | was always so excited about finding out what he brought 


me. Why? because this is how he buys these things: ... 


He can't choose, doesn't understand style. So he'd walk into a 
store, show my picture to the shopgirl: “This is my wife. What 
do you think she'd like?” 


And then he will fly home bringing me something that some 
random shopkeeper picked based on how | look in the picture 


he showed them. 


| always like whatever he bought me, kadang nggak sesuai 


selera gue, tapi tetep gue pake kok. Dibeliinnya pake cinta ;) 


RT (dlistyaharmitha: Kadang ada istri yang suka nggak mau 
pake barang yang dibeliin suaminya akhirnya suaminya males 


beli-beli lagi... Menurut Mbak gimana? 


Nggak mau komen tentang kebiasaan istri-istri lain. I'd wear 
whatever Beno is buying me because he bought it for me, he 


thought of me, that’s enough. 


Hadiah atau oleh-oleh itu—apa pun bentuknya, suka atau 
nggak—is always heartwarming karena artinya orang itu meng- 


ingat kita. Seneng, kan? 


Maksudnya? RT (dindaaahk: Kalo emang beliinnya secara 
massal, nggak ada niat buat orang tertentu apalagi buat kita 


gimana? 


www.boxnovel.blogspot.com 


199 


200 


twivortiare 2 


Kayak bawa oleh-oleh gantungan kunci segerobak buat dibagi- 
bagi ke orang-orang sekantor? Why not? Dia sempet beliin itu 


aja kan udah seneng. :) 


15 Juli 2012 


Woke up to my neck feeling wet. Ewwwww! Pak Dokter ileran! 


One of the wall of our Kebagusan bedroom is entirely glass, 
folded glass doors that when opened, leads directly to our 


backyard pool. 


This afternoon, we open the whole doors, enjoying the open 
space, TV's off, just jazz music, him with a book, me with 


magazines, and ice cream. 


Life is never boring when everyday | have silly conversations 


with my husband that only us understand. 


16 Juli 2012 
What’s your favorite Ramadhan memory? 


RT (Qwiewi: @alexandrarheaw Bukber pas zaman masih kuliah 
di Bandung, hampir tiap hari buka bersama terus sama teman- 


teman karena kelar kuliah biasanya sore dan nanggung... 


RT (dsibocil: @alexandrarheaw Bangunin seseorang pas sahur 


walaupun cuma lewat telepon. :) 


RT @RizgiAmalia: dalexandrarheaw Waktu kecil kalo puasanya 
pol Inggak puasa beduk) diajak almarhumah Nenek jalan-jalan 


sore dan boleh beli tajil apa aja... 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


RT (apopiikoo: @alexandrarheaw Saling bangunin sahur sama 
temen-temen kos. Terus cari sahur bareng-bareng walaupun 


nyawa belom kekumpul semua. :) 


RT (daradills: @alexandrarheaw Waktu masih kecil naek sepeda 


ngaji ke TPA tiap subuh ketika hari masih gelap. 
Mine: Digedor Pak Dokter jam 3 pagi ngajak sahur, waktu gue 


dan dia masih pacaran. 


Secara gue biasanya males sahur, cuma makan pisang dan 
minum susu sebelum tidur, gue bingung mau ngasih dia sahur 


apa. 


So we went to a 24-hour Padang resto, and ate there. Gue 


nggak biasa sahur, paginya langsung mules hehehe. 


Waktu kuliah di Canberra, sahur nggak masalah, bukanya yang 
masalah karena kadang-kadang masih ada kelas. Jadi nggak 


konsen di kelas, melirik jam mulu nunggu buka. 


| always brought mini sandwich or something, begitu jam buka, 


pamit ke profesor-nya untuk makan. 


Puasa jauh dari keluarga, dari orangtua itu sedih. Tiap mau 


buka, teringat di rumah pasti buka rame-rame sekeluarga. 


Doa gue bulan puasa kali ini cuma satu: agar bayinya Beno dan 


gue cepat hadir di rahim ini. That's all. 


Supaya Lebaran ini nggak perlu lagi memajang senyum palsu 


tiap ada yang nanya: "Eh gimana, udah isi belum?" 


Supaya akhirnya ada yang manggil gue mommy. 


Supaya tiap gue pergi ke baby shop, I'm finally shopping for my 


own baby. 


www.boxnovel.blogspot.com 


201 


202 


twivortiare 2 


Supaya ada yang bikin suami gue itu nggak lempeng lagi. 


Di tengah macet, cuma berdua dengan sopir, dan gue bengong 
menatap traffic sambil ngelus-ngelus perut, teringat masalah 
bayi ini lagi. 

So this is what it feels like to want something so damn much 


it's heartwarming and painful at the same time. 


Pffftt kalian cuma mau panggil gue mommy supaya bisa 
manggil Beno daddy. RT (daddeected: Mommy... “dikepruk 
sandal" 


Hahahaha, dijamin bakal ngamuk! RT firatihWB: Papa gem- 
bul??? 


Senyum-senyum sendiri gue membayangkan Beno pulang kerja, 


terus anak kami nyeletuk: "Ma, Papa Gembul pulaaang!” 


Ih jahat! RT @apriapri: Mending sih kalo gitu, coba kalo: "Ma, 


gorila gembul pulang!” Kabuuuuurrrrr. 


18 Juli 2012 


Lagi males sedih-sedih bulan ini. Harus ngumpulin energi buat 


menghadapi kesedihan pas Lebaran. 


Exactly. RT (afebriandindun: Feel you, Mbak. Lebaran kan saat- 
nya maaf-maafan, ya, bukannya kepo nanya udah hamil apa 


belum. “| 


Gue nggak apa-apa ditanya udah hamil apa belum. Follow up 


comments setelah dijawab "Belum" itu yang bikin males. 


"Wah jangan ditunda-tunda loh, nanti jadi mandul beneran” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


atau "Udah ke dokter belum? Coba dicek deh blablabla.” 


Atau "Jangan bulan madu terus, kasian udah saatnya, (insert 


nama ortu gue atau Beno) udah nunggu cucu." 


Or the worst: (mungkin ini bercanda tapi minta digampar) “Bi- 


kinnya nggak pinter kali hihihihi.” 


Jadi kalau boleh, jangan ada yang nanya-nanya tentang anak 
atau hamil dan lain-lain dulu, ya. Mau break dari semua 


pressure ini sampai Lebaran. I'm tired. 


It took me 2 hours to get home tonight. Jakarta sedang sangat 


menguji kesabaran malam ini. Letih seletih-letihnya. 


Sometimes | wonder why we still want to live here, in the city 
where your age and youth are stolen by the traffic little by little 
every day. 


This city makes our bladder suffer, our mind crowded, our 


inner peace gone, our time with our loved ones reduced. 


Our money diminished, our sanity guestioned, our patience 


tested, our face wrinkled, our children lonely. 


Funny thing is, given the choices, been enduring the conse- 


guences, most of us still choose to live here. 
Maybe we're masochistic. 
Maybe we like to be miserable. 


But maybe, being miserable by this city is nothing compare to 


the joy of living with the ones you love. 


Maybe the noise and metropolic feel of this city are what we 
call home. 


www.boxnovel.blogspot.com 


203 


204 


twivortiare 2 


Gue udah mulai sinting, kan, menganalisis macet? | better get 


some sleep. Nite. 


My husband falling asleep, his head on my lap, just lost a 
patient today. | love you, Beno Wicaksono. | hope tomorrow will 


be better for you. 


19 Juli 2012 


Follower-follower gue yang cakep-cakep semua, selamat puasa 
ya (besok ataupun lusa), maafkan gue jika ada yang menying- 


gung selama ini. *peluk satu-satu* 


Hhhhhhhh... RT (dnyunnunk: Asiikk, Mbak Alex meluk kita satu- 


satu, tapi lebih asik kalo Oom Beno sih yang meluk. 


Ini kayaknya kalian deh yang harus minta maaf sama gue ka- 


rena udah bikin gue perih tiap kalian genit-genit ke suami gue! 
Yang sedang lembur kerjaan kantor di rumah mana suara- 
nyaaaa? 

But if | can choose, mending lembur bawa kerjaan ke rumah 


daripada di kantor. At least di rumah bisa sambil santai in bed. 


Am | the only one who has a love-hate relationship with her 
job? | love the hustle and bustle of this job, but | hate the 


working hours. 


sometimes love being busy, but | hate being too busy, but | 


also hate when | have nothing to do. 


Banyak maunya banget sih lo, Lex. 


You get what | meant, right? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Jam setengah 11 selesai nggak selesai lemburnya bubar, ya.” 
Titah Bapak Beno yang nonton TV di sebelah gue, tanpa me- 
noleh. Injih, Ndoro. 


Kok ngiler sih? RT (ddeviasmhrn: Tapi Kak Alex, perhatiannya 
Oom Beno yang posesif kayak gitu yang bikin ngiler kita-kita. 


"Katanya lembur, kok masih megang iPhone?” protes Bapak 


Beno just now. Iya iya. Good night, Twitter! 


20 Juli 2012 


| chuckled when | read this BBM from the most straight-to-the- 
point husband on earth: "Yang, jangan lembur ya, biar puas 


pacarannya sebelum puasa.” 


Gue cuma balas dengan emoticon wink. Dia balas: “Itu 


maksudnya apa? Lembur atau nggak?" 


Hhhhhh, somebody please remind me later to teach this oom- 


oom about emoticons and their meanings. 


Me: "Nggak, Honey. Ini udah on the way pulang.” His one word 


reply: "Bagus." Gue merasa kayak lagi melapor PR ke guru. 


ggak perlu! RT (dsibocil: Aku dengan senang hati mau mem- 


berikan les privat soal emoticon ke Oom Beno. |] 


RT (adyangintan: Lex, lo kan tipe yang suka jalan. Pas pacaran 
sama Beno yang susah diajak keluar, pas lo bosen pengen 


jalan-jalan dan dia nggak mau, lo gimana? 


Rumahannya si Beno itu waktu pacaran nggak serumahan se- 
karang. Dulu masih mau diajak ke luar, walau jarang juga sih. 


Seringnya ngendon di apartemen aja. 


www.boxnovel.blogspot.com 


205 


206 


twivortiare 2 


Kalau gue lagi pengen banget, dia biasanya nyerah, tapi gue 


udah sebel duluan karena pertanyaannya banyak banget. 


"Emangnya mau ke mana?” then “Di sana mau ngapain?” then 


"Berapa lama?” Dia itu pengennya kalau nge-mal misalnya, 


harus tujuan jelas. 


Mau ngapain, mau beli apa, mau nyari apa. Kalau cuma jalan- 
jalan doang, | guoted him: "Mending di sini aja, nonton DVD 


sambil aku peluk-peluk.” Ppft. 


Daripada gue sebel dengan interogasi ala pengajuan proposal 


itu, gue ngalah aja deh. Kalau keluar juga cuma makan, 


nonton. Nggak pake muter-muter. 


Pernah gue saking sebelnya, kami lagi di apartemen nonton 


DVD, gue e-mail dia singkat, isinya begini: ... 


"Yth. Bapak Beno, saya mengajukan hari ini mau ke Plaza 


Indonesia dengan rincian kegiatan sebagai berikut: ... 


"1. Tujuan: mencari sepatu dan makan, 2. Durasi: 2-4 jam, 3. 


Jika ada kegiatan lain di mal tersebut atau perubahan lokasi 


akan diinformasikan.” 


Di ujungnya gue tulis: "Pemohon: Alexandra.” Gue sent ke 


e-mail dia. BlackBerry-nya bunyi, gue nyeletuk: "Eh ada pesan 


masuk tuh.” 


Dia cuek tetep menatap TV: "Ntar aja deh, paling juga e-mail 
notifikasi nggak penting.” Me: "Ya dibaca dulu kali, Honey, 


mana tau penting.” 


Dia males-malesan ngambil BlackBerry di sakunya, terus baca. 


Gue diem aja pura-pura serius nonton juga di sebelahnya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Can you guess what his reaction was? 


Dia bilang dengan muka serius: "Kamu merasa nggak bisa lagi 


ngomong sama aku sampai harus lewat e-mail begini?” 
Yeeeee, disindir dengan dibercandain nggak ngerti juga. *lelah* 


Jadi gue jelasin sambil senyum-senyum (daripada anak orang 
sensi marah): "It was a joke, Honey. Kan kamu kalo diajak 
keluar suka nanya-nanya seperti itu... 


"jadi ya udah aku e-mail aja kayak proposal, biar kamu bisa 


approve atau nggak.” 


Dari besi gue rasa. RT (dsibocil: Ya Tuhan, Oom Beno hatimu 


terbuat dari apa sih?? 


Dia malah ngomong panjang-lebar: "Kan nggak harus gini juga, 
Alexandra. Ngomong aja kamu pengen banget pasti aku mau.” 


Yeaaah right! 


"Aku males keluar itu kan karena merasa lebih nyaman aja 
berdua sama kamu di rumah daripada ngemal-ngemal ke luar. 


Quality time, Alexandra.” 


Iya iya sak karepmu deh, Ben. Akhirnya hari itu dia—karena 
tersinggung dikirimin e-mail begitu kali ya—ngajak gue ke luar, 
ngedate seharian di luar. 

Pacaran pertama kali dulu sebelum pernikahan yang pertama. 


RT (dsayaalfi: Itu kejadian kapan? Sebelum atau sesudah 
divorce? 


Iya. RT (Asilolitaa: Oom Beno itu bener-bener nggak bisa diajak 
bercanda dikit ya, Lex, sensi banget, kebayang waktu masih 
remaja sama kayak sekarang nggak, ya? Hhmpfh. 


www.boxnovel.blogspot.com 


207 


208 


twivortiare 2 


Kata ibunya sih dari dulu gitu. Apa rasanya jadi pacarnya dulu, 


ya? 


"Beb, ke Plaza Senayan yuuuk.” [eh zaman Beno SMA udah ada 
Plaza Senayan nggak sih? Atau masih Blok M Mall aja?) Beno: 


"Males." 
Finally home, after 2 hours on the road. Tweet you later. 


Bapak Beno taraweh, gue bubble bath aja. 


21 Juli 2012 


Sahur pertama with the doctor, yang banguninnya aja setengah 


mati pake didudukin dulu baru bangun. 


Beno menatap gue lama tadi waktu sahur. Gue tanya: 
"Kenapa?" Dia: "Jauh lebih susah puasa kamu daripada puasa 


makan, minum, dan yang lain-lain.” 


Me: "Tumben-tumbennya ngegombal, pas sahur, lagi.” Him: “Itu 
statement serius, bukan gombal.” Gue ketawa dan cium pipi- 


nya: "Iya iya.” Serius banget sih. 


Baru sadar, Senin malam ini bakal terbang berdua si gembul 
ke Kuala Lumpur untuk nonton Arsenal Selasa-nya. Puasa- 


puasa, bok! 


"Be with someone who knows what they have when they have 
you.” Selamat berbuka, Beno Wicaksono. Selamat berbuka, my 


dear followers. :) 


So after he finished 2 piring nasi, lengkap dengan lauknya di- 
tambah dessert brownies bikinan si Mbok, he said: "Aku mau 


taraweh ke mesjid, ikut?" 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Me: “Di rumah aja kamu imamin aku mau nggak?” Him: “Oke.” 


New ava, a picture taken by Beno's mother. New York, tahun 
2000, he was there to complete residency in cardiothoracic 


surgery. 
Andai gue udah kenal, udah gue pacari. 


Masih ceking LOL. Kan sibuk di RS tiap hari jarang makan, jauh 
dari Indonesia. RT (dpopiikoo: Oom Beno masih kurus yaa, Tan? 


| just teased Beno: “Turunin 5 kg dong, Ganteng, biar kayak 
gini lagi.” (sambil nunjukin foto avatar ini). 


Sebenarnya gue lebih suka badannya yang sekarang, lebih 
gagah. Tapi lagi pengen godain aja hihihi. 
Dijawab datar: "Itu kan zaman susah, belum ada istri yang 


ngurusin.” Ingeloyor ngambil wudhu). 


Gue juga ngakak dalam hati. RT (@maulatimushafi: Persepsi 
"Zaman susah” menurut Oom Dokter: ketika belum ada istri 


yang ngurusin. LOL!!! 


Him: "Udah, nggak usah ngeliatin foto itu mulu, yang ini 
benerannya ada buat dipegang-pegang abis taraweh. Cepetan 
wudhu, Lex.” Hahaha, iya, Beno, iya! 


22 Juli 2012 


Perawatan: Philosophy. Looks: Shu Uemura, MAC, macem-ma- 
cem. RT (acitramuharani: Suka pake make up merek apa, Tan? 


Nggak pake apa-apa hahaha. Dia cuci muka pake sabun mandi 
aja tuh. RT (dyanamurci: Wilih... high maintenance ya, Tan. Oom 
Beno perawatannya pake apa? 


www.boxnovel.blogspot.com 


209 


210 


twivortiare 2 


Beno: “Aku seneng kalau kamu mau aku imamin taraweh atau 


salat lainnya. Itu momen kamu bener-bener nurut jadi istri, 


biasanya kan suka bandel 
Sialan dibilang bini bandel. *cubit perutnya* 


Tadi gue bilang gini: “Hon, itu ngiket sarungnya yang bener ya, 


nanti melorot lagi kan bukan salah aku kalau ketawa." 


Abis ngomong gitu, gue langsung dibekep dijepit di keteknya 
sementara gue ketawa-ketawa. 


Taraweh dulu yaaaa. 


23 Juli 2012 
Touchdown Kuala Lumpur. Laper. #eh 


Udah ya, rules-nya Bapak Dokter: no tweeting while in holiday. 
Injih, Ndoro. 


“mumpung sipir Twitter lagi mandi” 


The doctor promised me he'll do whatever | want in the 
morning since I'm gonna go do whatever he wants (in this case 
nonton bola) at night. 


So | guess I'm gonna drag his ass around Kuala Lumpur to 


shop. :) Sephora at Bukit Bintang is a must! 
Hahaha. RT (@HalidaHanun: Mbaaaak, hati-hati ya jagain Oom 


Beno. Jangan sampai Oom kesayangan kita diklaim sama Ma- 


aysia. 


Beno: "Kalau masih tweeting juga, kamu ntar yang aku makan, 


bukan martabaknya.” Hahaha, iya, Beno, iyaaa. “matiin Twitter” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


24 Juli 2012 


ak, Mommy and Daddy udah berusaha “jemput” kamu di 
Jakarta, Surabaya, Raja Ampat, Singapura, New York, Tokyo, 


Ubud, dan Bandung tapi kamu belum mau “ikut”. 


ni Mommy and Daddy “menjemput” kamu di Kuala Lumpur, 
ikut ya, Nak. We haven't met you yet we love you so much and 


we miss you. 


ggak apa-apa deh kalau ternyata kamu mirip Daddy 100 
persen dan nggak mirip Mommy sama sekali. Your Daddy is a 


part of me anyway. 


And you will be a part of Mommy and Daddy that will make us 


complete. 


So after 2 hours around Kuala Lumpur and 30 mins at a mall, 
the doctor begged: "Pulang ke hotel aja yuk, ngantuk mau tidur 
dulu.” Kebonya nggak hilang-hilang. 


Just scored a reservation at Bijan for our berbuka dinner 
tonight before the match. Katanya ini salah satu restoran ma- 


sakan Melayu paling enak. 


The doctor's reaction, as always: "Terserah di mana aja yang 
penting enak dan nggak telat ke stadion.” Bolanya juga baru 


mulai jam 9.30 ini. 


Just when | thought dr. Sexy Ass can't get any hotter, he put 
on an Arsenal polo shirt and damn, andai ini nggak sedang 


puasa... 


Gue sempat berat hati digeret-geret nemenin nonton bola— 
yang gue nggak suka—oleh si lempeng ini. But Kuala Lumpur 
turns out to be very romantic for both of us. 


www.boxnovel.blogspot.com 


all 


212 


twivortiare 2 


Si galak has been very sweet. It's like to show me how grateful 
he is that I'm here, menemani dia, padahal biasanya nonton 


bola di TV aja males. 


"Nanti nyampe stadion aku pegang tangan kamu jangan dile- 
pas, ya, mana tau desak-desakan banyak orang.” Injih, Ndoro, 


my pleasure. *kecup* 
We're here! (@Stadium Nasional Bukit Jalil with 205 others) 
Damn, pengalaman pertama gue nonton di stadion! Cool! 


Bapak Dokter dari tadi senyum-senyum ngeliat gue sibuk foto- 
oto pake iPhone. Me: “Apa sih senyum-senyum?” Him: (tetep 
senyum) "Nggak apa-apa.” 

can't stop smiling too when | feel his hand rubbing my back 


while I’m busy with my iPhone. 


Kick off! 


finally know how it feels to be in a place where you feel like 


a stranger because you're different... 


.. like tonight when | am the only non-soccer fan here, while 


everybody else is hooked to the game... 


... but at the same time also feels safe and like home because 


my home is here, sitting next to me. 


Sorry, Kuala lumpur and us in Kuala Lumpur have turned me 


into a hopeless romantic. 


"Kenapa nggak dikasih aja semua orang itu masing-masing 1 
bola, jadi nggak usah rebutan kejar-kejaran gitu.” Me to the 


doctor just now. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Iseng hehehe. 


Dia menoleh, geleng-geleng kepala. Me: [nahan ketawa) 


"What?" Him: "Untung aku sayang sama kamu, ya.” Hahahaha! 


25 Juli 2012 


hate soccer, but surprisingly | had fun at the stadium last 


night. Beda ya rasanya di tengah-tengah keramean gitu. 


still don't understand the game, tapi seru aja ngeliat fans-nya 


Arsenal semangat banget. 


Me to Beno last nite: "We should do this again.” Him: "Apa?" 


Me: "Jalan-jalan keluar negeri sambil nonton bola.” 


Him: "Abis ini mereka ke Beijing sih.” Me: "Maksud kamu kita 


ngekor nonton ke sana?” Him: "Hehehe, nggak bisa juga sih, 


Lex, banyak pasien.” 


As we walked to the parking lot—si Beno dengan baiknya 
nyewa mobil dan sopir karena katanya: "Ntar repot nyari 
taksi'—he said this: ... 


"Cita-citaku yang belum kesampean nonton Arsenal langsung 
di Inggris. Kalau kita ke sana cuma buat nonton bola mau kan, 


Lex?” Ini serius? 


"Mana tau bikin anaknya juga di sana baru berhasil, di tempat 


impian daddy-nya.” Dia senyum ke gue. 


Me: "You're not suggesting we do it in the stadium, kan!” Beno 


ketawa dan mengacak rambut gue: "Bukan, Alexandra. Di 


nggris-nya.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


213 


214 


twivortiare 2 


As we left the stadium, Beno was talking soccer with the 


driver, | rubbed my belly and ngomo 


ng ini dalam hati: ... 


"Kiddo, nggak usah jauh-jauh nunggu Mommy dan Daddy 'jem- 


put' ke Inggris ya, di Kuala Lumpur 
Good morning! *senyum lebar* 
Bye bye Kuala Lumpur. 


Sore-sore Bapak Beno main Guitar 


nya sambil nunggu buka. #cobaanbe 


ini aja ‘ikut’ ya, Nak.” 


Hero sekenceng-kenceng- 


rpuasa 


The doctor's sleeping earlier this afternoon wearing only his 


boxer shorts. #cobaanberpuasa 


#cobaanberpuasa RT (dchaannisa: 
(adetikcom: Tips Mengatur Jadwal 
http://t.co/j8gqphf 


ih, Mbak Alex! #eh :p RT 
Bercinta Saat Ramadhan. 


"Lex, aku mau tajil-nya kurma dicocol Nutella, ya.” Ada yang 


ngomong gini sambil tetep maen Guit 


ar Hero. #cobaanberpuasa 


Oooo yang dimaksud kurma dicocol Nutella itu bibir gue? 


*geleng-geleng kepala pengen ketawa* 


Me: “Kok ngomongnya kurma dicocol Nutella sih?” Him: “Kan 


itu bahasa kode, biar nggak ketauan 


si Mbok.” 


Me: “Tapi kenapa harus kurma dicocol Nutella?” 


Penjelasannya bikin gue bengong nggak tau mau ngomong apa. 


"Kan kalo puasa bibir agak kering 
Tapi aku tetep suka, kayak suka sa 


peng) 


keset gitu, kayak kurma. 


ma Nutella.” (muka lem- 


Ini dulu ibunya si Beno ngidam apa sih pas hamil? 


www.boxnovel.blogs 


pot.com 


twivortiare 2 


Di mana keadilan bahwa gue beratnya tetap dan bapak pe- 


makan segala turun 1 kg??? *tendang timbangan* 


29 Juli 2012 
Sesungguhnya sahur yang sempurna itu adalah... never mind :) 


Memiliki pasangan itu penting, tapi memiliki pasangan yang 
membuat kita selalu merasa dicintai itu wajib. *melirik Nutella 
di sebelah* 


2 Agustus 2012 


If you ask me, my favorite famous couple is Jessica Alba and 
her husband Cash Warren. Rumah tangganya adem-ayem. Fun, 


bahagia with 2 lil daughters. 
Who's your favorite famous couple, by the way? Just wondering. 


RT (dNicholasKevin_: Mariah Carey and Nick Cannon. Very 


estive couple! 


RT (dratinWB: Jewel sama suaminya. Adem-ayem nggak banyak 


tingkah. Mereka bahagia banget punya anak. 


RT (djustandhin: Blake Shelton and Miranda Lambert. 


My heart warms up reading this. :) RT @sibocil: You and Beno, 


Kakak, unromantic couple but still my favorite. :D 


RT (dairasekararum: My fave one is Jennifer Garner and Ben 
Affleck! Start from Daredevil til now with 2 kids. Aw, cute! 


www.boxnovel.blogspot.com 


215 


216 


twivortiare 2 


5 Agustus 2012 


A good laugh, a long sleep, and a decent orgasm are the best 


cures for any stress. 
Bukan gue yang bilang lho, but it's totally true. 


My husband: "Aku lagi pengen kue cubit.” Me: (muka serius) 
"Aku lagi pengen tas Hermes. Tapi nggak semua yang kita mau 


harus kita dapetin kan, Hon?” 


Laki gue geleng-geleng kepala: "Jawaban kamu itu minta di- 


cubit, ya.” Gue ketawa. 

The husband: "Ya udah kalau kamu males bikin kue cubit. Aku 
lagi pengen dipijet juga nih, Lex.” 

Me: [dengan muka super excited) “Ih kok bisa sama sih, Hon! 
Aku juga lagi pengen dipijet. Kita jodoh banget ya, bisa samaan 
gitu!” 

(muka tanpa ekspresi) "Karena jodoh makanya aku minta pijet- 


nya sama kamu, bukan sama orang lain.” Hahaha iya, Beno, 


iyaaaa. 


6 Agustus 2012 


Ya Tuhan, mungkinkah berkah Ramadhan tahun ini bentuknya 
insyafnya suami saya dari kebiasaannya melempar-lempar pa- 


kaian dan kaus kaki ini? 


Me: "Ini kenapa sih sampo kamu cepet banget abisnya?” Him: 


"Kan sekalian sampo-in brewoknya juga.” What?! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


7 Agustus 2012 


Aduh Bapak Beno, situ ganteng, baik, tapi mbok ya kalau main 
Guitar Hero nggak usah pake nyanyi. Fals, Hon. *ketawa dalam 
hati* 


Hahaha iya banget! RT (dhotwinasoedarjo: Alah, Lex, yang pen- 


ting ganteng dan bisa beliin handbag. *sodorin earplugs* 


Suara berat-berat seksi tapi nadanya lari-lari mulu itu bikin 


separuh turn on separuh nahan ketawa. 


8 Agustus 2012 


Berbuka puasa di ruang operasi itu gimana caranya? One of the 


nurses is feeding him water and food? 


Pppfftt. RT @JessyCika: Iya biasanya sekalian saya pijitin, Bu. ;) 


“ceritanya jadi susternya* 


Ini para follower minta dipites satu-satu gini. RT (dneng aayuu: 


Disuapin sama Rani kayaknya, Mbak. :p 


Suami berbuka dengan suster di tengah operasi. Gue berbuka 


dengan sopir di tengah macet. Some life in Jakarta, huh? 


Kasiannya. RT (dnagisa p: Cuma minum, Tan. Soalnya makanan 
nggak boleh masuk kamar operasi. Lagi ngalamin juga, lagi 


koas anestesi. 
By the way, tell me what you think about this one. 


Tadi siang gue barusan menasihati salah satu anak buah gue. 


Dia laki-laki, masih muda banget, baru menikah, istrinya hamil 
sebulan. 


www.boxnovel.blogspot.com 


217 


218 


twivortiare 2 


Dengan penghasilan starting salary yang nggak gede, si A ini 
masih aja dong rajin beli-beli gadget [nyicil pula) kayak dulu 


sebelum nikah. 


Gue bilangin ke dia, bahwa sebagai laki-laki, sekarang udah 
jadi kepala keluarga, harus mikirin nabung. Mikirin biaya me- 


ahirkan, susu anak, dan lain-lain. 


Bener, kan, nasihat gue? Menurut gue, selain bisa memenuhi 
kebutuhan keluarga, si suami itu juga harus memastikan hidup 


istrinya nyaman. 


Dalam arti, kalau lo jadi perempuan deh, masa lo mau hidup 


o sebelum menikah lebih senang daripada sesudah nikah? 


Terus ada temen que yang bilang, mungkin setelah kita me- 


nikah standar “senang” itu bergeser. 


Bahwa setelah menikah, ada companionship, ada temen hidup 
yang nemenin dalam kondisi apa pun, menyelimuti kita, me- 


meluk kita, itu standar senang yang baru. 


Gue setuju dengan konsep ini, menikah untuk companionship. 
Tapi, bok, kemesraan dan cinta itu nggak bisa buat bayar ta- 


gihan, beli susu, nyicil rumah. 


The money issue itu penting. Kan mengarungi rumah tangga 


nggak bisa pakai ciuman doang. Harus pake duit. 


Jadi gue suka gemes sama laki-laki yang menikah, tapi abis itu 


nggak live up to his new role as head of the family. 
Menikah itu kan bukan cuma buat ngeseks halal aja. 


Ini kenapa gue jadi ngomel-ngomel nggak jelas gini di tengah 


macet. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


RT @Jimie 7: @alexandrarheaw Kalo ada cowok yang sadar 
akan hal itu, terus kerja mati-matian supaya nggak liat anak 


istrinya susah, tapi jadi agak jarang di rumah, gimana? 


Kalau gue sebagai istrinya, dan gue tau dia begitu karena 
memang keluarga ini butuh uang, gue nggak apa-apa. Asal dia 


nggak kerja sampai sakit. 


RT (@Qwulinwulan: Tapi mungkin, nggak terlalu workaholic juga 
kali ya, Tan. Tetep harus bisa bagi waktu antara kerjaan dan 


keluarga. Biar keluarga nggak kekurangan kasih sayang. 


Kalau menurut gue, hanya sedikit orang yang ada di situasi 
ideal. Pekerjaan santai, uang nggak kurang, cukup waktu buat 


keluarga. 


n reality, salah satu, atau malah dua dari tiga hal itu harus 


dikorbankan. Apalagi kalau hidup di kota semacet Jakarta. 


Demi nggak kurang uang misalnya, mungkin kita harus kerja 


keras mati-matian, sampai kurang waktu buat keluarga. 

Atau kalau mau kerjaan santai, ya mungkin penghasilan dan ka- 
rier juga gitu-gitu aja, jadi harus siap standar hidup nggak naik. 
Jadi asal suami dan istri dua-duanya paham situasi ini dan me- 
nerima apa yang harus mereka korbankan, ya nggak apa-apa. 
Misalnya, si istri pengen gaya hidup A. Gaji suami kalau kerja 
biasa-biasa aja nggak cukup, jadi harus mati-matian nyari tam- 


bahan. 


Ya si istri nggak boleh protes suaminya kerja terus kurang 
waktu di rumah, kan dia yang minta supaya suaminya bisa 


afford gaya hidup tertentu itu. 


www.boxnovel.blogspot.com 


219 


220 


twivortiare 2 


Kalau istrinya nggak tau diri maksa-maksa terus, lama-lama 


suami bisa korupsi lho, gelap mata. 


I'm not saying that you should marry a guy yang kaya dari 
sananya. Nggak. Tapi pilih laki-laki yang punya impian, tujuan 
masa depan, dan rencana jelas. 


Anyway, can anybody guess what is the best news for Bapak 
Dokter today? 


Bukan. RT @ThiThaMoo: Oom Beno dikasih cuti seminggu ya, 
Mbak? 


Hahahahaha, sableng! RT (dlispalui: Oom Beno hamil??? 


Best news-nya adalah... 
... Victoria's Secret akan buka butik resmi di Plaza Senayan. :) 


It's good news for him too, believe me. :) RT @shabrinahazania: 


It's good news for you, Kakak cantik.... :p 


10 Agustus 2012 
Beno: "Nonton DVD yuk.” Me: "Asal jangan horor, ya.” Him: 


"Nggak serem ini, film Jepang biasa aja.” Me: "Bohong buncit, 


ya.” Him: "Ya ampun teganya.” 


Si Bapak Dokter berkeras: “Ini film keluarga kok. Nggak serem. 
Kalau takut atau ngantuk kan tinggal nyender di sini.” (nepuk 


dadanya) Pppfft! 
Him: (jongkok milih DVD) “Ini aja ya, film Korea aja. Film 


keluarga.” Gue diem aja. Judulnya: A Tale of Iwo Sisters. Okay, 


et's see. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


BENO!!!! RT (dmlle ditta: Itu kan film horor, Kakaaaaak. - -" 


Me: “Ini horor ya? Nakal ih udah aku bilang nggak mau!” Him: 


"Bukan horor, film psikologi keluarga ini. Tenang, Alexandra.” 
Okay, let's see. 
Dikerjain nih gue. 


Kerjain balik ah. 


11 Agustus 2012 
LOL. RT (dlittleARF: For God's sake, | think you're hot!! Any 


idea of leaving your husband? I'd like to be your “brondong”! 
There! | said it! 


Sorry (dlittleARF, | like older men. They taste better. ;) 


Aduh kalau mention tadi dibaca Beno, selesai kiprah gue di 


Twitter. Bakal di-banned seumur hidup. 


12 Agustus 2012 


We stayed up until 1 talking about kids last night. Ironic. Ha- 
rusnya terjaga sampai jam segitu karena ngurusin bayi, bukan 


karena ngobrolin bayi. 


Welcoming Wina's Maddox to the house today. Puas-puasin 
main sebelum the doctor woke up and stole this cute kid from 


me. 


Ibunya di rumahnya. Kami pinjem sampai sore. RT (danna sekar: 
Gimana ceritanya kok Maddox di situ? Ibunya ke mana, Mbak? 


www.boxnovel.blogspot.com 


221 


222 


twivortiare 2 


Tetep aja urusan ganti popok que, ya. 


Me: "Kalau kita punya anak, kamu wajib belajar ganti popok, 
ya.” Him: "Tapi bau.” Me: "Kalo wangi namanya bukan eek, 


Beno, tapi kue cubit!" 


Just put Maddox to sleep in my arms as | was feeding him 
milk. My heart melts as soon as he smiled and grabbed my 
finger. 


Dan tanpa sadar gue nyeletuk lirih: "Ben, Tuhan nggak sayang 
sama kita ya makanya kita nggak dikasih anak juga sampai 


sekarang?” 


"Jangan mengukur kasih sayang Tuhan dari apa yang belum 
Dia kasih ke kita, Alexandra. Tapi dari apa yang udah Dia 
kasih.” Beno said this. 


ni lucu banget! Gue gendong Maddox karena Beno mau buka, 
pas adzan dan Beno cium gue, si Maddox mukul mukanya 
Beno. So cute! 


Cemburuan ya anaknya? LOL. RT (@hotwinasoedarjo: Si Beno 


kena gampar, ya? Maddox banget tuh, Riza juga digampar tiap 


nyium gue. 


Gue malah penganut public display of affection di depan anak 
(dalam batas wajar). RT (@pptpuput: Bukan cemburuan. Dia 
cuma ngingetin jangan public display of affection di depan anak 


di bawah umur. :)) 


Kalau gue punya anak nanti, gue akan public display of 
affection di depan anak gue (jika sekadar pelukan atau ciuman 


wajar). Biar dia tahu orangtuanya saling mencintai. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Anak-anak lebih baik banyak dikasih display kasih sayang, in 
my humble opinion ya. Yang pantang dilakukan di depan anak 


itu justru berantem, kata-kata kasar. 


Maddox sudah dijemput, gue dan Beno menatap bengong di 


teras as they drove away. Mainannya nggak ada jadi sepi lagi. 


"Sepi lagi kita, Hon.” Beno smiled at me: "Nonton DVD horor 


lagi yuk biar rame kamu jerit-jerit.” Cubit perutnya!!! 


13 Agustus 2012 


Sesungguhnya hari tanpa rapat dan kesibukan minimum itu 


berbahaya buat gue karena jadinya browsing ASOS mulu gini. 
Somebody hides my credit cards, please!! 


Kalau lagi kambuh isengnya, gue suka ngerjain the tight-ass 
husband lewat BBM. Like just now. Still laughing. 


Iseng gue telepon, tumben diangkat: “Hon, kamu nanti buka di 
rumah?” Him: "Iya, ini udah mau jalan pulang.” Me: "Oh, aku 


mau izin nggak buka di rumah.” 


"Kenapa?" | "Ada acara sama nasabah. Kamu nggak apa-apa 
sendiri, ya.” | "Ya apa-apa. Aku ini udah ngusahain pulang ma- 
lah kamu keluyuran blablabla.” (panjang bo!) 


"Beno...” (gue potong) | "Ya!" (galak) | "| was kidding.” | “Mak- 
sudnya?” | “Aku ngetes aja kamu masih marah nggak kalo aku 
buka di luar.” 


"Ya masih. Masa harus dites. Jadi kamu buka di rumah, kan?” 


(suara masih nyolot) | "Iya, Beno.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


223 


224 


twivortiare 2 


"Bagus. Dan Alexandra, hidup ini udah penuh tes, penuh ujian, 


nggak usah menguji yang nggak penting.” [ya ampun, tua 


banget ngomongnya LOL). 


By the way, tweet you later, just got home. 


14 Agustus 2012 


Serius? Mauuu! Lemme call si galak first for permission. RT 
(dhotwinasoedarjo: Lexy, gue ada 2 tiket liat The Cardigans 


nanti malam. Nonton yuuuk! 


Love me, love me, say that you love me. Fool me, fool me, go 
on and fool me. 


Deal! RT (dhotwinasoedarjo: Gue buka di apartemen lo terus 


kita langsung lanjut ke Cardigans, ya. 


Rushing home with a box of Beard Papa. Enough to keep him 
quiet until The Cardigans sing the last song. 


Hhhhh banyak banget sih mention begini hari ini. RT @ariniholic: 


Tante Lexi, pinjem Oom Beno bentar dong. :p 

Sok-sokan minjem, kayak ngerti cara makenya aja kalau udah 
dipinjemin. 

Gue aja belajarnya 7 tahun. 7 TAHUN! RT (isnanut: Bikinin 
manual book-nya sekalian, Lex, biar tau cara makenya. ;) 


Hahahaha ngakak gue sama telepon si galak barusan. 


Kissed the gembul bye bye, yang manis di rumah ya, Hon, 
jangan galak-galak ke si Mbok. The Cardigans, here | come! 


Dapat BBM: "Habis konsernya langsung pulang ya, Alexandra.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ini mengingatkan SMS dari bokap gue waktu gue SMA. Bedanya 


sekarang dari suami. 


15 Agustus 2012 


You know, something funny happened last nite. Tapi tumben 
gue nggak dimarahi, dinasihati aja (ini kayak ngomongin ortu 


ya, bukan suami hahaha). 


So after | came home and we're in bed, the doctor suddenly 
said this: "Kamu sama si Wina itu sama aja kelakuannya, ya.” 
Me: "Maksudnya?" 


"Aku tadi teleponan sama Riza. Dia bilang Wina pamit ke dia 
nonton konsernya nemenin kamu yang pengen banget. Nah 


kamu bilangnya ke aku nemenin Wina.” 


Hahaha ini kelakuan si Wina ya, gue kirain gue doang yang 


suka bohong-bohong kecil ke guru BP di rumah. 


Jadi gue cuma senyum-senyum manja sambil ndusel-ndusel: 


"Sama-sama pengen sih, Hon, dan saling menemani gitu.” 


Berhubung gue udah ndusel-ndusel gitu, dia cuma geleng- 


geleng kepala. You're so easy sometimes, Beno Wicaksono. 


"Lain kali kalau mau nonton ya bilang aja mau nonton, kalau 


sama Wina kan aku nggak pernah melarang, Alexandra.” Yes! 


Menurut kamu gimana? RT (@ratihrahmahwati: Tante, suami- 
istri yang perbedaan umurnya terlalu jauh suka timbul ma- 


salah, ya? Oom dan Tante gimana? 


Riza is 5 years younger. RT @asmahanifah410: Lex, Beno ama 


Riza beda berapa tahun sih? 


www.boxnovel.blogspot.com 


225 


226 


twivortiare 2 


By the way, punya suami umurnya jauh lebih tua nggak ma- 
salah kok, yang penting kan dia sayang. Masalahnya paling 


cuma di beda prioritas dan hobi aja. 


Contoh, kalau weekend dia prioritasnya tidur-tiduran di rumah, 


sementara gue pengennya jalan. Dikit-dikit menasihati. 


Tapi buat gue sih perilakunya yang kadang-kadang “ketuaan” 
itu gue jadiin hiburan aja. 

Kayak punya mainan hidup di rumah, seru. 

Don't try to change your spouse. Not gonna work. And even if 


he does, you might regret it later because that's not the person 


you fell in love with. 


16 Agustus 2012 


So | started this new habit last week. Tiap gue mau ngantor 
pagi-pagi dan si beruang masih tidur, gue berbaring di dekat- 


nya and took a picture of us. 


| would then BBM him the picture and say: “Good morning, 
Hon”, supaya dia bisa liat pas bangun. Something to start his 


day with a smile. 


Aduh Bapak Adrian, ini gimana saya harus mengembalikan 
parcel Lebaran yang sinting dari Bapak ini? *puyeng siang- 
siang* 


Seperangkat alat salat, kalung, dan gelang. Sinting orang ini. 


RT (ddwarviyan: Isi parcel-nya seperangkat alat salat ya, Lex? 


Bentar, mau gue telepon dulu orang ini. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Jadi tadi gue nelepon si Adrian itu, dan gue bilang: “Adrian, 
terima kasih atas perhatiannya kepada saya menjelang 


Lebaran, but | can't take this.” 


"Alexandra, you should learn to receive a gift with open hands, 
its just a gift kok.” Dia bilang ini dengan suaranya yang lembut 
dan ramah itu. Grrrr. 


Gue kekeuh: "But this too personal.” Him: "Ya memang per- 


sonal, kan saya ngasihnya ke orang, bukan ke kantor.” 


Dia nyerocos lagi: “Look, saya kasih alat salat dan semuanya 


itu sebagai hadiah yang bisa kamu pake Lebaran ini. That's all 


Me: "But this too much.” Him: “Ngasihnya ikhlas kok, Alexandra. 
Udah ya, saya mau naik pesawat. Minal Aidin Wal Faidzin.” (klik) 


Hih nasabah kayak begini mau gue apain?! 


Aarrggh. RT (dasrisundari: Adrian itu kayak bercita-cita ke- 


pengen ngelamar Tante tapi nggak sampe. - -" 
Gue pacari juga ini lama-lama. 
Tweet yang barusan sarkas, ya. Bukan beneran. Ogah banget. 


A little jealousy in relationship is healthy, don't you think? It's 


always nice to know that somebody is afraid to lose you. 


17 Agustus 2012 
Bapak Beno, 8 potong serabi? Really, Hon? Really? 


Dan karena ini masakan mertua dan di rumah mertua, nggak 


bisa gue batas-batasin. Hari kemerdekaan makan kamu ya, 


Ben. 


www.boxnovel.blogspot.com 


227 


228 


twivortiare 2 


So Wina gave me Fifty Shades of Grey. Pusing gue bacanya. Ini 


bulan puasa, woi! (dhotwinasoedarjo 


Cih nggak perlu. RT (dhotwinasoedarjo: kalau mau nitip borgol- 


borgolan, gue minggu depan ke Singapura lho. “wink wink*” 
Udah punya. :p 


Dan apaan sih itu inner goddess-an? Gue sih inner dan outer 


goddess “dilemparin follower" 


18 Agustus 2012 


Si Beno itu paling kompakan sama bokap gue kalau malam 
Lebaran gini barengan ngabisin nastar sestoples sambil nonton 


TV. My mom and | pasrah. 


Ada Arsenal ya malam ini? Ini si dokter dan Bokap mau nonton 


bola bareng dulu baru kami boleh pulang. 


So what should | do whilst waiting? Bantuin Nyokap di dapur: 
males. Oh | know, latihan senyum aja untuk menghadapi per- 


tanyaan-pertanyaan besok. 


Mom just asked me about you know what. The only thing | can 


say is that Beno and | are trying but to no success yet. 


The only thing | can say is that the doctors said we're both fine 
but apparently some tests don’t necessarily guarantee con- 


ceiving. 


She hugged me and said: "Sabar ya, Nduk. Yang penting kamu 
dan Beno sehat dan rukun.” | couldn't help but crying. Silly, | 


know. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Well, | guess you can't have everything, right? 


"Son, your father and | conceived you in the car, on the way 
home on takbiran night” is probably not the story | want to tell 


my kid years later. 


19 Agustus 2012 


Bapak Dokter langsung ketawa dan meluk gue waktu que bilang: 


"Honey, maafkan istrinya ini yang sering iseng dan bandel, ya.” 


Ih mentang-mentang udah nggak puasa nyari kesempatan me- 


luk-meluk. 


"Maafkan kalau aku ada kekurangan sebagai suami, ya.” Aduh 


oom ini bisa nggak minta maafnya nggak bikin terharu gini. 
Yak dan baju koko baru sudah kecipratan kuah opor. Ckckckck. 


Tante: "Apa kabar, Alexandra? Makin cantik aja... udah ada be- 
rita baik buat Tante nggak nih?” 


Me: "Well, Tante, your handsome nephew and | fucked 853 
times since the last time you asked but we still don't have good 


news for you, okay?" 


Pengennya sih jawab gitu biar diem. Tapi gue cuma bisa se- 
nyum-senyum ngomong: “Berita baik apa, Tante?” | “Si Junior 


dong.” | “Belum, Tante. Doain ya.” 


"Tante udah rajin banget lho doanya. Kamu sama Beno kali yang 


(in the car on the way to my parents) "Kenapa, Alexandra?” (me- 


lihat gue diem aja) | “Biasa, Hon.” | “Tanteku?” | Gue ngangguk. 


www.boxnovel.blogspot.com 


229 


230 


twivortiare 2 


"Yang sabar, ya.” | “Tapi kali ini aku kesel banget, Beno. Masa 
sampai ngomong: 'Tante udah rajin doain, kalian yang kurang 
rajin bikinnya, kali.” 

(dia diam, 30-an detik) "Aku sih nggak keberatan, Lex, kalau 


kita disuruh makin rajin walau udah rajin.” | (gue menoleh, si 


gendheng senyum-senyum). 
Minta dicubit perutnya. 


There's a saying that a marriage works best when the couple 
has enough sense of humor to deal with their differences and 


shortcomings. 
'm thankful we still do. 


Ritual tiap malam Hari Lebaran: duduk bego berdua di rumah 


ngelus-ngelus perut sambil marathon DVD. What's yours? 


Beno: “Kok aku kekenyangan banget, ya?” Setelah 3 porsi 
ketupat opor, uncountable serabi solo, es kacang merah, 


nastar, rawon, you think??? 


ni kalau sampai nanya di kulkas ada apa, gue dudukin 


perutnya biar mentok nggak bisa diisi lagi. 


"Di kulkas ada apa, Lex?” | “Ada lakban untuk nyegel mulut 
kamu.” 


"Alexandra, ckck, baru juga minta maaf tadi pagi, suaminya 


udah digalakin lagi.” Gue ketawa. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


20 Agustus 2012 


Dua kucing lucu peliharaan anak bule tetangga sebelah ini 


nyasar ke rumah gue. So damn cute! 


"Hon, boleh melihara kucing nggak? Lucu bangeet.” | "Nggak, 
nanti kamu lebih sibuk ngurusin kucing daripada aku.” (yaelah 


sama kucing aja cemburu). 


Kiamat. RT @OiJaw: Pelihara pohon aja, Lex. Tapi namain 


Denny. #andthewarbegins 


MAKASIH. RT (dutami2007: Pelihara burung aja, Lex, tapi 
namain Adrian. #WorldWar3 


Pppffttt. RT (dtirshabrina: Nggak apa-apa. Tante pelihara kucing 
aja biar gue yang pelihara Oom Beno hihi. :3 


Is it just me or Asian horror is a billion times more creepy and 
frightening than Hollywood horror? Merinding sampe kebawa- 


bawa mimpi. 


The doctor's pick tonight: Audition. Sick, twisted, gue udah me- 
natap langit-langit, dinding, layar iPhone, selimut, asal nggak 


ke layar. 


Ini trailer-nya. Jangan dibuka kalau nggak siap mental. Serius. 
http://t.co/oj8YQrb 


RT (dantamanullang: Tanyain Oom Beno kalo orang sakit jan- 
tung terus sakit gigi minum obat apaan? Kan nggak boleh sem- 


barang minum obat. Emergency ini! 


Kata Bapak Dokter, tidak boleh memberi obat sembarangan 


lewat Twitter tanpa diperiksa langsung. Go see a doctor kata- 


nya. RS tetep ada dokter jaga. 


www.boxnovel.blogspot.com 


251 


232 


twivortiare 2 


Pesan Bapak Dokter: (serius) jangan pernah konsultasi minta 
obat sama dokter mana pun lewat social media. Harus di- 


periksa. 


Kalau ada dokter yang berani nyebut nama obat tanpa me- 
meriksa terlebih dulu, itu salah. Symptoms should be checked, 
kata yang bersangkutan. Sekian. 


Kata Bapak Beno, kalau minta obat tanpa diperiksa langsung, 


dokternya jadi mengandalkan penjelasan yang minta obat. 


Kalau penjelasannya kurang tepat atau ada informasi yang lupa 
disampaikan, bisa berakibat fatal. 


Jadi sebaiknya dihindari. Demikian. Kenapa que jadi juru bicara 
gini? 
Ya Tuhan ini film apaan sih lakinya disiksa di sekujur tubuh 


pake jarum-jarum gini sama cewek psycho ini?!! 


INI KENAPA SEKARANG KAKI YANG LAKI-LAKI DIGERGAJI 
CEWEK PSYCHO INI?! INI FILM APAAN, BENO?!!! 


Shit, that image is gonna stuck in my head forever. 


21 Agustus 2012 


've had enough of all this santan Lebaran food. Need some- 
thing fresh and healthy. How does salmon sandwich sound? 


By the way, buat yang mau nyoba bikin, ini gampang dan pasti 
enak kok. 


Bahannya: roti tawar gandum, salmon segar (di Ranch Market 
or Food Hall banyak), timun, kecap jepang, selada, mayonnaise, 


togarashi, butter. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Togarashi itu bubuk paprika atau cabe yang biasa ada di 
restoran Jepang itu. Ada dijual botol kecil atau besar di super- 


market. 


Caranya: roti dibakar setelah diolesi butter. Kecap jepang-nya 
taruh di piring kecil, taburin togarashi, salmonnya dicelup di 
situ. 


Kupas timun, potong-potong kecil. Terus ya udah tinggal di- 
susun di atas roti dengan selada. Sebelum ditangkup diolesi 


mayonnaise. Potong-potong rotinya, ready! 
Gampang, kan? Yang bego kayak gue aja bisa bikin. 


By the way, salmon segar kan biasanya dijual potongan tebal. 
Di-filet alias dipotong tipis aja lebih enak. Bisa minta potongin 


di supermarketnya. 
Tumben banget ini bahas masak-memasak. So not me. 


By the way, | came across an article yesterday, bahasannya 


tentang benarkah menikah membuka pintu kekayaan? 


Singkatnya begini, kalau di Al-Qur'an, kan ada disebutkan 
bahwa menikah itu akan membuat kita lebih kaya. 


Tapi umumnya, gue juga sih, selalu mengasosiasikan kaya itu 


dengan kaya finansial, padahal maksudnya bukan sekadar itu. 


Yang nulis artikel di blog tadi menjelaskannya cukup gamblang, 


dan bikin gue ngangguk-ngangguk setuju. 


Contoh: jika kita sudah menikah (apalagi seorang laki-laki yang 
punya tanggung jawab menafkahi) pasti cara pandang kita sama 
hidup itu berubah. 


www.boxnovel.blogspot.com 


255 


234 


twivortiare 2 


Dulu, waktu masih single, mau males-malesan di kantor, mau 


cabut, mau jadi rebel, itu efeknya cuma ke diri sendiri. 


Kalau karier kita gitu-gitu aja, penghasilan kita nggak nambah, 
ya efeknya ke diri sendiri aja, karena belum ada yang jadi 


tanggung jawab kita. 


Tapi begitu kita menikah, udah nggak bisa mikir gitu. What we 
do at work, what we do to make ourselves better, itu pengaruh 


angsung ke pasangan. 


Karena ada mindset begitu, kita biasanya jadi lebih fokus di 
kantor, lebih pengen maju, efeknya tentu positif ke karier dan 


pekerjaan. 


Kalau efeknya positif ke pekerjaan, kan otomatis positif juga ke 


penghasilan, thus marriage does make us richer. 


Menikah itu juga membuat kita punya sumber energi dan 


inspirasi terus-menerus, dari pasangan itu. 


Kita melakukan sesuatu yang menyenangkan buat istri atau 


suami, dia senyum, kita senang. A new injection of energy. 


Semua kebaikan yang kita lakukan untuk pasangan itu 
somehow balik lagi ke kita. Kayak hukum kekekalan energi 


gitu. 


What you give out will eventually return to you. Dan karena ada 
penyemangat terus-menerus itu, hidup kita jadi kaya, 


emotionally. 


Jadi gitu kira-kira logikanya kenapa menikah itu membuat kita 
lebih kaya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Tentu, kalau ingin merasakan menikah yang bikin lebih kaya 
itu, harus menikah dengan pilihan pasangan yang tepat. Jangan 


malah ngegodain oom-oom suami gue! 


22 Agustus 2012 


A wife might lead a meeting with multi-billion dollar company 
at work, tapi tetep aja di rumah tugasnya nyari kolor suami 
yang katanya ilang. 


"Kan yang lain banyak, Honey, kenapa harus yang itu.” | “Itu 
makenya enak.” | "Yang lain juga merek dan modelnya sama 


dengan yang itu.” | “Tapi aku mau yang putih.” 


"Aku belinya selusin, Beno. Itu di lemari banyak.” | "Aku udah 
nyari nggak ada.” | (hhhhh, nyari pake mulut sih nggak akan 
keliatan!) 


So guess what he said once | found FOUR of the said boxers in 
the underwear drawer: "Kok bisa ada sih? Tadi aku nyari nggak 


ada.” Cubit perutnya. 


yari bagian pembuluh darah jantung yang tersumbat bisa, 


nyari kolor nggak bisa. “geleng-geleng kepala" 
NI APA-APAAN ADA HASHTAG #hotBeno hah?! 


si tweet-nya beginian, lagi. “menghela napas" RT 


(amisspessimist : Punya banyak bulu di badan #hotBeno 


Pppfffttt, he’s not. RT @TarriTorri: Oom Beno ganteng kan 
seleb, Tan, hihihi. 


Oh dear God. RT (datamichaella: Karena dia kayak raw jewel. 
Perfect behind imperfection. BENOOO!! “histeris” 


www.boxnovel.blogspot.com 


235 


236 


twivortiare 2 


Andai lo bisa liat sekarang si #hotBeno itu lagi garuk-garuk 


pantat sambil nyari DVD, pasti langsung males. 
"Lex, nggak ada snack sandwich kayak kemarin?" | (lah, nagih). 


Apparently when you're really good at something, people would 


always want more. ;] 


Heh!!!! (@gbynd: Bewoknya Oom Beno bikin keliatan liar dan 
waw. *aaaaa BENOOOO* #hotBeno 


ih Twitter-nya gue kasih idola kalian itu sementara gue bikin 
sandwich. 


ni Alex lagi. Si Beno nggak nge-tweet apa pun, ya? Lagi som- 


bong ternyata. Sorry, groupies. 


"Hon, kamu tadi nggak buka Twitter, ya?” | (sambil ngunyah 
sandwich) “Nggak. Bosen. Aku nge-game.” 


"Kan aku udah bilang beberapa kali, aku nggak suka Twitter. 
Strangers nanya macem-macem, pusing. Kamu juga harusnya 


jangan main Twitter terus blabla...” 
Lah, jadi ceramah panjang gini. Tua banget sih. 


"Ini cuma iseng-iseng ngilangin stres, Hon. It's actually guite 


entertaining.” | "Ya udah terserah. Sandwich-nya lagi dong.” 
Udah tukang ceramah, rakus pula. Untung cinta. 


Gue bilang juga ngapain ngefans. RT (dgbynd: Jadi fans-nya 


Oom Beno dibilang strangers? :{ He already breaks my heart. 


should tweet dialog kami barusan. It’s funny. 


Eh nggak jadi deh. Too private. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Hahaha. RT (dkamilanisa: Apaan, Tantee???? Jadi Tante anggap 
ollower yang kepo nan baik hati ini stranger juga ya kayak 


Oom Beno. :{ 


Hhhhhhhhh. RT (aCeritaNa: Ya udah, Tan, kalo Oom Beno 


nggak mau Twitter-an aku minta PIN BlackBerry-nya aja. 


Hahahaha iya that was hilarious ya, Win. RT (hotwinasoedarjo: 
Gue jadi inget cerita lo pas lo pertama kali liat dia shirtless. 
You bitch. 


Malu-maluin. RT @Hon13Angel: Gimana ceritanya pertama kali 
lihat Oom Beno shirtless, Tan??? Cerita dooooong... “pengen 


tahu banget!!!” 


Remember when he insisted to spend the night when we were 
still dating? When | told him to sleep on the couch, nggak 
boleh di kamar? 


Dengan pasrah—tapi muka nggak rela—dia tidur di sofa, gue di 


kamar. | prepared his pillow, blanket. 


kissed him good night, terus gue ke kamar. Dan gue lupa 
ngambil minum (selalu nyiapin segelas air di kamar), jadi gue 


keluar lagi. 


t was then | saw him taking off his shirt. He's so hot that | 


blushed. He looked at me: “Nggak jadi tidur, Lex?” | “Enggg 


haus, mau ngambil air.” 


Gue ngambil air di dapur, kami liat-liatan, gue dalam grogi gitu 
keceplosan: "Ben, nggak dingin?” 


Dia senyum canggung sambil nunduk, he said: "Nggak, udah 
biasa begini. Aku gerah tidur pakai kaus.” Dan gue dengan oon- 


nya cuma bisa ngomong: “Oh.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


237 


258 


twivortiare 2 


As | walked back to my bedroom, passing the living room 
where he’s standing, he suddenly hugged me then kissed my 


forehead. 


Terus nunduk senyum canggung lagi, nggak ngomong apa-apa. 
Gue bilang: “Good night, Ben.” Gue langsung cabut ke kamar 


sebelum makin salah tingkah. 
Udah cuma gitu doang ceritanya. Nggak penting, kan? 


Hahahaha. RT (dhotwinasoedarjo: You missed the part when 
that night you texted me: “Buset, itu dada boboable banget, 


sampe gue kleyengan.” :))) 


Malu-malu pengennya itu yang gue paling suka dari si lempeng 
ini. Gemes. 


Ini udah nge-tweet sampai jari gempor, film horornya nggak 
kelar-kelar juga. 


23 Agustus 2012 


| think I'm getting used to it. RT (dbilkisBILKIS: Oom Beno ma- 
kin banyak yang menggilal... Tinggallah Tante yang gila 
nanggepin groupies suaminya. :) 

As long as you don't come to his hospital ridiculously carrying 


banners and stuff, I'm fine. 


WE'LL MOVE TO INDIA!!! RT @airasekararum: What if we do? 
We do come to the hospital, with banner, and stuff? What if we 
do, Tan? *grin* 


Why not? RT (arsgabrielle: Lex ,apa tanggepan elo tentang anak 


yang dipakein baju bermerek ini-itu dijadikan manekin berjalan? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


| mean, kalau orangtuanya punya duit cukup, dan niatnya me- 


mang Supaya anaknya kece, why not? 


Yang gue nggak setuju itu kalau anak kecil didandani kayak 
orang dewasa. Lil kids sekarang udah ada sepatu dan sandal 


pake heels, ridiculous. 


Lil kids dipakein lipstik misalnya. | mean, kids should be 
allowed to be kids for as long as they can. Childhood doesn't 


come twice. 


Don't think so. RT (drezhakovf: Bukannya malah menumbuhkan 
sifat konsumtif yang berlebihan ke anaknya? (re: pakaian 


bermerek mahal). 


Kalau gue punya anak, gue pasti akan ngasih yang terbaik 


sama dia. Tapi pada porsinya. 


Like | would dress him or her as best as | could, tapi kalau 
beliin anak kecil iPad sih gue ogah. iPad just to play games? 
Too much. 


We can't really stop our kids from being exposed from things 


like consumerism. Everything is consumerism after all, right? 


Beli baju yang murah atau baju yang mahal sama-sama kon- 
sumerisme. Yang bisa kita lakukan adalah show or teach them 


what matters and not. 


Contoh: looking good matters, but looking good doesn't 


necessarily make you a better person. 
Gue jadi chatty gini kalau sambil bubble bath. 


"Kamu kenapa sih kalo mandi harus lama banget kayak du- 
yung?” | "Kamu kenapa sih kalo makan harus banyak banget 


kayak gorila?” 


www.boxnovel.blogspot.com 


259 


240 


twivortiare 2 


Gue langsung dijepit di keteknya, gue ketawa-ketawa. 


Enak aja gue dibilang duyung. Duyung can't spread their legs. 


25 Agustus 2012 


Some men are like wine. The older they are, the better they 


taste. 


"Lex, katanya Sadako 3D mulai diputar di Blitz minggu depan. 
Kita nonton, ya.” | Tidaaaaaaakkkk!!!! 


Pertama kali dijebak nonton Sadako oleh si Beno ini waktu ma- 
sih pacaran. Gue ketakutan, dia cuma senyum geli: "Cuma film, 


Lex.” 


"Abis sutradaranya ngomong cut juga paling si Sadako itu lang- 
sung duduk ngemil cokelat sambil BBM-an sama pacarnya.” | 


Otak si Beno ini absurd kadang-kadang. 


26 Agustus 2012 


Sometimes people do things to you just to seek attention. Most 


of the time the best way to stop it is just to ignore. 


Makanya, nggak usah ngefans, ya. RT (dnhaa nina: Oom Beno 
itu lempengnya luar biasa, ditanya panjang-lebar jawabnya sing- 


kat dan padet yahhh. 


Can | tell you all something? RT Adeloves: Justru lempengnya 


itu langka, Tante, jarang ditemukan pada cowok-cowok zaman 


sekarang! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


As sexy as this kelempengan thing might sound, it’s not easy 


to live with. Seriously. It’s not for everybody. 


Kalau nggak tahan dan nggak ngerti cara menanganinya, bisa 
gedeg sendiri dan bisa jadi sumber pertengkaran. So be careful 
what you wish for. 


Hhhhh.... RT (@gbynd: Sama brewoknya ya, Tante, makin seksiil, 


apalagi kalo lagi pake kacamata... aaawwhhh. 


Sekarang kalau menghadapi mentions begini, gue anggap aja 
keponakan yang ngefans sama oom-nya. Less headache that 


way. 


Oh damn... RT (Qnadiakarisya: Woot oom-keponakan zone.. 
Nggak apa-apa deh, jadi bisa lebih manja-manja kayak Tiz 
sama Maddox.*blushing* 


* 


Oom-keponakan zone.... “geleng-geleng kepala" 


Misi iseng gue hari ini: berperilaku lempeng seperti si Beno, 


see how he reacts. 


Lempeng vs lempeng barusan: “Lex.” | “Ya?” | "Laper.” | “Te- 
rus?” | "Mau makan.” | "Makan apa?" | "Adanya apa, Lex?" | 
"Banyak." 

"Ya disebutin dong, Alexandra.” | Inahan senyum, tetep pasang 
mimik lempeng, gue sebutin satu-satu) | “Lagi nggak pengen 
itu semua.” | "Jadi?" 


"Bikinin nasi goreng, ya.” | “Again?” | “lya.” | “Oke.” | “Kok 
kamu ngomongnya singkat-singkat banget sih, Lex?” | "Nggak 


apa-apa.” | "Lagi marah, ya?” 


Hahaha, gue lempeng dituduh lagi marah. 


www.boxnovel.blogspot.com 


241 


242 


twivortiare 2 


Gue jawab: "Nggak, Hon.” | "Aneh soalnya.” | {elu juga biasanya 
gitu!) "Masa?" | "Iya." | “Oooh.” (nahan ketawa). 


Setelah ngomong “oooh”, gue ngeloyor ke kamar mandi. Si 


Beno garuk-garuk kepala hahaha. 


Pokoknya gue mau bertahan lempeng sampai nanti malam. RT 
(afegagifa: Lempengin aja terus, Tan, biar ngerti rasanya dilem- 


pengin tuh oom-oom. 


Setelah salat, biasanya gue cium tangannya, then | would tease 


him about something, he laughed, baru siap-siap makan. 


Barusan abis gue cium tangannya gue langsung ngeloyor ke 


dapur. "Eh, ke mana, Lex?” | “Dapur.” | “Ngapain?” | "Masak 
nasi goreng." 


"Sekarang?" | "Iya, kamu laper, kan?” | "Iya." | "Ya udah.” (gue 
lanjut ngeloyor, dia garuk-garuk kepala lagi). 


Gue udah nggak tahan pengen ketawa. 


Barusan, dia nyusul ke dapur (biasanya nggak pernah, adem di 


kamar nonton TV nunggu dipanggil). 


"Lex." | "Ya?" | “Telurnya dadar, ya.” (biasanya nggak pernah 
pake follow up instruksi gini, karena udah biasa. Keliatan 
banget usaha ngobrolnya hihihi). 


"Biasa, kan?” | “lya.” | “Udah tau, Hon.” | (Dia diem, ngeliatin 
gue) | “Yang...” (ciee... pake "sayang”) | “lya?” | “Kamu 
kenapa?" | “Nggak apa-apa.” 


"Kok ngomongnya hemat banget, nggak kayak biasanya.” | (Se- 
tengah mati nahan ketawa) "Hemat pangkal kaya, Hon.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Mukanya bingung: "Ha?" | "Tunggu di kamar aja ya nanti aku 
panggil.” | (Dengan muka bingung jalan balik ke kamar). 
Lanjut nggak nih, Tweeps? “siap-siap manggil yang bersang- 
kutan makan” 

Okay, here's what happened at dinner. I'm still laughing (dalam 
hati tapinya). 

Seperti biasa, jika ada Arsenal di TV, kami makannya di sofa 


ruang tengah depan TV. Biasanya sambil makan gue suka nga- 


jak ngobrol. 


Atau gue cerita apa gitu, dia dengerin. Nah tadi gue diem aja, 


sibuk makan sendiri. 


Biasanya juga, gue paling suka ngomentarin cara makannya 


yang berantakan, ketumpahan sambel di baju atau sejenisnya. 


Atau gue komentar: "Honey, laper atau doyan, makannya nafsu 
banget.” Dia biasanya senyum-senyum. Tadi, gue diem. Lem- 
peng. 

Nah tadi, karena gue diem, si lempeng itu usaha banget buat 


ngobrol, it's awkward but it's cute. 


"Lex, ini kecapnya apa?" | (Gue hampir ngakak, bahan bahasan 


kok kecap) “Yang biasa, Hon.” | “Mereknya apa?” | (Gue 
sebutin). 
"Enak, Lex.” | "| know.” | (Diem lagi, mukanya terlihat berpikir 


keras nyari bahan). 


Akhirnya dia semacam sengaja nyipratin kecap ke baju, pura- 
puranya nggak sengaja. Biasanya gue langsung ngomel: "Ya 


ampun, Honey, ganteng-ganteng makannya gini.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


245 


244 


twivortiare 2 


Gue ngomel sambil ngelap bajunya. Tadi gue menahan diri 
nggak ngomel, cuma ngomong datar: "Kebiasaan kamu, Hon.” 


Biasanya juga gue ngomel-ngomel: “Kamu itu ya, udah tau 
nyuci t-shirt noda kecap susah [yeah right kayak gue nyuci aja), 


kayak anak kecil banget sih kamu.” 


Biasanya, sambil ngomong kayak anak kecil itu gue cubit 
hidungnya. Tadi gue dengan muka datar kayak robot cuma 


diem sambil ngelap bajunya. 


Lo tau dia nyeletuk apa? “Aku nggak dicubit?” | (Gue sumpah 
udah pengen meledak ketawa, tapi gue tahan) “Dicubit 


kenapa?" | "Karena ngotorin baju.” 


"Kamu kan udah gede, Hon, nggak perlu dicubit.” | “Tapi aku 
suka.” | (Awww, pas ngomong ini gue udah nggak tahan, gue 


senyum). 


(Gue cubit hidungnya) "Tuh udah.” | (Dia diem, mukanya nggak 
puas, kayak mau ngomong sesuatu tapi nggak tau mau ngo- 
mong apa). 


Akhirnya nggak ngomong apa-apa lagi sampai selesai makan, 
gue buru-buru ke dapur beresin dan langsung masuk kamar, 
dia masih nonton TV di luar. 


Lanjut apa nggak nih? Udahan aja ya, udah nggak tahan lagi 


gue nahan ketawanya. 


Gue lempeng baru satu jam lebih gini aja udah mules, orang 
ini 40 tahun begini kok bisa, ya? 


Mukanya bingung, kasian. RT (@sibocil: Tuh kan udah gue tebak 
elo yang kalah, pasti nggak tega sama si Beno. Ah payah kau, 
Lexy. :P 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Barusan si lempeng senior masuk kamar. “Lex, aku nonton 
bola di sini boleh?” | “Boleh.” (nggak noleh, mata tetap ke 
iPhone) 


So he sat in bed, next to me, ngambil remote, ganti channel. 


Gue masih sok konsen tweeting. Dia melirik, terus nonton bola. 


Kakinya mulai ndusel-ndusel ke kaki gue. Gue diem aja. God, 
this is hard!! 


Bulu kakinya geli soalnya. Gue pengen ketawa woi! 


“Lex.” | “Mmm.” | “Aku pengen Beng Beng.” | “Ada di kulkas.” 


| “Tapi pengen 3.” (Keliatan banget ini mancing gue ngomel). 


(Menahan diri biar nggak terpancing marah) “Oh, di kulkas ada 


lebih dari 3 kok.” | (Mukanya langsung bingung, balik nonton 
bola lagi). 


Aduh mukanya kalau lagi bingung gini boboable banget. 


Not jumping him right now is the hardest thing I've ever done 
in my entire life. Ghotwinasoedarjo: Cemen lu kalau nyerah 


cuma gara-gara mukanya doang, lanjuuut! 


"Yang” | "Ya?" | “Kamu beneran nggak apa-apa?" | “Nggak.” | 
"Nggak marah?" | “Nggak.” | “Berarti nanti masih pacaran 


dong?" | (Sialan, laki-laki banget). 


27 Agustus 2012 


Sometimes | think people speak up in meetings not because 
they have something to say, but just because they want to say 


something. 


www.boxnovel.blogspot.com 


245 


246 


twivortiare 2 


Gue masih geli sendiri teringat lempeng game tadi malam. 
Ujungnya lucu banget! 


lya ini gue ceritain. RT (ddentipermata: Mau tau banget dong, 
Tan, game tadi malem gimana ujungnya. :'{ 


Sampai habis bola, gue masih pasang aksi lempeng. Dia 


padahal udah mancing lagi pake cara yang norak. 


Dia makan Beng Beng di tempat tidur, baru separuh dia taruh 
di kasur terus pura-puranya nggak sengaja ketimpa tangan jadi 


ngotorin seprai. 


Normally, gue akan ngomel. Pas itu kejadian, dia bilang: "Yaah, 
kotor.” | (Melirik sedetik doang) "Jangan kayak anak kecil gitu 


ah.” Suara gue sedatar mungkin. 


Dia menatap gue bingung—seakan-akan nunggu dimarahi—tapi 
gue cuek tetep menatap layar iPhone. Akhirnya, dia lap-lap tuh 
seprai pake kausnya. 


Akhirnya pas abis bola, dia nggak tahan: "Alexandra, aku mau 
ngomong.” | “Ya?” (Nggak noleh) | “Akunya diliat dong, kan 
mau ngomong.” 


(gue noleh, ekspresi sedatar mungkin) “Iya, Beno?” | “Kamu 
terus terang deh, kita ada apa?” | "Ada apa apanya?" | “Ya ini, 
kenapa begini?" 


"Begini gimana?” | “Ya itu, kamu aneh ke aku.” | "Aneh 
kenapa?” | “Ngomong nggak niat. Noleh juga nggak. Aku 
ngapa-ngapain nggak ditanggapi.” 


"Ooooh.” (tampang gue pasti nyebelin banget pas ngomong ini 
hihihi) | “Tuh, kan? Aku udah ngomong panjang-lebar, kamu 


cuma ‘ooh’ doang.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Terus harus gimana?" | “Akunya diajak ngobrol kek, dibercan- 


dain kayak biasanya, dimanja-manjain, diapain kek.” | “Ooooh.” 


"Kok oooh lagi sih?” (Mukanya udah kesel banget) | (Gue diem 
aja) | “Kalo kamu lagi marah, ya ngomong dong, Lex. Aku 
nggak suka dicuekin.” 


geliat mukanya udah merah karena udah sebel banget, gue 
nggak tahan. Gue ketawa dan langsung gue peluk dan gue 


cium-cium si galak itu. 


Mukanya bingung. “Kok kamu ketawa?" | Gue senyum-senyum 


aja. | "Tuh, sekarang senyum-senyum, kenapa sih?" | "Tadi itu 


namanya mirror exercise, Hon.” 


"Mirror exercise apaan sih?” | "Aku niru lempengnya kamu. 


Jadi kamu kayak liat cermin. Mirip banget, kan?” 


Dia langsung ke a dees panjang: “Mana ada aku kayak 


gitu? Blablablablabla.” | (Gue bekep mulutnya) “Ssshhh, mau 
ngomel terus atau mau dicium?" 

(Dengan muka polosnya itu) “Dicium.” | Hahahaha, gue me- 
nang! 


Tadi pagi dia ngomong begini: "Lex, nggak usah main-main 
cermin-cerminan kayak tadi malam lagi, ya. Aku pusing.” | Gue 


ketawa. 


"Jangan ketawa, ini serius. Aku menikahi kamu karena kamu 


nggak diem kayak aku.” | (Masih ketawa) "Iya, Honey, iyaaa.” 


| forget where | read this: as long as a couple can still laugh 


at their differences, everything's gonna be okay. 


www.boxnovel.blogspot.com 


247 


248 


twivortiare 2 


28 Agustus 2012 


That mini heart-attack when a sexy BBM you're supposed to 


send to your husband got sent to your boss instead. 


Isi BBM-nya... : "Ganteng, your face will look better between 


my legs.” Gue mau resign aja. Sekian. 


JANGAN SAMPE!! RT (Qvirhaaan: HAHAHA asli ngakak, Lex, 


coba kekirim ke Adrian, bisa mimisan 7 turunan kali dia. :))))) 


The only thing | could do was immediately BBM my boss this: 


"Pak, maaf banget, salah kirim. Harusnya buat suami saya.” 
Dibalas: “Hehehe.” 


“Hehehe” lagi balasannya. CAN | JUST JUMP OFF TH 
BUILDING RIGHT NOW? 


Nooooooooo. RT (anadiakarisya: Bapaknya lagi ngebayangin kali, 


Tan... 


Gue balas lagi: “I’m really really sorry, Pak. Won't happen 
again.” Dibalas: "Don't worry about it. Say hi to the lucky 
husband.” Kampreet! 


Hih! RT (dhotwinasoedarjo: Excuse me while | laugh my ass off 
from here to Antartica HAHAHAHAHAHAHAHAHA. 


Muka gue. Noooooooo! RT (pptpuput: Display picture BBM lo 


apaan, Tan? Entar dia ngebayangin beneran lo. Hahahaha. 


Okay, now | feel weird. Just BBM the same thing to my 
husband, dan balasannya kok “hehehe” juga... 


Sekarang makna “hehehe” si Beno itu jadi tercemar sama 


"hehehe”-nya bos gue. Crap. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Jadi gini ya, adek-adek, hati-hati kalau sedang BBM-an dengan 
2 orang sekaligus. Salah kirim berabe. Sekian pelajaran dari 


saya sore ini. 
Gue mau konsen BBM-an sama laki gue dulu. Bye bye, Twitter. 


Entah kenapa, gue merasa Prince William itu so adorable 
walau dengan rambutnya yang menipis itu. Hotter than Harry, 


if you ask me. 


Hahaha | guess. RT (dkekenmato: Emang Tante Alex demen 


tipikal orang yang tua-tua gitu yaa. (re: rambut Prince William) 
Or maybe because he always looks so smitten with his wife. 
There's something very sexy about a man in love. 


Maybe that too. RT (dlistandary: Karena dia pendiam, senyum 


malu-malu, nggak gitu ekspresif, kayak Beno? 


29 Agustus 2012 


Nasib gue ya, di tengah-tengah macet gini kerjaannya press 
conference laki gue. RT (@faranurde: Tan, Oom Beno kalo tidur 


ngorok nggak? “penasaran” 


Katanya Twitter itu useless dan kurang kerjaan. RT (dveratriana92: 
Coba Mas Beno-nya dibikinin Twitter aja, Kak Lexy... ;)) 


Mandi. “gue jawab, lagi" “halah” RT (faranurde: Tan, Oom 


Beno keliatan paling ganteng pas lagi apa? Halah. 


LOL! Inget aja. RT (dkamilanisa: Lho Oom Beno bukannya looks 


better when he's between your legs, Tan? 


www.boxnovel.blogspot.com 


249 


250 


twivortiare 2 


Jogging, cycling, Alex-ing. ;) RT (dlevtio: Tante Leeexxy, Oom 


Beno sukanya olahraga apaaaaa? 


RT (ddishawardani: Mbak, dulu kuliahnya ambil apa? Kira-kira 
orang manajemen atau komunikasi bisa nggak ya dapet suami 
dokter kayak Mbak? Pingin... 


Sayang, suami itu kita pilih dan memilih kita bukan karena 


jurusannya kok. ;) 


Bertemu jodoh itu cuma 3 faktor kok: 1. Kesempatan, 2. 


Kemauan, 3. Takdir. 


Contoh bertemu jodoh karena kesempatan: dokter yang sering 
nikah sama dokter juga karena kesempatan ketemunya sama 


itu-itu aja. 


Takdir: lo ketemu aja. Somehow. Seperti gue yang bertemu 


Beno di tengah-tengah konser karena dikenalin teman. 


Kemauan: lo berdua baru jadi jodoh kalau lo mau sama dia dan 


dia mau sama lo, no matter how you met. ;) 
See, jadi jurusan nggak ada hubungannya. ;) 


Nomor 1. Pas usaha, lo “menciptakan” kesempatan ketemu dia, 


kan? :) RT @deni artha: Kalo usaha di nomor berapa, ya? 


31 Agustus 2012 


Berhubung ada tiang.... 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


1 September 2012 


Tiang? Maksudnya? RT (@retadicaprio: Tan, how about “tiang” 


last nite? Kepo to the max ini. 


Ooo, iya dong. Tiang teras belakang. LOL. RT (retadicaprio: Ya, 
on your last tweet you said: "Berhubung ada tiang...” So did you 


dance? Huahaha. 


It was hilarious. Si Beno gue suruh duduk di kursi, tangannya 
dengan isengnya gue iket ke belakang. Then | danced [sebisa 


gue, yal. 


All throughout dia gelisah dan ngomel-ngomel: "Leeex, bukain 
ikatannya sekarang, bukaiiin! Aku gimana mau ngapa-ngapain!” 
Hahahaha. 


Nggak, pagar temboknya tinggi. RT (daprina firvan: So you did 
your pole dancing di teras belakang? Nggak takut ada yang 
ngintip gitu, Lex?” 

We are often under the illusion that we can change our spouse 


to be what we want them to be. Forget it. It's an illusion. 


Kalau dari dulunya misalnya malas mandi, ya udah malas 
mandi terus. Dari dulunya diem, nggak mungkin tiba-tiba jadi 


chatty pas sama lo. 


Jadi ya udah, diterima apa adanya aja. Kalau nggak terima ya 


tinggal cari yang lain yang bisa lo terima. 


Dulu kalau gue mulai ngomel sama si Beno tentang kelakuan- 
nya yang gue nggak suka, dia dengan lempengnya ngomong 
begini: .... 


www.boxnovel.blogspot.com 


251 


252 


twivortiare 2 


"Kan dari dulu kamu udah tau aku orangnya begini, terus mau 
sama aku. Kok sekarang jadi protes?” 

So now | simplify things untuk mengurangi pusing. Apa pun 
yang dia lakukan dan gimana pun sifatnya, asal nggak mengu- 


rangi sayangnya dia, ya udah. 


Ekstrem nggak? Kalo nggak terlalu ekstrem, santai aja. RT 


(Gmintymii: Gimana kalo apa yang dia tunjukin dulu dan seka- 


rang beda? Boleh dong protes? 


Contoh yang ekstrem kalau di gue: si Beno dulu waktu pacaran 
nggak rese ngabsen, setelah menikah resenya minta ampun, 


wajib absen terus. 


Tiap gue protes, berantem. Capek sendiri. Akhirnya dia men- 
jelaskan kenapa dia begitu, ya udah deh, maksudnya baik, cara- 


nya aja yang salah. 


Dan sebenernya absen itu bisa gue lakukan, bukannya menyiksa 
gue atau apa, cuma gue males. Akhirnya ya udah, turutin aja 


asal orangnya senang. 
| try not to dwell on the little things. 


Yang penting buat gue itu: dia setia, dia memenuhi kewajiban- 
nya sebagai suami, dia memperlakukan gue dan keluarga de- 


ngan baik dan sayang. 


Asalkan yang tiga tadi dia penuhi, masalah kecil-kecil seperti 
dia suka berantakin kamar, tidur mulu, males keluar, 


controlling: petty stuff. 


Belajar tiap hari. RT @retadicaprio: Tan, so you still trying to 


understand him or you understood him already? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Karena yang gue liat bukan sifatnya yang nyebelin. RT 


(@amandavergi: Kok lo bisa cinta banget ya sama Beno, padahal 


kan sifat-sifatnya Beno kadang nyebelin banget, Lex. ;) 


Yang gue liat itu: sejak pacaran dia baik banget, sayang, setia, 
orangnya lurus nggak macem-macem, punya rencana masa 


depan yang jelas. 


Gue udah nggak liat lagi galaknya, lempengnya, susah ngo- 
mongnya. Orang kan nggak sempurna, gue juga nggak sem- 


purna, masa berharap yang sempurna? 


Kalau dalam menjalin hubungan—apalagi yang udah serius— 
kita masih melihat kekurangan terus, kapan bahagianya? 


Capek. 


Dan cara mencintai itu nggak bisa sama. Lo mencintai dia de- 


ngan cara A, jangan berharap dia balas persis dengan cara A 


juga. 
Jadi ya santai aja. Perhatiin hal-hal yang esensial aja. 


Sounds easy ya? Nggak. Gue aja butuh bertahun-tahun baru 
bisa gitu. 


LOL. RT (dhanumilmi: Tiba-tiba pengen ngucapin terima kasih 
super banyak buat Ibu Lexy Wicaksono yang telah menjadi role 


model yang ngawur tapi manjur. 


3 September 2012 


| feel sorry for my ass for having endured 5 hours of meeting 


today. Sorry, ass. 


Well, ass, here comes another meeting. Brace yourself. 


www.boxnovel.blogspot.com 


255 


254 


twivortiare 2 


Menunggu meeting ini berakhir kayak nunggu dilamar. 


Gregetan. 


Ada penjelasan logisnya ternyata kenapa di rapat-rapat begini 
yang anak buah kayak gue gelisah, sementara yang bos seger- 


seger aja. 
Penjelasannya: ketidakpastian. 


Gue, sebagai anak buah, gelisah kapan rapatnya kelar karena 
gue nggak punya kontrol dan nggak tau pasti kapan rapatnya 


kelar. 


All can do is just sit there and listen to this semi-shit and try 


to keep my eyes open and my concentration intact. 


Sementara si bos, seger-seger aja dan nggak gelisah, karena 
dia memegang kepastian itu. Dia bisa mengakhiri rapat kapan 


aja. Kontrol di dia. 


Sama aja kayak dalam hubungan. Yang menggantung tenang- 
tenang aja, sementara yang digantung pengen nyilet-nyilet diri. 


*ehm* 


99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer. Take one 


down, pass it around, 98 bottles of beer on the wall. 
Yes, akhirnya merdeka juga! 


Saatnya menghadapi bapak sipir di rumah yang udah ngomel 
gue pulang telat lagi. 


Kampret lo. :)))) RT @hotwinasoedarjo: Coba lo ambil penggaris, 
terus lo nungging di depan dia: "Hukum aja deh, Hon.” Dijamin 


mingkem. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


5 September 2012 


Loving my quiet Wednesday. Bapak Dokter tidur kecapekan, no 


TV, cuma Diana Krall mengalun pelan di CD player. Relaxing. 


You know, since the era of uber-connectivity, we rarely 


appreciate solitude. 


Selalu sibuk dengan iPhone, BlackBerry, iPad, hangout, TV, and 


everything around us that is sucking our attention. 


No solitude: cuma duduk atau berbaring tenang, no distraction, 


just you and yourself. 


Ada beberapa kumpulan teman yang kalo ngumpul ngomongin 
orang mulu. Ada kumpulan teman yang kalo ngumpul 


ngomongin each other. | prefer the 2™ one. 


Menertawakan kekonyolan masing-masing is always funnier 


anyway than menertawakan kekonyolan orang lain. 


Well, nite. Got a 6 o'clock flight tomorrow morning. 


6 September 2012 


In the backseat with si anti public display of affection yang ikut 
nganter ke bandara. Karena ada sopir, si anti public display of 


affection tidur di sebelah gue sambil megang tangan aja. Cute. 


Singapura. RT (dchaannisa: Mau OTS kemana, Mbak? Masih 
subuh begini. 


Ngidam sandwich Subway banget. Banget nget. 


Where's the closest Subway from MBS? 


www.boxnovel.blogspot.com 


255 


256 


twivortiare 2 


Yang di Temasek aja deh sambil pulang meeting. Bapak driver, 


et's go! 


Hahaha, mudah-mudahan ya. Atau guenya aja yang laper 
dahsyat. RT (dkantyas: Alhamdulillah jangan-jangan calon foto 
kopi ayahnya yang pengen. ;) 


Udah 3 kali. Takut banget que ilang. RT (ddedevdevca: Tan... 


hari ini belum diabsen sama Oom Lempeng? 


"Hon, aku lagi makan Subway loh. Enak bangeeeet.” | “Ba- 
guuus, udah ninggalin, pamer-pamer makan yang enak-enak." 


| Hahahaha, sensi. 


"Enak banget loh, Hon. Bangeet.” | “Inget aja, ini malam Jumat. 
Berani tidur sendirian di hotel nggak ditemenin pakai Skype?" 


| Lah ngancem! 


ggak usah ngancem-ngancem nggak mau Skype. Nanti situ 


yang kecarian. 


picture sent) "Yakin nggak mau Skype-an, Hon?” | (picture 
received) "Jangan pakai senjata foto beginian dong, Lex! Cu- 


rang!” | Hahahahaha. 


Cuma buat yang udah bayar mahar, maaf ye. RT (dikbalsutan: 
Mbak Lex, mau dikirimin juga dong fotonya. ::) 


Jadi. :( RT @Hon13Angel: Tanteeee... Weekend ini jadi diajakin 
Oom Ben nonton Sadako 3D nggak?? Siapin fisik dan mental ya, 


Tan, semoga Tante kuat. 


"Boleh ke Singapura tapi temenin aku nonton Sadako 3D 


weekend ini.” Pasrah gue. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Menurut lo? Takut banget! RT (dchaannisa: Punya laki dengan 
hobi nonton film horor nggak bikin takut tidur sendiri pas OTS 
atau bisnis trip gitu, Mbak? 


Makanya tiap business trip, semua lampu gue nyalain, TV gue 


nyalain, dan dia wajib nemenin via Skype sampai gue tidur. 


Pppfft. RT @mayangmarion: Bilang-bilang ya kalo Mbok udah 
mau pensiun. Aku mau kok gantiin si Mbok kerja di rumah 


Tante, nemenin Oom Beno nonton horor. 


“nangis” RT @Hon13Angel: Tanteeee > (dblitzmegaplex: 
SADAKO 3D akan tayang besok di semua Blitz. Guys, let's pray 
or Tante Alex... 


Gue nyalainnya Disney Channel. “nunduk malu" RT (dmeevia: 
yalain TV?? Nggak takut tiba-tiba stasiun TV-nya muter film 
hantu? 


Hah! No way!! RT (€mayangmarion: Kalo si Mbok mau pensiun, 


bikin acara kayak dulu Arie Wibowo mencari pembantu. Pasti 


aku deh acara "Oom Beno Mencari Pembantu”. 


"Lex, boxer aku yang biasa buat tidur mana?” Nyari pake mata 


dong, Beno Wicaksono, bukan pakai mulut.*lelah* 


Padahal ya, itu boxer udah gue taruh di sofa dalam kamar dan 
ditempel post it “buat tidur”. Ih kurang baik apa coba gue jadi 
istri. 

Setelah boxer tersebut nemu, lanjut lagi dong pertanyaan beri- 


kutnya. "Terus pakaian buat aku pake besok mana?” Grrrrrrr... 


Letaknya di sebelah boxer tadi, komplet, dan udah ditempelin 


post it “buat Jumat”. Ini matanya perlu diperiksa. 


www.boxnovel.blogspot.com 


257 


258 


twivortiare 2 


"Dulu waktu kita belum nikah kok bisa nyari dan milih pakaian 
sendiri?” | "Itu kan zaman susah, Lex. Jangan diulangi.” | 


Dasar... 


"Waktu kita cerai juga, kok nggak nelepon-nelepon nanya baju 
di mana?” | "Nelepon kamu zaman itu kayak nelepon mamanya 
Arie Hanggara, judes banget.” | “Heh!” 


Sialan gue disamain sama mamanya Arie Hanggara. 


Ya ampun ini masa pada nggak tau sih Arie Hanggara siapa. 
Google dong. 


Naaaah. RT (avionaetha: Anak cowok yang meninggal karena 


disiksa ibu tirinya bukan sih? 


Pemandangan di Skype sekarang: Bapak Dokter buka baju 
lempar-lempar aja berantakan di lantai. Hhhhhh, tukang 


pungutnya lagi jauh bukannya sadar. 


“langsung berasa tua" Huaaaa. RT (dZoelva: Pas zamannya Arie 
Hanggara kita belom pada lahir, Tante... :p “langsung googling 
baca tweet Alex” 


Punya suami yang makin cakep berlipat-lipat jika ditatap lewat 


Skype itu memang nggak sehat buat kesehatan batin gue. 


Ini suami macam apa nemenin gue lewat Skype tapi dianya 


sambil nonton film horor hah? Hah?! 


Laper lagi jam segini. Nice, Lex. Now where's the room service 
menu? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


7 September 2012 


"Nanti aku ada bedah sampai jam 9, jadi kamu dijemput sopir 
aja ya di bandara.” Injih, Ndoro. 


Injih, Ndoro-nya dalam hati. 


"Jangan lupa bawain Subway yang roasted chicken ya, Lex. 
Dua.” Injih, Ndoro. 


Wait, dua? Gorila rakus. 


Masih naksir kalian sama gorila yang makannya banyak dan 


maunya banyak dan perintahnya banyak itu? 


Gue sih naksir selamanya. Makannya banyak, resenya banyak, 


galaknya banyak, tapi sayangnya banyak juga. :| 
LOL. RT (daciharkina: Yaaah!! Kita sih ikut Kak Alex ajah. Kalo 


Kakak masih naksir sama Oom Beno, kita juga masih dooong!!! 
:D #dependen 


Taaak aok akakakakakakak ok lelak k adc” Hohehe injih Ndoro 


Heh!!!! RT (tashyau: Dr. Beno “ditendang (dalexandrarheaw * 
:D RT (@9GAG: Who's your Twitter crush?” 


Aku khilaf. 
Ini handbag gimana ngumpetinnya? 


Pinteeer. RT (Qju2_Juarsih: Pake delivery, Tante, ke office 
address. "kebiasaan aku" 


Eh udah jam segini, ya? Mampos, Subway Bapak Dokter belum 


kebeli. Tweet you later! 


www.boxnovel.blogspot.com 


259 


260 


twivortiare 2 


"Kenapa beli tas lagi sih, Alexandra? Kamu itu harusnya belajar 
hemat dikit, itu di lemari udah banyak banget blpblpllllp...” 
[sumpel pake Subway] ;) 


On the way ke bandara sambil ngunyah Sandwich Subway lagi. 
Aduh, Beno... ini kayaknya anakmu sukanya rakus kayak daddy- 


nya. 
Lupa cerita, ya? The testpack this morning was positive. ;) 


Kenapa semuanya ngomong begini... RT (dHathawayAnca: 
Finally, Tan!!! Can't wait to see Beno kecil, kalo udah gede 


jodohin ya, Tan, sama aku. ;;) 


Udah dong, dari pagi. Masa gue kasih tau Twitter duluan. RT 


(Gtrichelsea: Congrats, Tante... Oom Gorila udah tau? Atau mau 


dikasih surprise? 


Gue ngasih taunya lewat Skype. Dia langsung meluk laptop-nya 


hehehe, never seen him look happier before. 


Bengong semenit penuh, nangis, baru bisa Skype laki gue. RT 
@erlinada: Nangis nggak, Tan, pas liat testpack-nya positif? 


Congratulations! :) 


Aduh, Nak [elus-elus perut) ini banyak tante-tante gatel. RT 
Amutiarariffien: Selamat, Tanteee!!!! Nggak dapet bapaknya 
boleh dong ya dapet anaknya? “wink” 


Hahahaha. RT (@poeby13: Ahhh serius, Kakkkkk?? Yang hamil 
siapa yang girang siapa! “dipelototin Bos gara-gara teriak 


nggak keruan* 


Yaay! RT (dcindywjy: Congrats, Tanteeee Lexy, semoga anaknya 


sejail bundanya yaaaahhh. lempar bunga" 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ppppfffttt... RT (atha_retha: Taaaaan, kalo udah lahir aku mau 


jadi pengasuhnya!!!! “biar deket sama bapaknya" #teteup 


By the way, terima kasih ya semua ucapan selamatnya. Maaf 


kalau nggak bisa dibales satu-satu. I'm so happy all day! 


Jadwal operasinya nggak bisa dituker, jadi ya tetep sama sopir. 


RT sabrina feby: Jadi Oom Beno jemput di bandara dong. 
Yang dijemput kan udah ada dua... Yeeyy! 


Jujur, tadi pagi itu iseng. Karena gue selera makannya gila- 
gilaan kemarin, jadi curiga. Malem gue beli testpack-nya, pagi 


bangun tidur baru gue coba. 


Si Beno udah tidur lagi abis ngerusuhin bangunin gue pagi-pagi 


buta heboh nyari sajadah. So | woke him up and told him the 


great news. 


Mukanya langsung seneng banget pas gue lambai-lambaikan 
testpack, dia teriak alhamdulillah dan meluk laptop seakan- 
akan meluk gue. 
Aduh ini cerita lagi aja gue nangis terharu gini. Sopir sampai 
bingung hehehe. 


Gue ngurus check in dulu ya, udah nyampe Changi. 


"Tiket ekonominya di-upgrade ke bisnis ya. Aku nggak mau 
kamu sempit-sempitan. Jangan minum dan makan macem- 


macem. Jangan ngangkat berat-berat.” Injih, Ndoro. :) 
Tau aja bininya dulu suka mesan Singapore Sling. 


Hang in there, kiddo. Mommy's gonna take you on your first 


flight. Don't be scared, okay? 


www.boxnovel.blogspot.com 


261 


262 


twivortiare 2 


"Jalannya pelan-pelan, kalau bisa jangan pake hak tinggi nanti 
kesandung. Di pesawat banyakin minum air putih ya, anakku 


dielus-elus biar nggak kaget terbang.” 

Si Beno makin bawel. Gue pasrah. 

Berarti ada alasan beli flats banyak-banyak dong. “wink” 
| wonder if it’s a boy or a girl. 


Aiiih. RT (ayeyenblue: Kalo cewek aku jodohin ama anakku 
besok ya, Lex. 


Ini juga. :)) RT @RizgiAmalia: It's a boy. Jadi umurnya nggak 
beda jauh sama anak gue, bisa dijodohin kali-kali. Mwahahaha.... 


“modus: :)))) 


Lil Kiddo, kamu baru ketauan sehari aja yang mau jadi besan- 


nya Mommy udah banyak hehehe. 


I'm so excited to see him too! RT (agithaparamitha: | wonder 
the doctor's expression right after stepping into the apartement 


and see you... 
Boarding dulu, ya. 


Touchdown Jakarta. Here we are, Lil Kiddo, we're gonna meet 
your daddy soon. As soon as Daddy finished saving people's 


lives. 


Daddy is really tall, handsome, very kind. He likes to play 
games, he likes to read. I'm sure he'll read to you bedtime 


stories when you're born. 


Sometimes Daddy will leave us, just the two of us, so he can 
go help others. And Daddy is really good at it. I'm proud of 


him, you'll be too. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


| can teach you what's cool and what's not, Lil Kiddo, but 
Daddy will teach you compassion, patience, and responsibility. 
That's cool, right? 


Often Daddy's face looks like he's thinking really hard, like 
really really hard. It's okay too, we can always tickle him and 


he'll giggle. 


And sometimes Daddy looks really serious, like he can’t even 
smile. You know what? Crawl into his lap and he'll smile the 


widest smile. 
Aduh, ini kenapa gue sambil nunggu bagasi gini jadinya ngo- 
mong sendiri sama perut gue hehehe. 


You know what, Lil Kiddo? Daddy loves to sleep. A lot! He 


sleeps like a hibernating teddy bear sometimes. 


You can sleep on Daddy's big chest too. It’s the safest place in 
the world for us. Listen to Daddy's heartbeat that always beats 


for us. 


By the way, Little Kiddo, kalau Daddy lagi marah sama Mommy, 


kamu bela Mommy, ya. :) 


You know what else is cool about Daddy? He loves to eat! Our 


house is always full of good food! You'll never be hungry. 


Daddy likes to hug and kiss Mommy too. Don’t be jealous when 
that happens, Lil Kiddo. We both will always love and hug and 


kiss you more. 


Daddy is really hairy. Don't be scared, it’s what makes his hug 


is so warm and his chest is so homey. He's our teddy bear, Lil 
Kiddo. 


www.boxnovel.blogspot.com 


263 


264 


twivortiare 2 


Mommy just bought a really expensive bag using Daddy's credit 


card. Please distract Daddy's attention tonight ya, Lil Kiddo. 


Ssssshhhh jangan kenceng-kenceng. :))) RT @quatrineee: Sama 


anak bilang teddy bear, di Twitterland bilangnya gorila hahaha. 
So this is Jakarta, Lil Kiddo. The traffic is really really bad. But 


you can sleep peacefully inside Mommy's tummy. We'll be 


home soon. 


You wanna know something about the traffic, Lil Kiddo? 
Mommy and Daddy hate it but we love it too at the same time. 


You want to know why? 


Because it's when we were driving home from the airport, just 
like now, that your daddy asked me to marry him. How cool is 
that? 


There won't be the greatest love in the world that brought you 
into Mommy's tummy if it weren't for the traffic. So let's not 


hate it so much. 


Mommy sure talks too much, don't 1? Hehehe, | know. Your 


daddy says that too. But | compensate his silence. |] 


Lil Kiddo, close your ears for a minute. Mommy mau ngobrol 


sama follower. Udah? 


Heh, ini enak aja ya pada nuduh gue sama Beno bikin anaknya 
di mobil pas macet-macet! Maksudnya gue dilamar di mobil 


gitu! 


Bukan gitu maksudnya! “menghela napas" RT (darrum. retnosari: 
Haha... Mommy dan daddy-nya nakal, lagi traffic sempet-sempet- 


nya umm... Ckck. :J)) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Apartemen aja, biar lebih deket. RT (@HalidaHanun: Mbak, your 
lil kiddo mau diajak nginep di mana malam ini? Apartemen 


atau Kebagusan? :) 


Belum, masih ada bedah sampai jam 9. Ini gue belum bisa 
nelepon, dia di ruang operasi. RT (@retadicaprio: Oom Ben udah 


nunggu di apartemen atau belum, Tan? 


Lil Kiddo, you can open your ears now. Can you recognize 


Mommy's voice? Soon, you'll hear Daddy's voice too. 


Daddy's voice is deep, low, comforting. He sounds like a jazz 


singer, although Daddy can't sing. He can't carry a tune. 


asked Daddy to sing for Mommy once. When he finally did, it 
was so funny that Mommy laughed. He's so adorable. You'll 


ove him instantly. 


Daddy will make us sleep so tight and peacefully every night, 
not by singing us lullaby, but by embracing us with his love. 


Later, when you go to school, you'll learn about planets and 


galaxy. You'll learn about the size of the universe. 


When you do, you'll realize that Daddy's love is greater than the 
galaxy, greater than the universe, and more than the number 


of the planets. 


Your daddy loved me once, then love me again, love his family, 
ove his patients. When you sum all of that, it will not match 


his love for you. 


‘ve been talking about Daddy too much, haven't |, Lil Kiddo? 
Kayak ngasih spoiler film hehehe. Eh Daddy juga suka nonton 
ilm di DVD. 


www.boxnovel.blogspot.com 


265 


266 


twivortiare 2 


But | never like Daddy's taste in films. When Daddy is watching 
these movies, you play with Mommy. Okay, Lil Kiddo? 


Lil Kiddo, we're home. This is Mommy and Daddy's first home. 
You'll meet Mbok, she’s been with Mommy's family for years, 


she'll love you too. 


Bubble bath. This used to be Mommy's me-time. Now it's us- 


time, sweet kiddo. Us-time. 


Just sent this BBM to Beno: “Daddy, we're home. Come home 


soon.” Belum dibaca, masih di ruang bedah sepertinya. 


"Anakku gimana, Lex? Kamu nggak kenapa-kenapa, kan? 
Nggak kecapekan? Hati-hati nanti keluar dari bathtub, jangan 


kepeleset. Cepet selimutan biar nggak masuk angin.” 


Five minutes phone call with the doctor just now, pertanyaan- 


nya bawel banget. 


By the way Beno, ngomongnya “anakku” mulu. Anak kita, 


Honey. Jadi bapak posesif banget. ;) 


Hehehe nggak apa-apa. RT (dtha retha: Cieeee, sekarang yang 
ditanya anak duluan... *pukpukpuk* (-,J/ 


Kayaknya nggak perlu kali ya gue ngomong: “Lil Kiddo, this is 


Mommy and Daddy's giant bed. This is where we made you.” 


Batere iPhone sekarat. Good nite, kind people. Again, thank you 


or all your sweet wishes today. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


8 September 2012 
Good morning! 


New wake up position: Beno tidur tengkurep di sebelah gue, 
satu lengannya merangkul paha gue, kepalanya nempel di perut 


gue. Like he’s protecting. 


Jadi nangis gini kan gue pagi-pagi melihat pemandangan baru 
int. Silly, Lex. Silly. 


Tadi malam, pertama kalinya juga gue melihat Beno nangis. 


Gorila galak yang tinggi besar itu nangis. 


As soon as he got home last night, he ran to the bedroom to 
find me, without saying anything he hugged me and kissed me 


repeatedly. 


Waktu akhirnya dia menatap gue senyumnya bahagia banget, 


tapi matanya basah. | couldn't help but crying too. 


Hahaha iya. RT (dkartikanovii: Tantee Lexy, segalak-galaknya 


gorila tapi juga punya perasaan juga... *ehh* -D 


Setelah itu baru que dibawelin lagi: "Kamu udah makan? Udah 
minum susu? Tadi mandinya air anget, kan? Di pesawat nggak 


kenapa-kenapa? Kamu merasa capek banget, nggak?” 


Setelah panjaaaaang gue dibawelin, baru nanya: “Subway aku 
mana, Yang? Laper belum makan.” | “Itu diangetin, tapi yang 


satu aku makan, anakmu pengen, Hon.” 
& udah pinter pakai senjata anak. ;) 


"Hehehe, seneng makan kayak aku ya, Lex? Anakku banget 
itu.” Dih, bangga. 


www.boxnovel.blogspot.com 


267 


268 


twivortiare 2 


Then for 2 hours, bayangin 2 jam, sebelum tidur dia berbaring 
di sebelah gue dengan posisi mirip sekarang, ngobrol sama 


perut gue. Dua jam! 


Seumur-umur belum pernah gue melihat si lempeng ini 


ngomong selama itu. 


Ngobrolnya lucu, semua diceritain. Dia cerita dia siapa, terus 
dia cerita semua yang dia lakukan di RS. Kayak kenalan sama 


anaknya. 


"Daddy kerjanya di rumah sakit. Daddy kamu ini dokter. 
Spesialisnya bedah jantung, thoraks, dan kardiovaskuler. Kamu 


tau nggak artinya?” 


Terus dia jelasin ya pekerjaannya itu apa ke perut gue. Detail. 
Lucu. Nerd punya anak memang begini kali, ya. 


Ujung-ujungnya dia ngomong begini: "Mommy itu banker. Sibu 


banget ngurusin duit orang. Daddy sering ditinggal-tinggal. 


Terbang-terbang mulu.” Woooi, curcol!! 


"Tapi mulai sekarang Mommy nggak boleh pergi ke mana pun 
jauh-jauh tanpa Daddy. Kamu bilang juga sama Mommy, ya.” 


Yak, peraturan dimulai. 


"Kamu yang betah di perut Mommy, ya. Daddy akan melakukan 
dan kasih apa pun supaya kamu betah di perut Mommy.” Apa 
pun? YES!! 


Udah dong kemarin siang kita langsung nangis-nangisan di 
telepon. RT (dasrisundari: Tante Wina udah dikasih tau belum, 


Taaan? 


"Lex, kalau anak lo cewek, jatah si Maddox ya pokoknya." 


Buseeet, ini anak gue laku banget belom lahir juga hahahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


LOL tya, kalo laki-laki lain yang jadi pacar anaknya pasti digiles 
dulu. RT (@pptpuput: Semoga cewek deh. Kalo sama Maddox 
kan Oom Ben nggak bakal galak-galak. :))) 


Tadi malam: “Aku bobonya deket-deket perut kamu nggak apa- 
apa ya, Yang.” | “Kenapa?” | "Nemenin anakku bobo.” | "Anak 
kita, Beno.” | "Iya hehehe.” 


Okay, time to wake up the happy daddy. | don’t wanna be late 
for our doctor's appointment. 


"Aku mau mandiin anakku dong.” | “Kan masih di dalem, Hon.” 
| "Ya itu, sekalian mandiin mommy-nya berarti.” | Dasaar. 


Di ruang tunggu dokter ini, Bapak Beno yang paling tua. Calon- 
calon ayah yang lain masih muda-muda banget. 


Banget! RT (dtha retha: Paling tua tapi paling HOT!! #keukeuh 


Tapi cuma Bapak Beno juga yang nunggu dokter sambil makan 
Beng Beng. Ini kok jadi kayak bawa anak kecil, bukan bawa 


suami. 


Little kiddo is four weeks old! 


*ngitung dalam hati“ Conceived setelah Lebaran. Berkah 
syawal. :) 


You know, dulu gue pikir, begitu hamil gue pengen ngomong di 


depan tante-tante rese itu, said something like: “Eat that, 
Tante!” 


Tapi sekarang setelah kejadian, | don't even care. Yang penting 
bayinya sehat, gue sehat, Beno bahagia. Udah. 


Dan udah sering banget “ketemu” daddy-nya. :) RT @riantikarafni: 
Wuiih, udah lama dong, Kak? Jadi selama ini udah ikut ke 
mana-mana. :) 


www.boxnovel.blogspot.com 


269 


twivortiare 2 


Eh kok gue bego sih ngitungnya? Lebaran tanggal 19, berarti 
conceived-nya masih Ramadhan. 


lyaaa! Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. RT (dmarissaputri: 
Udah diajak ikut pole dancing segala ya, Lex. :)) 


Im tweeting while the husband is seriously writing down the 
rules | have to obey during pregnancy, with his ugly hand- 
writing, di kertas resep. 


o, MD, FICS, FACC 


Beno rara thoracic cardio 


Surgeon, © 
Jakarta, 


270 


1 Dok. bA lat 
5 A ase T. 


@ ln E A 


ae rp 12). (d— a 
ah heyy 
Dj Yaak Tan er 


@ 1 f hal LN Geug 


Uso 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Udah dua halaman, Tweeps, dan masih lanjut. 


Lil Kiddo, look. That's one of Daddy's favorite things to do: 
making rules for Mommy. A zillion of them. He's too serious 


sometimes. 
Halaman tiga. *tepok jidat* 
Halaman enam. *pasrah* 


Tidak boleh dinas luar kota. RT (@asrisundari: Tan, itu poin ke- 
ima apa sih? Nggak kebaca, ih jelek banget tulisan Oom Beno. 


Barusan menyerahkan 8 halaman beginian ke gue: "Dibaca 
dulu ya, Alexandra. Aku mau ngobrol sama anakku dulu. Kalau 


ada pertanyaan, silakan.” 


Tidak boleh lembur, bukan bubur. RT @vaniabells: Itu nomor 1. 
Tidak boleh bubur? ._. 


"Udah mengerti kan, Lex?” | "Udah, Hon.” | "Jadi dipatuhi se- 
muanya, ya.” | "Diusahakan ya, Honey.” | “Nggak pake diusaha- 


kan, wajib, Lex.” 


(Menghela napas) "Iya, Honey.” | "Bagus." | "Eh, tapi aku juga 
punya peraturan buat kamu ya, nggak pake berlembar-lembar 
gini. Tiga aja.” 

"Iya. apa?” | "1. Nggak boleh pulang lebih dari jam 8 malam, 


N 


. Nggak boleh nonton atau cerita horor dekat-dekat aku, 3. 


ggak boleh sering-sering jenguk anakmu dulu.” 


"Enak aja, masa aku nggak boleh ngobrol-ngobrol kayak begini 
sama anakku.” | "Bukan itu maksudnya, Beno.” | (mikir) "Oh." 
| "Bisa, kan?” 


www.boxnovel.blogspot.com 


271 


272 


twivortiare 2 


Garuk-garuk kepala mikir) | "Bisa kan, Ben? Kalau nggak aku 
anggar-langgar aja ini aturan kamu.” | "Iya, bisa, bisa. Asal 


kamu nurut.” | "Deal 


Rajin minum susu. RT (dandidinanti: Poin ketiga apa, Kak? 


ggak kebaca. .. 


Total 45 aturan. “pasrah” RT (Acorinewardana: Buset ya Oom 


Beno, banyak banget aturannya. Delapan lembar isinya apa aja, 


Tante? “kepo” 


Tidak boleh menyetir sendiri. RT @yshemanroe: Nomor 6 apa 
sih, Tan?? Tidak boleh nyengir?? Oom Ben ganteng-ganteng 


tulisannyaa jeleekkk... 


First trimester aja. Kata dokter sih nggak apa-apa, tapi gue 
takut kenapa-kenapa. RT (Annstantia: Kenapa nggak boleh 


sering-sering “jenguk”, Tan? Emang bahaya ya? ._. 


ggak apa-apa kalau belum ngerti. RT @andidinanti: Kak... yang 


aturan dari Kakak nomor tiga aku masih kurang ngerti. A 


ggak mau. Nanti gue capek menerjemahkan tulisannya. RT 


dasrisundari: Tan, sisanya 7 halaman lagi twitpic 


dongggg9999999999999. 


Rombongan future grandparents are here. Tweet you later, ya. 


Yang barusan ngabisin 4 serabi solo coba angkat tangan. 


*nunduk, satu tangan diangkat” 


My mom and Beno's mom wept silently when they hugged me. 
Look, Lil Kiddo. You're still this tiny and you bring joy to a lot 
of people. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


This one is your eyang, Lil Kiddo. Daddy's daddy. Their resem- 
blance is uncanny, isn’t it? I'm sure if you're a boy, you'll look 


exactly like Daddy. 


And this is your other eyang. Mommy’s daddy. He is the 
sweetest guy in the world. He spoiled me rotten when | was 


little, he'll spoil you too. 


You are and will be the best thing that ever happens to me, Lil 
Kiddo. To Daddy too. To our family. 


See, Lil Kiddo? RT (@brinashabrina: And also bring joy to a lot 


of your followers. :p 


But don't feel rushed to come out and greet us, okay? Stay 


there, enjoy Mommy's tummy for 8 more months. 


Aduh ini anak gue ngeluh kali ya, nyokap gue bawel banget. 
Ngajak ngobrol mulu. 


Aihhh. RT (@ganqnam: Kalo mamanya bawel, biasanya anaknya 


diem dan lempeng. :p 
Keajaiban dunia! Bapak Lempeng bikinin susu buat gue! 


*nunduk* RT (avaniaveronica_: Bukan buat Tante, itu buat Beno 
Junior. :P 


lya deh, buat anaknya. 


Mau shopping flats. ;) RT @retadicaprio: Tan, Saturday nite nih! 
Mau ke mana sama Lil Kiddo? Minta yang aneh-aneh, Tan 
sama Oom Ben, hihi. 


After four pairs of flat shoes: "Mbul, maaf ya belanjanya ba- 
nyak. Kamu bangkrut ya, Mbul?” | (suara lempeng) “Nggak 
apa-apa." 


www.boxnovel.blogspot.com 


273 


274 


twivortiare 2 


Selain nggak marah dipanggil "Mbul”, 
belanja? YAY!! 


nggak marah juga gue 


ggak. Little Kiddo saves me. :) RT @imfine fine: Tante, Oom 
Beno jadi minta nonton Sadako 3D nggak?? 


Little Kiddo, kita berdua dulu di rumah, ya. Daddy's patient 
really needs him at the hospital now. Bobo aja di perut 


Mommy, ya. 


+1 juta! RT Gfitri ariani: Hidup, Little Kiddo!!! \(^o^]/ Jauhkan 
si Oom dari film-film horor, ya. 


Apa aja. Yang penting sehat. Gue bisa hamil aja senengnya 
udah jungkir balik. RT @ rini annisa : Maunya Lil Kiddo cowok 
atau cewek, Tan? 


LOL. RT (dayuriska: Pas hamil sayangnya Oom Beno pol-polan, 
8 bulan kemudian pasti Oom Beno marah kalo Tante masih gila 
belanja. Duit hanya untuk anaknya. 


Jarang banget. Dia memang nggak gaul. RT (lollypoppsy: 
Emangnya Oom Ben nggak pernah boys night out sama temen- 


temen, ya? Nggak gaulll. :p 


Kalau weekdays, dia udah capek dari RS dan langsung pulang. 
Weekend, dia lebih memilih molor di rumah. Memang nggak 


gaul anaknya. 


Setau gue nggak. He hates clubs. Berisik nggak jelas katanya. 
RT Adeedailly: Tapi zaman kuliah dulu Beno pernahlah ya 
clubbing gimana gitu, Lex. 


Sama temen-temennya Ario dan kawan-kawan itu mereka dulu 
seringnya hang out denger live music. Sejak menikah udah 


jarang banget, hampir nggak pernah. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Heeeeh! RT (dnandulls: Oom Ben nggak gaul tapi sukanya 


menggauli ya, Tan. Hahaha. *tunjuk perut Tante Lexy* 


Ada masanya gue suka. Zaman-zaman SMA dan kuliah. 
Sekarang udah nggak. RT (ddeedailly: Kalo lo sendiri clubbing 
doyan nggak? 


Nggak, gue nggak suka asapnya. Yang dulu merokok malah si 
Beno. RT (ddeedailly: Rokok, rokok? Lu ngerokok nggak sih, 
bok? #sumpahguekepoabisss 


Follower favorit. RT (dfristans: Gue sih yakin duit buat sekolah 
Little Kiddo udah cukup sampe kuliah, Lex. Jadi nggak apa-apa 


beli tas lagi, Lex. “evil smile" 


Mukanya pengen marah tapi nggak jadi hehehe. RT (sandaljepitt: 
Tan, Oom Ben udah tau belom Tante beli tas yang sangat 


mahal?? Nggak marah?? Awesome. :)) 


Dia noticed tadi pagi. Gue ngaku aja baru beli. Dia nanya: 
"Harganya berapa?” | “xxxx, Hon.” | Dia diem geleng-geleng 


kepala muka suntuk. 


Terus dia ngomong ini dengan nada pengen marah tapi ditahan: 


"Ya udah, jangan sering-sering." 


Sekarang gue udah bisa pakai senjata BBM begini: "Honey, 
buruan pulang ya, anakmu nggak mau diajak bobo nggak ada 


daddy-nya.” 


| think I'm gonna sleep. Mulai pusing. Nite, Tweeps. 


www.boxnovel.blogspot.com 


275 


276 


twivortiare 2 


9 September 2012 


Hey look, Lil Kiddo, Daddy's up, and he looks like he's so 
hungry he can eat the entire fridge. 


Ini si calon ayah dari tadi berbaring di pangkuan gue ngobrol 
sama perut gue. Lama-lama seluruh buku kedokterannya 


diceritain, kali. 

Nanti anakmu bosen, Ben. *ketawa dalam hati* 

Atau udah tidur. RT (dattasita: Itu di dalem perut Lil’ Beno udah 
nguap-nguap, kali, Mbak. Hihihi. 

| never knew this side of you before, Ben. And | love it. | love 


how you love. 


Kadang kita makin cinta sama seseorang karena caranya men- 
cintai orang lain. Dan bagi gue: cara Beno mencintai calon 


anaknya. 


Look, Lil Kiddo, your daddy just fell asleep on Mommy's lap. He 
said he always wants to be close to you. Can you hear Daddy's 


soft snore? 


Daddy sleeps like a log. Always. Sometimes it took Mommy 15 


minutes just to wake him up. 


wonder if he can wake up all night taking care of you with 
Mommy when you're crying all night. | think he will, don't you? 


LOL. RT @HalidaHanun: Yang mau besanan mending anaknya 
dari sekarang diajarin ketahanan mental untuk menghadapi 


empeng dan galaknya calon papa mertua. :p 


You know, Lil Kiddo? You'll be Mommy and Daddy's first born. 
You'll be grandpas’ and grandmas’ first grandchild too. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Tons of people will shower you with love. We will do everything 
for you. | hope you'll grow up learning to share compassion 


with others too. 
Nak, bapakmu kok nggak bangun-bangun, ya? Molor mulu. 


Hahahaha. RT (drsgabrielle: Antara capek dan stres keluar duit 


banyak banget kemarin. :)) 


Woy. RT @RizgiAmalia: Daddy capek kerja, Mommy, buat bayar 


tagihan-tagihan tas-tas mahal dan sepatu-sepatu keren. :)) 
You'll never guess what Beno said when he woke up just now. 


"Aku mau jogging keliling dulu ya, Lex.” | “Tumben.” | “Biar 


sehat nanti kuat ngejar-ngejar anakku." 
Lil Kiddo, look at the miracle you're bringing to your daddy! 


Dia kan udah merasa tua, jadi perlu persiapan. Gue cinta! RT 
(dsalsapo: Mbak, kok suaminya unyu bangettttt sampe per- 


siapan lari segala. :3 


Sebenernya itu jogging sih pengalihan energi pacaran gue rasa 
hahahaha. 


Si Beno ini pulang jogging keringetan muka merah makin seksi. 


Barusan mendengarkan 15 menit penjelasan detail tentang pro- 
ses perkembangan bayi di usia 4 minggu dari suami nerd. In 
detail. 


Heeeeh!!. :)))) RT @nafeesatanty: Oom Beno kayaknya perlu 


nambahin nama tengah deh, Tan. Beno Budiman Wicaksono. 


Budiman - Bulu di mana-mana haha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


277 


278 


twivortiare 2 


Seriously?? Intipin dong curhat tentang apa. RT (dhotwinasoedarjo: 
By the way, Neng, laki lo sekarang lagi YM-an sama laki que. 
Curhat, kali. :p 


Pretttttt! RT (dhotwinasoedarjo: Nanya gimana dan kapan bisa 


jenguk” anaknya dengan aman, kali. :)))) 


Monyong. RT (dhotwinasoedarjo: Berdasarkan pengalaman que, 
aman-aman aja kok, Lex, asal jangan di mobil. Dirazia ntar 


soalnya. 


Gue ngidam ngejahilin daddy-nya muahahaha. RT 
@hotwinasoedarjo: Serius. :) Lo ngidam apa, bok? Udah kerasa 


ngidam belom? 


Ada yang mulai ngobrol dengan perut gue lagi. Nyeritain hasil 
Skype-nya barusan coba! Kasiannya anak gue, bapaknya bed- 


time stories-nya beginian. 


"Ben, mbok ya nidurin anaknya jangan pakai cerita penyakit 
gitu.” | “Abis aku nggak tau mau cerita apa. Kan biar dia pinter 
juga.” Jhhhhhh... 


Hahaha makanya. RT @ rini annisa : Untung si Mbak juga 


nggak ikutan cerita tentang kerjaannya, kalo nggak bisa jerit itu 


Lil Kiddo. #bonyokguestreess :p 


"Cerita yang indah-indah aja, Honey, biar dia tidurnya nyenyak. 
Cerita tentang ibunya, gitu.” | (Garuk-garuk kepala mikir) 
"Enggg ... iya deh.” 


"Kiddo, Mommy kamu cantik banget, tapi jail dan boros.” | 


"Kiddo, Daddy barusan dijewer Mommy. Nanti kalau kamu di- 


jewer Mommy, lapor sama Daddy, ya.” | Hahahahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Mommy itu bawel, ngomong mulu. Tapi Daddy suka, Daddy 
nggak usah capek ngomong.” | Hhhhhhh.... 


"Your mommy is a great kisser.” | “Beno! Apaan sih cerita ke 
bayi begituan!” | “Hehehe.” (nyengir) 

| seriously need to buy children books. 

Gue juga pening. RT @fnrizka: Ceritain kisah nabi atau Disney 


gitu kek. Baru usia seminggu, udah diajak ngobrol soal ke- 
dokteran dan ciuman. #followerpening 


"Mommy dulu suka sakit manja biar Daddy dateng.” | 


Ggggrrrrrrr.... 


"Daddy udah mau sama mommy kamu sejak pertama ketemu. 


Pingsan aja cantik.” | Awwww. :) 


"Daddy ngantuk.” (langsung molor) | Ya ampun, Beno, sama 
anaknya sendiri aja nggak ada manis-manisnya bilang good 
night kek. 


Banget! RT @TyaThyya: Mbaak... gedean dikit umur Lil Kiddo di 
kandungan, mungkin bereaksi dengan tendang-tendang perut 


denger cerita Pak Dokter yang “gokil”! Hahaha .... 


10 September 2012 
One tiny dot. RT (dPriliNoesanti: Pas kemarin di USG sudah 


keliatan janinnya belum, Tan? 


Kehilangan nafsu makan pas hamil itu normal, ya? Bukan 


mual. Tapi nggak pengen makan sama sekali. 


"Sayang, mau makan apa? Biar aku beliin sambil pulang.” BBM 


si Beno barusan. 


www.boxnovel.blogspot.com 


279 


280 


twivortiare 2 


"Nggak tau, Ben. Nggak pengen apa-apa.” | Nggak dibales- 
bales lagi BBM que. 


Oke, gue udah takut tadi. RT (dani dewo: Normal kok... tri- 
mester pertama nggak nafsu makan nanti trimester berikutnya 


makan malah nafsu banget. 


Lil Kiddo, how are you doing in there? Tell Mommy what do you 


want to eat, sweetheart. 


Masa gue harus rawon atau nasi goreng tiap hari? *pasrah* RT 
(aTyaThyya: Apa mungkin si baby doyannya makanan kesukaan 
daddy-nya kali, Mbak :)) 


Masya Allah, Benooooooo.... 


Laki gue barusan nyampe dari RS, bawa 4 makanan yang gue 
suka: sushi (tanpa yang mentah-mentah), spageti, grilled 
salmon steak, dan salad buah. 

"Tinggal pilih mau yang mana, semua juga nggak apa-apa, asal 


kamu makan ya, Alexandra.” | Takjub gue. 


"Tapi ini banyak banget, Ben.” | “Tinggal pilih aja yang mana, 


u 


isanya buat aku.” 


Semua restonya ada di Setiabudi One, deket apartemen kami. 
RT (dicharmanya: Tan please, berarti Oom Beno mampir ke 4 


tempat yang beda juga? How sweet. 


Gue cuma sanggup satu potong sushi, setengah spageti, dan 
secuil salmon steak. Sekarang lagi nonton si gembul meng- 


habiskan sisanya. *takjub* 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Fruit salad-nya diabisin ya, Lex. Pelan-pelan yang penting abis. 
Aku udah nggak sanggup bantuin.” | Kalau masih sanggup ma- 
lah gue yang bengong. 


Hahahaha. RT (dPriliNoesanti: Jadi sangsi ini antara yang dibeli- 


kan atau ngidam sendiri. :D 


(mulai cerita kedokteran lagi) Lelah... | “Hon, coba anaknya di- 
ninabobo-nya jangan pake cerita rumah sakit, yang adem-adem 


aja.” 


"Jadi cerita apa, Lex?” | “Ini. Aku beli tadi siang. Kamu tinggal 
baca aja, nggak usah ngarang aneh-aneh.” Gue sodorin buku. 


| "Seru nggak itu?” 


Halah pake nanya bukunya seru apa nggak, lagi. Kayak cerita 


angiogram seru aja. 


Hahahaha si Beno bacain cerita ke perut gue suaranya lem- 
peng, intonasi datar nggak pake ekspresi. Nikmati aja ya, Lil 
Kiddo. 


"Kenapa sih kamu senyum-senyum kayak pengen ketawa gitu?” 
| “Abis lucu, kamu bacanya datar.” | "Baca ya datar, kan bukan 


main drama.” | Lelaaah... 


Ini calon anak gue bakal mirip gue atau bapaknya, ya? Pena- 


saran. 


Hhhhhhhh.... RT Agbynd: Tante ajaaa. Kalo mirip banget sama 


Oom Beno, yang ada aku cinta bapak sama anaknya... Mihihi. ;;) 


www.boxnovel.blogspot.com 


281 


282 


twivortiare 2 


11 September 2012 
Bekal makan siang habis. Proud of myself. 


Nasi merah, tumis brokoli, sup ayam kacang merah, salad 
buah. RT @RibkaEvelyn: Hari ini bekalnya apa, Kak Lexyyy?? :D 


Ini beneran anak bapaknya deh. Masa sore-sore gini gue udah 


ngabisin dua Beard Papa? 
Okay, last meeting of the day. 


Lil Kiddo, yang betah ya, Nak. Seharian dengerin Mommy ngo- 
mongin this headache—inducing financial stuff, malam dengerin 


Daddy ngomong kedokteran. 


Lil Kiddo, kalau kita nggak pulang jam 7 malem Daddy bisa 


bawel lagi nih. 


Lima menit diomelin lagi lewat telepon di mobil karena gue 
baru jalan pulang jam segini. Lil Kiddo, daddy kamu galak ba- 


nget sama Mommy. 


Lil Kiddo, jangan takut ya. Daddy memang galak, tapi hatinya 
baik kok. Galak, tapi baik. *telling this to myself too* 


Heeeh!!! RT (dlispalui: Daddy-nya juga sexy, adorable, kissable 


and grepe-able... 


Memasuki lokasi penceramahan (alias nyampe rumah). 
#TolongAlexandraYaAllah 


Guess what calon ayah tergalak sedunia is doing right now? 


Mijetin kaki gue sambil sesekali menasihati kayak tua banget. 


The perk—or the curse?—of marrying an older man. 


Hahahaha. RT (dfenchris: Perkurse, Kak! Hahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Nurut ya, Lex, aku pusing kalau harus mikirin kamu dan anak- 
ku lembur-lembur kayak tadi.” | “Injih.” (tetep ya, ANAKKU, 
bukan anak kita). 


12 September 2012 


Jadi sekarang kalau dia pulang dari RS subuh begini, gue ke- 
bagian dicium sedetik, perut gue kebagian: "Maaf tadi Daddy 
tinggalin, kamu nggak apa-apa, kan?” 


Anakmu nggak kenapa-kenapa, Ben, emaknya yang sebel pake 


ditinggalin! 


Easy day, short meetings, sweet lunch with ibu mertua, home 
by this hour. Karena ciuman keberuntungan dari Bapak Beno 


tadi pagi kayaknya. 
My BBM to Bapak Galak barusan: "Hon, ngidam ciuman. 


Pulang cepet, ya.” | "Segera." | Galak tapi mureee. :)) 


Jadi ya, gue tadi dikasih ibu mertua serabi solo bikinan beliau 


satu Tupperware, buat Beno juga. Ehm udah abis 4 dari siang 


sampai sore. :p 


Hahahahahaha. RT (dnagisa p: Perut boleh style bapaknya, tapi 
style fashion, wajib punya ibunya, Kak! 


Bapaknya kan juga yang beliin bajunya gue. Kalau nunggu dia 
beli baju sendiri, udah 5 tahun kali nggak beli baju. 
Pake baju yang gue beliin waktu masih nikah. RT (dtyathyya: 


Hahaa... nggak kebayang style dr. Beno pas masih divorce 


kayak apa. Apa nggak pernah beli baju selama 3 tahun, ya? :p 


www.boxnovel.blogspot.com 


283 


284 


twivortiare 2 


Dia style-nya nggak hancur kok. Cuma sangat konservatif dan 
membosankan. Dulu pakenya jeans, khaki, dan atasan putih 


mulu. 


Setelah mulai gue urusin baru gue perkenalkan bahwa warna 


di dunia ini nggak cuma khaki, putih, biru. 


185 cm. RT (dlwinkletata: Oom Beno tingginya sekitar berapa 
sih, Tan? 


Banget! Harus jinjit-jinjit kalau mau nyium. RT @rossintaa: 185 


cm? :o Berasa tiang listrik dong hehe. 


Define overexcited in a very cute way: Bapak Dokter udah punya 
nama buat Lil Kiddo, boy or girl. “Aku dapet ide pas tadi lagi 
bypass.” Ckckckck. 


Ya ampun, Lil Kiddo. Ditinggal lagi kita. :l 


Hospital always wins, Lil Kiddo. You'll learn that soon enough. 


13 September 2012 
Penghilang mual hari ini. *foto belanjaan* 
| have a feeling this is a girl. 


Belum tau hehehe. RT (dhon13angel: Tanteee... si Oom Galak 
tau nggak Tante belanja buat ngilangin mual?? Reaksinya 


gimana?? 


Anaknya si oom-oom yang pengen mommy-nya cantik pake itu. 


RT @hotwinasoedarjo: Ngerjain oom-oom nggak kira-kira ih. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Enak aja ngatain dia bego! RT (dhotwinasoedarjo: Kalau si Beno 
percaya anak lo yang minta, either dia bego atau cinta bego 


sama lo. :))) 


Hahahahaha sialan! Eh by the way, tadi gue meeting sama si 
oknum A. RT (Qhotwinasoedarjo: Cinta bego it is then, you lucky 
bitch. 


Bos gue dong yang kecentilan: “Pak Adrian, you should congra- 
tulate Bu Alexandra. Dia baru hamil lho.” RT (dhotwinasoedarjo: 
Oknum A tau lo hamil? 


Lo belom tau kan dia ngomong apa ke gue? RT (dhotwinasoedarjo: 


Bagus malah, biar dia tau lo udah calon ibu, nggak usah ke- 


gatelan. 


"Alexandra, kali ini kalau saya kasih hadiah lagi jangan dibalikin 
ya, kan bukan buat kamu, buat anak kamu.” RT (dhotwinasoedarjo: 
Ngomong ape? 

Gue ketawa-ketawa basa-basi aja, terus gue cabut. Hhhhhh, 
heran. RT (@hotwinasoedarjo: Mampus lu! Lo jawab apa, Neng? 
Amit-amit jangan sampe ih!!! RT (hotwinasoedarjo: Tapi lo 
jangan benci-benci banget juga sama dia, Lex, ntar anak lo 


lahir mirip dia, kelaarrrrrr. :)))) 


Heh!! RT Ameevia: Terus kalo baby mirip Adrian, Tante dikira 
selingkuh, terus Oom Beno marah, terus aku nanti yang meng- 


hibur Oom Beno... “mulai ngawur” 


Lil Kiddo, do you know you're only the size of an orange seed 


now? But our love for you is already as big as the ocean! 


www.boxnovel.blogspot.com 


285 


286 


twivortiare 2 


(dhotwinasoedarjo Gue suka aplikasi What to Expect ini, banyak 
tips-tips sama pengetahuannya juga. Bisa nyimpen foto, lagi. 


Thanks for recommending. 


"Sekecil biji jeruk. Sekecil biji jeruk, Honey!” | (muka datar) 
"Nanti juga kalau laki-laki setinggi aku.” 


You know, suami lain mungkin kalau ditanya: “Lil Kiddo lagi 
ngapain ya di dalem?” akan jawab: “Lagi mamam kali, Yang.” 


or some other cute things. 


Laki gue jawabnya dengan: "Sekarang itu lagi pembentukan 


jaringan otak blablablablabla...” (lengkap ala medis, bok!) 
My nerd, serious husband.... 


Amin. RT @hon13angel: Itu yang ngebedain Daddy Beno sama 
daddy yang lain, Tan... Aku yakin pasti otaknya Lil Kid bakalan 
pinter kayak daddy-nya. 


Ya ampun, jam segini diceramahin itu rasanya antara pengen 


gigit bantal atau gigit yang menceramahi. 


"Perempuan yang lagi hamil itu memang hormonnya ke mana- 
mana, itu yang bikin mood swings, kadang pengen ini, kadang 


pengen itu...” 


”...tu yang didefinisikan orang Indonesia dengan ngidam. Kayak 
kamu tadi, ngidam kok tas. Mana ada itu mual hilang gara-gara 


tas.” 


"Ngidam itu sebenarnya manja. Pengen diperhatikan, pengen 
makan ini-itu atau beli sesuatu untuk mengalihkan dari rasa 


mual atau apalah.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Jadi dengerin aja tubuh kamu mintanya apa ya, aku siap bikin 
kamu hamilnya enak. Tapi ya akunya jangan dikerjain karena 


aku nurut apa pun mau kamu." 


Geer, siapa yang mau ngerjain? 


14 September 2012 


Ckkckck. RT @TarriTorri: #0omBenoGanteng #OomBenoGanteng 
#OomBenoGanteng #OomBenoGanteng #OomBenoGanteng cc: 


tante (dalexandrarheaw 


Define memalukan: si Ahmed—sopir gue—ngikutin gue ke 
mana-mana kayak pengawal kalau nge-mal, karena pesan Ba- 


pak Dokter, gue nggak boleh sendirian. 


Gila. RT @antusiaBA: Harusnya Oom Beno jangan nyuruh 
Ahmed, Tan, tapi Oom Adrian aja, pasti Tante dijagain banget. 


And I'm falling in love with every baby stores here at Plaza 


ndonesia. | could buy everything! 


But as much as I don't believe such belief that it's pamali to 
buy baby stuff before the 7® month of pregnancy, | don't wanna 


jinx this. 


ggak tahan. Ended up buying a very cute pair of shoes. 


Buset. RT (ddelyadelz: Demi masuk di list Trending Topic 
Worldwide.... Ayo semua groupies-nya Beno ngacung sambil 


teriak #OomBenoGanteng (jangan lupa hashtag). :)) 


First night at Kebagusan since we found out that I'm pregnant. 


Can't wait to take Lil Kiddo for a little swim tomorrow morning. 


www.boxnovel.blogspot.com 


287 


288 


twivortiare 2 


It's funny how being pregnant makes you feel powerful and 


fragile at the same time. 


Powerful because I'm growing a human being inside of me. It’s 


magical! 


Fragile because | want my baby to be as happy and comfortable 
as it can be in here, that I'm afraid if what I'm doing is hurting 
it. 

And I'm trying to listen to what my body is telling me all the time 


because | believe it’s what Lil Kiddo is trying to tell me too. 


Contoh: anaknya si Beno ini paling bete jam 3 sore karena tiap 


jam itu gue pasti mual-mual dan lemes, baru kelar jam 4-an. 


Si kecil ini juga suka Famous Amos double chocolate chip 


cookies, emaknya langsung dibikin kalap tiap liat tokonya. 


Ini pasti udah kangen daddy-nya karena jam segini belum 
ngajak dia ngobrol (walau bahan obrolannya super duper 


boring). 


Lil Kiddo, | wish your daddy spends more time at home when 
you're born so he doesn't miss your first word, your first step, 


your first everything. 
Akhirnya dokter paling sibuk sedunia ini pulang juga. 


Kenapa bed-time story Lil Kiddo malam ini harus tentang pa- 


sang stent, Beno? Kenapaaaa? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


15 September 2012 


Lil Kiddo, how about some toasts with Nutella for early 
breakfast? You like it? Okay, let's eat. 


Let's swim. Doctor said it will boost Mommy's ability to use 
oxygen, which is pretty important for Mommy and you, Lil 
Kiddo. 


Daddy's back is so huggable isn't it, Lil Kiddo? One day you'll 


ove riding horses on his back too, he would love to be a horse 


or you. 
Pertanyaan rutin tiap pagi sekarang: “Anakku udah sarapan 
apa?” Mommy-nya udah nggak dianggep lagi. 


"Hon, kalau anak kita perempuan, lucu kali ya kalau kita jo- 
dohin sama Maddox.” | "Kalau Madaharsa gedenya baik, nggak 
wild kayak Wina, boleh.” 


Hahahaha, jangan marah, Cantik. RT (dhotwinasoedarjo: ASAH 
GOLOK UTK NYUKUR BULU SI BENO! 


Hahahaha, si Beno kualat, barusan di-eek-in Maddox hahaha- 
hahaha. 


Jahaaaat! RT (dhotwinasoedarjo: That's my boy!! Piss on him 


too, son! 


16 September 2012 


"Aku seneng liat kamu sekarang rutin olahraga, Hon.” | “Harus, 
Lex. Aku nggak mau jadi tua dan kurang energi untuk ngejar- 


ngejar dan ngurus anakku nanti.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


289 


290 


twivortiare 2 


Tetep ya “anakku”. 


"Si anakmu itu ibunya siapa sih?” | "Kamu. Kok pake nanya?" 
| “Jadi kenapa bilangnya nggak anak kita, anakku mulu.” | (Dia 


cuma nyengir doang). 
Macaroni schotel kiriman mertua for dinner, yuummm! 


Gue belum cerita ya? Tetap ngeselin. RT (corryindira: Tan, apa 


kabar tante-tantenya Ndoro Beno setelah tau lo hamil? 


Waktu gue lunch dengan ibu mertua minggu lalu, salah satu 
tante si Beno itu nelepon Ibu, dan Ibu cerita tentang kehamilan 


gue. 


Dia minta ngobrol sama gue, Beno's mom passed the phone to 


me, dengan suara manisnya itu dia ngucapin selamat. 


"Selamat ya, Alexandra, akhirnya... udah bertahun-tahun Tante 
tunggu.” | "Iya, Tante, makasih doanya. Saya dan Beno juga 


seneng banget.” 
Then she said this... 


"Nah coba kamu dan Beno ingat-ingat kemarin gimana sampai 
jadi setelah bertahun-tahun, jadi nanti kalau mau bikin adiknya 


nggak meleset lagi.” 
Bengong gue. 


Kemudian biasa dia basa-basi ketawa-ketiwi, terus pembicaraan 
selesai. Kalau nggak ingat ada ibu mertua, udah pengen me- 


edak gue. 


Dan gue pikir juga, kebahagiaan karena akhirnya hamil ini jauh 
ebih besar daripada crap apa pun yang orang bilang sama gue, 
jadi ya udah deh. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


| didn't even tell Beno. Buat apa. Ibu mertua juga nggak tau. 
Yang penting impian gue dan Beno akhirnya kesampaian, mu- 


dah-mudahan kehamilan lancar. 


In life, every time something good happens to your life, pasti 
ada aja orang yang berkomentar atau menyikapi dengan cara 


tertentu yang bikin lo sebal. 


Bisa karena mereka sengaja, bisa nggak sengaja, bisa karena 
kepribadiannya aja begitu. Dan kita nggak bisa nyuruh orang- 


orang ini nutup mulut. 


Yang bisa kita lakukan cuma “memegang” kebahagiaan yang 
kita punya itu erat-erat dan meyakinkan diri bahwa tidak ada 


yang lebih penting daripada kebahagiaan itu sendiri. 


Capek kalau mood diatur sama ucapan orang. Apalagi orang 
yang nggak penting dalam hidup kita. 
Buat gue, yang paling penting adalah suami gue, calon anak 


gue, orangtua gue, dan orangtua Beno. Udah. 


Mending gue dengerin si Beno berisik main Guitar Hero kayak 
sekarang daripada dengerin omongan orang yang nggak pen- 


ting buat gue. 


ak, kalau terlalu bising, kamu tutup kuping aja ya, Nak. Daddy 


kamu memang suka game berisik ini. 


ice, abis makan langsung keluar lagi. Lil Kiddo, maaf perut 


Mommy moody. 


Udah, tapi sporadic, Win. Kadang iya, kadang nggak, waktunya 


juga suka-sukanya. RT (@hotwinasoedarjo: Udah mulai mual- 


mual ya, Lex? 


www.boxnovel.blogspot.com 


291 


292 


twivortiare 2 


Nolong ya? Gue sih ini keluarin aja, terus makan lagi. Dipaksa. 
RT (dhotwinasoedarjo: Gue dulu sampai nyetok lemon biar pas 
mual ngisep itu. 

Stres mukanya, tadi pas gue muntah-muntah dia ikut ke kamar 


mandi nemenin dengan muka stres. RT (dhotwinasoedarjo: Si 
Beno gimana ngeliat lo gitu? 
Dan gue pun nggak dikasih ngantor besok hanya karena mun- 


tah-muntah malam ini. Ckckckckck. 


Makanya. RT (dfenita fenita: Aduh Pak Dokter ini... muntah- 
muntah pas hamil itu udah kodratnya wanita... Jadi bukan 


alasan buat membatasi aktivitas. 


Hahaha, jahaaat. RT (dnaadiaprilist: Oooooh mual-mualnya 
karena hamilnya thooo... kirain gara-gara denger Oom Ben 


main Guitar Hero. (0.0) Hahaha. 


17 September 2012 


| think | could really get used to my “usually galak” husband 
now making me a glass of milk every evening when he came 


home from work. 


Alhamdulillah, malam ini ada yang tobat dan nggak cerita ke- 


dokteran lagi ke anaknya. 


Bacain buku dr. Seuss. Dengan suara datar. RT (dthrone owner: 


Jadi cerita apa Pak Dokter Beno? 


Seharian mual-mual, jadi pusing. RT (dlauracarabelle: Kok baru 


nge-tweet sih, Kak, ke mana aja? Ditungguin fans setia nih. :))) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


19 September 2012 
Hey, miss me? *ngomong ke kesabaran* 


Kesabaran: "Maaf seharian nggak ikut kamu ke kantor.” | Akal 
sehat: “Aku juga lupa ikut.” | Me: "Pantes gue marah-marah 


terus di kantor hari ini.” 


Lil Kiddo: "Mommy kenapa marah-marah terus hari ini?” | Me: 
"Nggak apa-apa, Nak. Kamu nanti belajar yang bener ya biar 


nggak tolol kayak orang-orang yang Mommy marahin.” 
Mulai gila dialog sendiri di dalam kepala. 
Tukang susu belum pulang-pulang, lagi. 


Lil Kiddo, | honestly don't know when your daddy is going to get 
home so just go to sleep, okay? He's not going to tell you 


stories tonight. 


Lil Kiddo, you're growing up! You're not the size of an orange 


seed anymore. You're as big as a sweet pea! 


Aw it says here, your chin, jaws, and cheeks are also deve- 


loping this week. | wonder who you would like. 


Would you have your Daddy's strong jaws, or Mommy's cheek, 
or Daddy's chin? 


20 September 2012 


This morning wake up position: woke up to the future daddy 


kissing my tummy. 


"Anaknya aja yang dicium? Ibunya nggak?” Langsung dibekep 


bibir gorila ganteng abis ngomong ini hehehe. 


www.boxnovel.blogspot.com 


293 


294 


twivortiare 2 


Jam 9an, kali. Belum mandi hehehe. (dtha retha: Morning! Mau 


pada nyoblos jam berapa nih, Tan?? 


"Kamu mau nyoblos siapa, Hon?” | “Nyoblos kamu aja.” | Cubit 


perutnya! 


Hahahaha. Nyoblos yang baru, mudah-mudahan Jakarta ada 


perubahan. RT (daudreynovita: Jadi Tante mau dicoblos siapa? 


Eh salah, nyoblos maksudnya. 
Voting done. Let's go to work. 


Pelayanan publik seperti RS dan bank nggak libur. RT 
(d@antamanullang: Work??? Bukannya libur, Tan? 


"Mbul, aku pengen nyate.” | “Mau sate apa, Lex? Biar aku 
bawain sambil pulang.” | “Mau nyate kamu kalo pulang jam 11 


malam lagi.” “iya gue kejam" 


Dibales: "Ngomong ke suami masa begitu. Iya aku pulang jam 
6.” Tua ih. @hotwinasoedarjo: Hahaha, bilang apa dia? 


By the way, Ijust dropped 1 kilo. Hamil kok mengurus. 


Okay, so it's normal. RT @indihana_: Adekku waktu hamil juga 


gitu, Lex, masuk 4 bulan baru keliatan gemukan. 


Mungkin ini karena stres dengerin ada yang nyeritain tentang 


bedah-bedah tiap malam ke perut gue. 


Gue udah beliin 6 buku cerita anak-anak ya, tapi tetep aja yang 


diceritain bedah-bedahnya dia tiap hari. 


Pelampiasan kali ya, sejak pacaran sama gue kan gue paling 
males dengerin dia cerita itu, jadi tiap pulang dari RS dia nggak 


cerita-cerita. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


ni kesenengan karena dapat "temen ngobrol”, walau masih di 


dalam perut. 


Duduk bego bareng kekenyangan sambil nonton TV. Our new 


definition of romantic. 


Daddy sure smells nice, doesn't he, Lil Kiddo? | love it when 
your daddy hugs and cuddles me, you're gonna love his hugs 


too. He loves hugging. 


Since Mommy and Daddy were dating, we love cuddling. Daddy 
rarely talked, even til now, so we just cuddle. Soon there'll be 
the 3 of us. 


Daddy loves us with his touch, not just with his words. He 
makes up his lack of words with his hugs. Soon you'll learn 
that too. 


You know, the first time Mommy and Daddy started dating 


years and years ago, | thought he didn’t really like me. 


| thought your daddy was kinda weird. Every time we went on 


dates, he rarely spoke. He just smiled sometimes. 


But | loved his smile, still do. | guess that's why | kept saying 


yes whenever he asked me out. 


And your daddy held my hand on our first date! His grip was 
soft but firm. He didn’t say anything, he just held it. 


Daddy's hands are magical. He has saved so many lives with 
his hands. 


| think the loves of the people Daddy has saved are stored in 
his hands, Lil Kiddo. Whenever he holds my hand, it feels 


warm, loving, safe. 


www.boxnovel.blogspot.com 


295 


296 


twivortiare 2 


Okay, Mommy's gonna shut it now. It's your daddy's turn to tell 
you stories. It's his new hobby. If you get bored, Lil Kiddo, just 


sleep. 


Ben, aku ngerti anakmu ini dalam proses pertumbuhan otak 
minggu ini, tapi nggak perlu juga kan tiap hari anakmu dikasih 
kuliah kedokteran. *lelah* 


25 September 2012 


Terkulai lemas di pelukan Bapak Dokter setelah mual-mual 
nonstop dari subuh. Lil Kiddo, udah ya, Mommy udah lemes 
banget. 


6 minggu. Nggak mau pake obat banyak-banyak. RT (dvirnalia: 
Tan, udah berapa minggu Lil Kiddo-nya?? Udah ke dokter lagi? 


Untuk minta obat anti mual-mualnya? 


ggak dikasih ngantor hari ini. Berantakan semua janji meeting 


gue dengan nasabah. 


Mual-mual itu normal, Beno. Nggak usah kayak kebakaran 


jenggot gitu. 


"Kamu nggak usah kerja dulu deh selama masih mual-mual. 


urut ya, Lex.” | Ealah, gimana caranya, Benoooo. Masa gue 


nggak ngantor berminggu-minggu. 


"Aku nggak apa-apa, Hon. Cewek-cewek di kantor juga kalau 
hamil biasa-biasa aja, mual-mual di kantor ya udah.” | (suara 


tegas) "Tapi cewek-cewek lain itu bukan istriku.” 


Diem gue. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


26 September 2012 


Lil Kiddo, it says here that this week your head is growing, with 


new brain cells generated at 100 cells per minute! 


wonder if you'll be as smart as your daddy. He's really really 


smart! 


Do you know your daddy finished medical school in 6 years, 
then finished his residency in cardiology and cardiothoracic 


surgery in another 6? 


| don't know how your daddy did it. Mommy surely can't stand 


that long period of studying LOL. 


Lil Kiddo, months ago before we conceived you, Mommy bought 
a little onesie that says "fotokopi Ayah”. | can't wait to put it on 


you. 


Gembulku pulang bawa 1 croissant buat gue dan... 2 muffi 
cokelat buat dia. Iki piye, Lil Kiddo, daddy kamu ikut ngidam. 


5 


Dikit lagi udah jadi ayah, umur udah 40, tetap aja makan harus 
gue yang ngelapin bibirnya. 


Ada yang ketiduran di pangkuan gue waktu dia sedang cerita 
bedtime stories ke anaknya. Yang cerita kok yang ketiduran toh 


Ben, Ben. 


27 September 2012 


Gue tanya kenapa dia rajin banget ngobrol sama anaknya walau 
masih di perut gue, since he does that all the time when he's 


home with me. 


www.boxnovel.blogspot.com 


297 


298 


twivortiare 2 


Dia bilang: “Kamu yang jadi rumahnya, jadi dia tau dan 
merasakan sayangnya kamu. Aku nggak, jadi aku harus bisa 


bikin anakku merasakan aku sayang banget sama dia." 
Terus gue iseng dong, gue bilang: ... 


"Sayang ke ibunya yang lagi mengandung ini vibe-nya nyampe 
ke anaknya lho, Hon. Misalnya bikin seneng ibunya dengan 


beliin handbag...” 


Gue ngomongnya muka serius. Pas gue ngomong gitu, dia 
langsung menghela napas menatap gue bete. Gue langsung 


ketawa. 


Bangun, mandi, get dressed, sarapan, ngantor. Just like most 
people. RT (hagiachmad: Lex, rutinitas pagi lo ngapain? 

Oh iya. RT (@christinevd: Rutinitasnya ada yang kelewat, Mbak.. 
yiapin bajunya Pak Dokter. :D 

Dan si Mbok pun pagi-pagi udah sibuk masakin spageti buat 


gue demi lapernya anak si Beno ini. 


Hahaha gue rasa juga gitu. RT @rayzaohruben: Ntar pun bapak- 


nya bangun tuh cium wangi spageti... :)))))) 


— 


ni gue mau naik berapa kilo kalau selera makan anaknya si 


Beno ini persis bapaknya gini? Kualat gue sering ngeledekin si 


Beno gembul. 


Ada. RT @ratihwb: Kalo kehamilannya udah besar, nggak ada 


rencana buat senam hamil dan yoga, Lex? 


Enak aja. Gue nggak lempeng! RT (dmirahudita: Sekarang jadi 
susah bedain yang bales tweet Oom Ben atau Tante Alex, 


sama-sama lempeng sekarang. - -" 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Masa sih? RT (dmutiarariffien: Tante Alex sekarang jutek bener 
deeeh. :| 


'm still the same. RT (dgiannekartiko: See Kak, you've changed! 
Udah kayak Oom Beno sekarang balesnya 1 sampai 2 kata 


doang. | want my old Kak Alex back! 
Masa sih beda? 


Hemat kan pangkal kaya. RT (dhon13angel: Iyaaaaaa... Tante 
bedaaa... Sekarang suka hemat nge-tweet, sama kayak Oom 


Ben... - - 


ggak jutek kok. RT (dmayangmarion: Tanttte!!! Jutteek ba- 
nget!!!! Mulai lempenng!!!! Mulai makan banyak!! Oke deh, 
karma does exist!!! 


Hiks. RT (tyathyya: Iya Mbak, sekarang dikau beda. :) Akhirnya 


kami merasakan gimana kalo Pak Dokter lagi jutek, cuek, dan 


empeng. :p 
Aku sedih dibilang jutek. :| RT (dkamilanisa: Aku sedihh Kakak 


sekarang jutek banget. :| 


Gawat, Beno Junior tiba-tiba pengen Beard Papa punya Beno 


Senior yang tinggal 1 lagi di kulkas. 


Jangan marah ya, Ben. “sikat” 


Kata asisten gue, di kantor ada kiriman parcel cantik isinya 
maternity stuff dari si Adrian. Beneran minta dikuliti hidup- 


hidup sama laki gue. 


LOL. RT @rizqiamalia: Daripada pusing parcel-nya bagiin buat 


follower yang hamil aja. Gue contohnya. :J))))) “modus 


www.boxnovel.blogspot.com 


299 


300 


twivortiare 2 


28 September 2012 


Buruan, gue udah laper! Ini yang di perut gembul kayak 
bapaknya. RT (dhotwinasoedarjo: Lo udah di Penang Bistro, 
Lex? Ntar yah udah on the way kok. Maceeet! 


"Makan yang banyak ya, Alexandra, biar anakku nggak 
kelaparan.” BBM calon ayah terbaik barusan *elus-elus perut* 


“tetep bukan “anak kita”* 


guess possessive husbands do turn into possessive dads. 


Roti tissue, tom yum, char kwietiaw. RT (dtyathyya: Lunch menu 


apa, Mbak, yang “diminta” si baby? 


How is it possible that I'm eating like a monster with Lil Beno 


inside of me but | haven't gained even one ounce? 


Kayak bapaknya. RT (Qnafeesatanty: Berarti Lil Kiddo yang 


makannya paling banyak, Tan. Tante kebagian sisa-sisanya 


Beno itu nggak jaim sama sekali masalah makanan. Masih 
ingat zaman-zaman kami masih pacaran, kalau lagi makan dan 


makanan gue nggak habis... 


... dia akan ngomong: "Lex, nggak diabisin?” Gue jawab: "Ke- 


nyang” dan dia langsung: “Aku habisin ya, Sayang.” Ckckckck. 


Tiap main ke apartemen gue, juga langsung menjarah kulkas. 
Makanya selama pacaran grocery shopping gue nambah. That 


dude sure loves food. Untung nggak jadi gendut. 


"Anakku hari ini makan apa aja?" Pertanyaan rutin Bapak Beno 


sekarang tiap nyampe rumah. Enggg, Honey, yang makan kan 


mommy-nya, istri kamu. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Now everything that | do is what "anaknya" does. Isn't he cute? 


PN a Ah 9 


Alexandra: That moment when your husband suddenly stares at 
your boobs, nyengir-nyengir nggak jelas and said: “Sekarang gede 
ya hehehe.” MAKSUDNYA BIASANYA KECIL, HAH?! 


Bl Ryan: Hmmm .... “nginget-nginget" gue nggak merhatiin ya, maybe 
— send me a before and after picture so | can confirm? 


» 2 


3 Alexandra: “screencap, kirim ke Beno* Siap-siap deh lo Yan “evil 
smirk" 


| Ryan: BUSET! GUE BECANDA! NANTI GUE DIMUTILASI WOY! 
h pom Jak 301 


5 Wina: *screencap juga, lumayan buat bahan pemerasan kalau lagi 
pengen beli tas tapi bokek* 


Sis» 


Bl Ryan: Berhubung ajal gue udah dekat kalau lo berdua begini, 
sekalian gue ukur pakai tangan gue aja gimana? Sekalian gue 
bandingin aja lo berdua juga. “terlanjur basah ya sudah mandi 
sekali* 


(51 Wina: Makanya begaul jangan cuma di bar dangdut biar dapet 
cewek buat get laid. 


Ini komen-komen di path gue minta diguyur aspal basah se- 
muanya! 


www.boxnovel.blogspot.com 


302 


twivortiare 2 


You know, since last May, after disappointment and more dis- 
appointment every month | wondered what it would feel like 


when | got pregnant. 


And | had this idea in my head on how happy | would be. I'd 
imagined that it would be the happiest day of my life. 


Now that my dream has come true, you wanna know how it 
really feels? 


A zillion times better. 


| had never known that | can be as happy as this. Well, happy 
is not even enough to describe it! 


It's indescribable. 


29 September 2012 


They say some chocolate is as good as sex. Bullshit. Nothing 
is aS good as sex. But since I'm on hiatus, gonna eat as much 


chocolate as | can. 


So in replacement of my husband as breakfast, chocolate fudge 


brownies as breakfast then? 


Nanti siang ada arisan keluarga. RT (Adiendoetz: Udah ketemu 


sama tante-tantenya Oom Ben? Gimana tanggapannya? 


| don't give a shit what they're gonna say, honestly, yang pen- 


ting kehamilan gue lancar dan sehat-sehat. 


Energi dan pikiran dalam hidup ini kan harusnya dipakai untuk 


menjawab pertanyaan diri sendiri, bukan pertanyaan orang lain. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


| can imagine they're gonna say something like: “Alexandra 
katanya udah hamil, kok masih kurus? Belum keliatan perut- 


nya? Jangan diet-diet lho.” 


But oh well, ada beberapa orang yang dihadirkan ke dalam 


hidup kita tujuannya memang murni untuk melatih kesabaran. 
Termasuk yang di sebelah ini. Melatih kesabaran gue banget. 


Kalau udah cinta ya gitu. RT (@nazwab4: Memang, kesabaran 


Tante Alex patut diacungi dua jempol ngadepin Oom Beno. 
Bismillah. 


Lil Kiddo, you're gonna meet your daddy's big family for the 


irst time. Have fun in there, sweetheart, Mommy's gonna eat 


a lot for you. 
Gusti paringono sabar.... 


Untung aku menikahnya sama kamu ya, Ben, bukan sama anak 


tante kamu. Bisa bunuh diri dari kapan kalau itu. 


Macem-macem, udah ah males bahasnya. Yang penting acara- 
nya udah lewat. RT (dmotybeauty: Ditanya apa lagi, Mbak, sama 
tantenya Oom Ben? Jangan masukin hati ya, Mbak. :) 


1 Oktober 2012 


A hectic day, | hope you're having fun being in a lot meetings 
with Mommy today, Lil Kiddo. 


www.boxnovel.blogspot.com 


303 


304 


twivortiare 2 


2 Oktober 2012 


Cinta dan kesabaran suami itu memang diuji banget saat 
istrinya ngidam jam segini dan dia rela pergi nyariin demi bikin 
senang istrinya. 

Chocolate croissant-nya Starbucks. RT (dgraitomoc: Ngidam 
apa, Tan, jam segini? Hahaha. 

Tapi lucu deh. Dia pergi nyariin jam 5 pagi, balik-balik bawa 2 
paperbag: 1 Starbucks, 1 lagi Burger King. 

Gue tanya itu satu lagi apa, kan gue nggak minta. Dia bilang: 


"Tadi aku jadi laper karena Starbucks-nya sebelahan sama 
Burger King, jadi aku beli buat aku.” Ckckckck. 


Nggak, yang 24 jam di Skyline Sarinah. RT (ddebby kemala: 
Pasti beli Starbucks sama Burger King-nya di mal yang di 
daerah Semanggi yaah. :p 


Katanya, dalam minggu ini mulai terbentuk muka, bibir, hidung. 


Bakal mirip siapa, ya? 
Mirip daddy bear atau gue ya? 


love My Best Friends Wedding on HBO now. | think it's 
Cameron Diaz's best movie. 


Balas Whatsapp bininya aja gini, apalagi mention follower. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Maksudnya bukan gituuuu. *menghela napas* 


Ce omnes Ecc 


Sama. 8:19PM < 


UOVA Kasi Grea 
| pesan dr aku jgn singkat2 


8:28 PM vw QIN 


On the way. Sama kangen. Lan 


www.boxnovel.blogspot.com 


305 


twivortiare 2 


Kok bisa gue cinta mati sama oom-oom ini ya? RT (ddy bee: 
LOL!! Ngakak guling-guling bacanya... Oom Beno cerdaaas ba- 
nget... *ngakak lagi* 


3 Oktober 2012 


*menghela napas* 


ail. XL 3G 7:00 PM 76% m 


October 3, 2012 


Alexandra, sudah pulang 
kantor? 6:53 PM 


6:54PM w Udah, hon. , 


Anakku gimana kabarnya? 6-54 pm 
306 
anak kita, beno. we're fine, 


td mual dikit aja. kamu 
cepetan pulang dong hon. 
6:56 PM w MSh di rs? 


Udah deket 6:58 pm 


deket hati aku maksudnya? 
6:59 pm ÉR 


Deket setiabudi 7.99 PM 


O D 


Kalian masih naksir sama model begitu? Gue sih karena udah 


telanjur cinta aja. 


Heh!!! RT@tyathyya: Tetep naksir dong, Mbak. :D Alesannya 


persis sama Mbak Alex. ;) *kabuuur* 


| should give him a trophy for it. RT (Gelelelii: Oom Beno 


seriously is the most super lempeng person ever. ;;) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Itu lho kayak piala-piala bentuk Oscar yang tulisannya "World's 
Best Husband”. Tapi gue mau cetak yang "Suami Paling Lem- 


peng Sedunia”. 


Me to Beno just now: "Njenengan ki dadi garwo mbok ya rodo 
mesra to, Ben.” | (Dia cium gue lama) "Tuh udah.” (langsung 


ngeloyor ke kamar mandi). 


"Kamu itu jadi suami mbok ya mesra dikit toh, Ben.” RT 


Amayangmarion: Tante terjemahin dong... Nggak ngerti. 


That's why | love this guy. RT (dtyazprameswari: Suka banget 
asli dengan tindakan Oom Ben ini, tanpa tedeng aling-aling, 


langsung kena sasaran. :p 


Jahat ih. “tapi pengen ketawa" RT (do cel: Nyokapnya Beno 
salah makan apaan tuh sampe-sampe keluarnya ganteng tapi 


lempeng begitu? :))) 
Lil Kiddo, just Mommy with you tonight, Daddy's gotta go back 


to the hospital to save a life. What story do you want before 
bed, Lil Kiddo? 


| know you hate Daddy is leaving us tonight, and that's probably 
why you keep making Mommy throw up this late at night. :| 


But you know, Lil Kiddo, Daddy has to do it because other 
people need him. They need him to save life, Lil Kiddo. 


So let's sleep, Lil Kiddo. | know you havent heard Daddy's 


soothing voice tonight, but | know he's thinking of you all the 


time. Tidur yuk, Nak. 


Udah malem, Nak. Udahan ya bikin Mommy mual-mualnya. 


Nggak ada Daddy yang nemenin kita. Tidur aja yuk. 


www.boxnovel.blogspot.com 


307 


308 


twivortiare 2 


4 Oktober 2012 
My Beno bear. :) 


mi XL 3G 6:17 PM 46% KM 
Beno Bear 


online 


_ Sayang, sudah pulang? 5:08 py 
so pu „y tumben pakai sayang « 
Kan disuruh lebih mesra, ya 
begini 6:09 PM 


kalau gitu pake sayang terus 
611 pm yg Ya, Ga usah lex lex lagi 
Nama kamu terlalu bagus utk 
dihilangkan dan diganti sayang, 
alexandra 6:13 PM 


anu 88886 - 
Itu apa sih, lex? 6.15 py 


6:16PM y Cium 


Cium beneran aja deh nanti, 
nggak ngerti lewat hp 6:17PM 


oN oo 


Kayaknya nanti malam harus gue kasih kursus emoticon. 


Banget. RT (dhon13angel: Aw aw aw... Oom Ben to the point 
banget sih, Tan... Curiga kalo "yang lain” to the point juga nih... 
Kekekeke. 


Nggak pake rayu-rayu, tembak langsung. RT (dtyathyya: 
Ngebayangin waktu Pak Dokter pacaran ama Mbak Alex dulu 
kayak apa? Ngerayunya pegimane, Mbak? Lah lempeng pol- 
polan gitu. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Dia kalau mampir ke apartemen gue waktu masih pacaran, 
mana ada rayu-rayu pake kata-kata, langsung ngomong to the 


point. 


Pernah dia ngeliatin gue, gue tanya: "Kenapa sih ngeliatinnya 
gitu, Ben?” Dijawab dengan muka lempeng (selalu): "Pengen 


nyium.” Dan langsung disosor. 
Pertama kali gue kaget. Lama-lama udah biasa. 


Pernah. RT (drieski tor: Pernah nggak sih dikasih kejutan dari 


daddy-nya Lil Kiddo? Secara dianya langsung to the point dan 


super lempeng. 


Tiap dia ingat ulang tahun gue dan dia ngasih kado, buat gue 
itu udah kejutan. Bilang cinta aja dalam 8 tahun ini paling 


cuma 5 kali. 


Dulu terkadang mikir, kenapa gue dapetnya yang lempeng 
begini, bukan yang pinter merayu dan menyanjung-nyanjung 


tiap hari. 


But then | thought, disayangi dengan bukti perbuatan itu lebih 
indah daripada kata-kata. Words can lie, but his hugs and 


kisses are always genuine. 


5 Oktober 2012 


Iseng gue kambuh kalau Jumat sore. ;] 


www.boxnovel.blogspot.com 


309 


twivortiare 2 


a XL 3G 6:08 PM 37 % mm 


online 


Call Edit Info 


October 5, 2012 
Lex, nanti pacaran yuk 6:06 pm 
aku bosan, beno, 8 tahun kita 
pacaran terus, kapan 
6:07 PM w Kawinannya??? 


Hah? Maksudnya? 5:08 pm 


OJ CD 
310 | 
Lanjutan Whatsapp tadi gue langsung ditelepon untuk men- 
jelaskan maksudnya oleh Pak Dokter yang terlalu serius ini. 
Jadi nggak asik. 


Melihat suami excited banget dan tambah sayang semasa hamil 
itu menghangatkan hati banget, ya. 


You just gave me an idea. :) RT (selybely: Kalo ngidamnya 
pengen belanja ke luar negeri, si Oom Beno masih excited dan 


tambah sayang nggak kira-kira? :p 


6 Oktober 2012 


Subuh-subuh udah nongkrong berdua suami paling baik se- 
dunia ini di Starbucks karena gue pengen banget croissant-nya. 
Thank you, Honey. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Awalnya matanya setengah watt, tapi langsung nyala begitu di- 
sumpel pake Whopper di Burger King sebelahnya hehehe. 


Gue tanya: "Katanya kamu nggak percaya sama konsep ngidam, 
itu cuma bisa-bisanya dan manja-manjanya ibu hamil aja, kok 


kamu mau ngurusin ngidamnya aku?” 


Dia jawab: "Yang kamu ngidam dapat apa nggak memang 
nggak pengaruh sama kehamilan kamu, tapi bikin kamu senang 


selama hamil itu penting buat aku, Lex.” 


Mukanya serius pas jawab itu. Dan jawabannya minta dicium 


banget di depan umum. ;) 


t's cute how pregnancy will reveal the love of your husband on 
a whole new level. 


didn’t think it was possible for him to love me more than he 


already does, but it is! 
Tetep ya. RT @listiarah: Ihhh Oom Beno. | love your style!!! 


"Mbul, bentar lagi aku pasti jadi ndut gara-gara hamil makin 


besar, nggak apa-apa?" | "Kenapa harus kenapa-kenapa? Aku 


tetep suka. Gulingnya kan makin empuk.” | Hahaha. 


Mau kontrol ke dokter. RT (@nurulitadewi: Tante Alex sama Oom 


Beno weekend ini mau ngapain?? 


The baby’s development is going great and healthy! Time to 


celebrate with a big, hearty lunch. 


Indah banget pemandangan di depan gue ini. Bapak Dokter 
paling sibuk sedunia sedang bikinin roti oles Nutella dan susu 


buat istrinya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


dll 


312 


twivortiare 2 


Walaupun di sela-sela ada bonus pemandangan dia jilat-jilat isi 


jar Nutella-nya pake jari. Kayak anak kecil. 


"Mbul, kok tiba-tiba ngidam sesuatu ya?” | (muka si Beno lang- 
sung stres) "Ngidam apa, Lex? Biar dicariin mumpung masih 


sore.” 


"Tapi ini susah lho nyarinya, cuma ada satu di Jakarta.” | 


muka makin stres) "Hah? Apa?” 


Dan gue langsung dikekep kenceng-kenceng begitu ngomong: 
"Ngidam dipeluk dokter bedah ganteng yang kerja di Bintaro 
itu.” ;) 

ya tau, gue norak. 


Usia kandungan baru 7 minggu, doain sehat dan lancar sampai 
ahir, ya. RT f@fihiyigie: Tante, Lil Kiddo-nya udah berapa bulan 
nih? :) 


Life is sweet. RT (dlikesw: 6 Oktober 1 tahun yang lalu dr. Beno 
sibuk dan 2 hari nggak pulang. Sekarang malah kelonan nonton 
DVD, dan akhirnya ada Lil Kiddo dalam perut. 


7 Oktober 2012 


Pertengkaran kecil suami-istri itu kadang penyebabnya se- 


sederhana nggak dibangunin nonton bola. 


Ini yang bikin dia sebel, nggak bisa menyaksikan kemenangan 
itu. RT (gjimie 7: Menang, Lex, 4 - 1 


So who just spent 500 hundred dollars on books and toys 


online? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Dan dia orangnya detail ya, jadi semua yang dia beli tadi dia 


print dan tunjukin ke gue. 


He bought baby scrubs! Pakaian bayi yang bentuknya kayak 
baju dokter bedah. 


He is forty years old, and he snacks on a little box of Koko 
Krunch while he’s driving. Who is he? #kuisnggakpenting 


Hahahaha kelakuan laki gue kok bisa sama sama papa lo. RT 
(dfnyangt: Itu papaku, Tante. Jadi selama ini Tante... Oh God. 
CK 


Haduh. RT (dennoo19: Tante Alex, perkenalkan aku fans 


barunya Oom Beno lho. :D 


Oom-oom umur 40 tahun hobi makan dan tidur dan galak dan 


rese begini kok fans-nya banyak. Gue bingung. 


Eh kepencet retweet. RT (dnaadiaprilist: Saya lebih ngefans 
sama istrinya, Alexandra Rhea Wicaksono!! She's such an 


unbreakable wife. :) 


Karena dia sayang gue lebih dari apa pun. RT (cahyawae: 
Oom-oom umur 40 tahun hobi makan dan tidur, galak, rese 


begini kok Lexy mau jadi bininya? Gue lebih bingung. 


Apaan? Kok lo tau? RT (dhotwinasoedarjo: Eh by the way, 
kemarin si Beno BBM si Riza nanya sesuatu tentang lo lucu 


banget deh. 


Whatsapp gue now! RT (dhotwinasoedarjo: Gue kemarin iseng 
meriksa BlackBerry-nya si Riza muahahahaha. Mau tau 


nggak?” 


Cieee Beno cieeee. *ambigu* 


www.boxnovel.blogspot.com 


313 


314 


twivortiare 2 


Hahahaha, nggak tahan gue, pengen nyubit-nyubit pas dia 
pulang. RT @hotwinasoedarjo: jahat di-cie-cie-in, kan manis tau 
wkwkwkkwk. 


lyaaaa kagaaak, eh talk to you later ya orangnya nyampe. RT 
@hotwinasoedarjo: Heeeeh, jangan!! Nanti ketauan gue suka 
ngintip-ngintip BlackBerry laki gue!! 


8 Oktober 2012 


Gue nggak tau lagi mau ngomong apa... 


al XL 3G 9:33 PM 19% Pa 


online 


Call Edit Info 


October 8, 2012 
9:29 pm vv Uian ya, hon. ini apa artinya? 2 
Senyum 9.59 pm 
2:30 Pp w Y9 ini? 8 
Cium 9.30 pm 
s31 pm vv ini? © 
lagi operasi 9.3; pm 
9:31 pm x4 bukan, honeeeey. itu sakit. 
Udahan ah, lex, ribet. 9.5 pm 
spm 4 Ya udh 1 Ig ya. ini apa? &@ 


Abis sikat gigi 9.35 pm 


OC D 


Iya. RT @ratnadelia: Tuhan itu adil, Lex. Beno bisa nyerep buku 
kedokteran yang tebelnya bisa buat nimpuk maling ampe mati 
tapi ngartiin emoticon aja nggak bisa. :)) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


9 Oktober 2012 
Sibuk. RT (@rieski_tor: Kok seharian nggak ada kabarnya, Tan? 
Udah. RT (atyathyya: Udah pulang atau masih di kantor, Mbak? 


Sorry, iya ya? Shitty day at work and awful afternoon sickness. 
RT (dlittlearf: It seems like you're not in the right mood. Are 
you okay? 


Hari ini Lil Kiddo masuk usia 8 minggu. Is that why you keep 
making Mommy throw up and pee all the time today, 


sweetheart? 


Dan Bapak Dokter suami tersayang, please understand this, ya. 


will XL 3G 5 6:50 PM 26% m% 


Oct 9, 2012 
For Dad: Mood Swings 


It's amazing: One minute you're getting a 
medal for being the best husband in the 
history of the world (just because you 
remembered to pick up the dry cleaning), the 
next you're being berated by a sobbing 
woman who can't understand how you could 
have left the toilet seat up. Don't fight these 
mood swings, it's the hormones talking...and 
they'll be doing a whole lot of talking in the 
months to come. A hug, if you can get close 
enough, will do wonders. And keep a tissue 
box handy for those insipid TV commercials 
that will reduce her to tears. 


aberta i 


Daily 


Akhirnya obat mual gue lulus ujian juga. :) 


www.boxnovel.blogspot.com 


S15 


twivortiare 2 


516 Ternyata nggak bertahan lama. 


i lil churros yg 
di GI, kamu mau mampir 


ng ease 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Tiap gue minta Beno pergi beli makanan buat que, selalu pena- 


saran dia bawa pulang apa buat dirinya sendiri. 


Churros and gado-gado for me, and for the doctor... 1 burger 


and most of my churros. Pantes mau banget disuruh beli. 


11 Oktober 2012 


Sialan gue dibilang berisik. RT (dazalheea: Ketika oom-oom 
lempeng ketemu tante-tante berisik, maka terbentuklah “Lil 
Kiddo” hahaa. *poke* 


12 Oktober 2012 
Get well soon, Maddox. We love you. 


Jatuh nyungsep, jadi kepalanya dijahit 12 jahitan. Kasian banget. 
RT @arriahumaira: Maddox sakit apa, Tan? :l 


Anaknya Wina aja gue udah nangis begini, apalagi anak sendiri. 


Be strong ya, Maddox sayang. 


Maddox udah bisa ketawa walau masi dirawat inap di RS, 
senengnya. Besok Auntie dateng lagi bawa mainan sama Oom 
Beno Bear ya, Sayang. 


Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. RT (dgraitomoc: Kok 
Maddox bisa nyungsep, Tan? Tapi nggak kenapa-napa, kan? 
Titip peluk cium buat Maddox. 


Rasanya ingin pindah permanen ke Kebagusan ini kalau Lil 


Kiddo sudah lahir. Jauh lebih luas, bisa bikin nursery yang luas 


juga. 


www.boxnovel.blogspot.com 


317 


318 


twivortiare 2 


Tapi harus mengorbankan waktu macet di jalan tiap pulang 


kerja padahal udah nggak sabar untuk ketemu anak. 


Beno and | have been trying to find a closer house or a bigger 


apartment, tapi harganya bikin pengen bunuh diri. 
What do you think? 


Kalau tetap di Setiabudi, gue gampang banget pulang pas jam 


makan siang untuk menyusui. Di Kebagusan wassalam. 


Belakangan ini, gue dan Beno (di saat dia nggak ketiduran atau 
asyik ngobrol dengan anaknya) juga mulai membahas dan 
hi 


tung-hitungan biaya anak kami. 


We're both very logical and “khawatiran” people kali ya, jadi 
semuanya udah dipikirin dari sekarang. Untuk basic needs-nya, 


sekolahnya, dan lain-lain. 


Dan kami berdua jadi lebih rajin berdoa supaya rezeki gue dan 


dia sustain terus dan cukup untuk sekeluarga. 
Maybe we just think too much. 


But this little baby inside my belly is the best thing that ever 
happened to our relationship and we want to love him or her 
the best we can. 


Menjelang jadi orangtua itu deg-degan banget, ya. 


Dulu waktu belum menikah, gue cuma bertanggung jawab pada 


diri gue sendiri. Beno juga begitu. 


Setelah menikah, kami jadi bertanggung jawab atas masing- 
masing dan atas keduanya, itu aja bertahun-tahun belajarnya 


baru bisa akur kayak sekarang. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Dan sekarang, dengan hadirnya Lil Kiddo—walau masih 7 
bulanan lagi—gue dan Beno akan bertanggung jawab atas satu 


nyawa amanah dari Tuhan itu. 
It's huge! 


Kami berdua senang banget, banget! Tapi ada a part of us juga 


yang takut. Takut nggak bisa jadi orangtua dan contoh yang 
baik untuk anak ini. 


But | guess life is a nonstop learning curve anyway. Dulu 
belajar untuk lulus sekolah, sekarang belajar jadi istri dan ibu 


yang baik. 


As you grow older, there will be more roles that you have to 


play in life. 


Dulu hanya sebagai anak dan murid. Kemudian sebagai anak, 
murid, dan pacar. Anak, pacar, dan pegawai. Anak, istri, 


pegawai, bos. 


Kalau nggak anak tunggal seperti gue, ada juga peran sebagai 
kakak atau adik. 


Dan semua peran itu nggak mutually exclusive alias harus 


dipilih salah satu aja. Tapi harus dijalani semuanya. 


Which means not just adjusting ourselves to each role, but also 


adjusting each role to each other. 
Wait, Daddy Bear pulang. Tweet you later, ya. 


"Martabak Pecenongan yuk, Lex!” ajakan Bapak Dokter tiba- 
tiba. | "Yuuuk!" Bininya juga pengen. 


Pecenongan Raya 65, menteganya segudang jadi enak banget! 


RT @odeelix: Pecenongan sebelah mana, Lex? Enak? 


www.boxnovel.blogspot.com 


319 


320 


twivortiare 2 


Kadang makna kebahagiaan pernikahan itu sesederhana punya 


partner tetap berburu makanan enak bareng. ;) 


13 Oktober 2012 


You know, a few years back, gue dan Wina pasti sedang 


jejogetan nonton David Guetta. Time flies, ya. 


Sementara malam ini Wina sedang nemenin anaknya di RS, gue 
sedang gegoleran di rumah. Her role as a mother and my role 


as a wife. 


Banyaaaak! Zaman-zaman nakal bareng sebelum gue “ditobat- 
kan” Beno. LOL. RT (dgraitomoc: Momen yang paling nggak 


terlupakan sama Tante Wina apa sih, Tan? 


ni malam Minggu-an ala kami: gue nonton TV, dia tidur di se- 
belah gue sambil meluk. RT (dkartikanovii: Tante nggak malam 


Minggu-an sama Mister Lempeng?! 


Kalau masih pacaran, pasti pengen bawa pacarnya jalan-jalan 


malam Minggu sekalian pengumuman ke orang-orang itu pacar 


O. 


Tapi kalau udah menikah dan berhubungan lama seperti gue 
dan Beno, malming itu cuma nama malam. Yang penting 


berdua di rumah. 


14 Oktober 2012 


You know, choosing a lifelong partner who makes you laugh— 
other than makes you horny, of course—is important for a 


happy marriage. :) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


16 Oktober 2012 


Mas, ngeliatinnya nggak usah gitu banget. Selain hamil, suami 
saya juga galaknya ampun-ampunan. Situ mau jadi daging 


cincang? 


Somebody at a meeting. RT (dlhie28: Wah siapa yang flirting, 
Tante? 


18 Oktober 2012 


Lil Kiddo, you make Mommy throw up nonstop since 4 A.M. but 
| don't mind if this is what | have to do to have you in my arms. 


Tapi jangan sering-sering ya, Nak. 


| can handle this recurring “morning sickness”, but | can't 
handle seeing my husband's stressed face every time this 


happens. 
Lil Kiddo, kasian Daddy Bear, dia stres. Udahan ya bikin 


Mommy mual-mualnya. 


Kasian juga Oom Dokter, Lil Kiddo. Dari tadi diteleponin Daddy 


mulu karena panik. 


Masuk minggu kesepuluh, Beno junior udah segede buah 


prune! 


19 Oktober 2012 


"Alexandra, ‘nek pengen mutah wae ki yo turu, ojo nyambut 
gawe. Mengko anak nang njero wetengmu ki piye-piye mergo 


kurang istirahat.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


321 


S22 


twivortiare 2 


Bapak Beno on the phone just now. When he starts speaking 
Javanese, it means really really serious and it's useless to talk 
back. 


Artinya kira-kira: kalau mual itu ya tidur, jangan terus kerja. 
anti anakku yang di dalam perut kamu kenapa-kenapa karena 
kurang istirahat.” Injih, Ndoro. 


In the last 8 years? Probably 5 times. RT (dkanesty: Kalo 


dihitung-hitung, selama nikah, udah berapa kali Oom Beno 


speak Javanese ama Tante Alex? 


anti dicoba, ya. RT (dkhairunisarunis: Tante, coba minum 
peppermint tea deh supaya mualnya agak berkurang. Siapa tau 


Lil Kiddo tersayangnya suka. 


LOL betul! re lely: Ben, yugo nipun tilar {damel ibunipun 
mual) amargi bapanipun jarang ing griya. Hehe, Lex titip pesen 
buat Pak Dokter, ya. :) 


Suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang tidak banyak 


temennya. Bukan karena dia sombong, tapi karena dia pemalu 


dan lebih suka membaca. 


Tiap hari, anak itu ke sekolah, belajar yang rajin. Saat jam isti- 
rahat tiba, teman-temannya mengajak dia main, tapi dia lebih 
memilih baca buku. 


Buku-buku itu tiap hari bergantian dia bawa dari rumah. Buku- 


buku itu hadiah dari ayahnya. 


Ayahnya sibuk. Dokter yang di RS dari pagi sampai malam. Se- 


ring anak itu cuma bertemu ayahnya saat weekend saja. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Dan entah kenapa, dia merasa ayahnya dekat jika ia sedang 
membaca buku-buku pemberian ayahnya itu. Buku-buku itu 


seperti pengganti kehadiran ayah. 


Suatu hari, weekend, ayahnya mengajak dia ke toko buku. It's 


their father-son bonding routine. 


Tiba-tiba sang ayah ditelepon rumah sakit, harus ke sana 


segera. So the father took the son there with him. 
The son was only 8 years old then. 


There, he saw how his father is needed. Sang ayah menitipkan 


dia ke suster, dan suster itu bercerita banyak tentang ayahnya. 
Right then, right there, he understands something. 


He understands that it's not so bad to always miss his father. 


That it's okay for his presence to be often replaced by books. 


Because while he reads those books, his father helps people. 


Sometimes saves lives. 
And he wants to be like his father too someday. 


Itu yang diceritakan Beno ke anaknya di perut gue sebelum dia 
tertidur. Cerita tentang masa kecilnya sendiri. | just wanted to 


hug him after. 


He was just a lonely little kid who soothe himself with books. 


Sedih dengernya. 
Nanti anak kita jangan sampai begitu ya, Ben. 


Jadi anak tunggal yang hanya berteman buku. 


www.boxnovel.blogspot.com 


323 


324 


twivortiare 2 


Justru gue yang kesepian sering dia tinggal-tinggal. RT 
@albinalangun: Tante, Oom Beno ditemenin terus ya jangan 


sampe kesepian kayak dulu. :| 
Akhirnya gue mengerti kenapa dia diem dan lempeng. 


Dan merasa sangat bersalah pernah suka kabur-kaburan dari 
dia. Kecil kesepian ditinggal-tinggal ayah, udah gede ditinggal- 
tinggal istri. I'm sorry, Ben. 


Teman seumur hidup kamu ini janji nggak akan ninggal- 


nginggalin lagi ya, Honey. Janji. 


20 Oktober 2012 


You know what is the best part about this exhausting morning 


sickness? 


One: I'm having morning sickness, which means yaay I'm 
pregnant! Finally. No more crying after seeing the negative sign 


on test packs. 


Two: the love of my life is here, holding me and rubbing my 


back while I'm throwing up nonstop. I've never felt more loved. 


So bring it on, morning sickness!! Because you're not hurting 


me, you only remind me of the two best things in my life. 


That I'm having a baby. And that I'm having it with the love of 


my life. 


"Mbul, stop looking at me like that. I'm fine, Hon.” (me to Beno 
yang mukanya khawatir banget) | "Nggak tega aku minta 4 


anak kalau kamu begini.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Dan Daddy Bear pun udah kena muntah gue pagi ini setelah 


sarapan. Maaf ya, Hon. 


Seriously. Biar rame katanya. RT (djessycika: 4 anak??? Oom 
Beno! Seriously??? 

"Itu suami kamu makannya makin banyak ya sejak kamu 
hamil?” bisik Nyokap ngeliat Beno ngabisin sepertiga loyang 
brownies yang dia bawa. Banget! 


Nggak. Hahahaha. RT (€mayangmarion: Ahahahaha terus yang 


diomongin nggak berasa?? 


21 Oktober 2012 
Any good movie on the big screen today? 


Jadi setelah nonton Taken 2, anak gue kalau perempuan bakal 


disewain bodyguard kayaknya sama daddy-nya. 


"Makasih ya hari ini udah mengurangi megang Twitter dan 
memperbanyak megang aku.” My husband this afternoon. Gue 


ketawa. 


Muka lempeng tapi ekspresi boboable. RT (daushiatanzia: Pasti 


waktu ngomong itu mukanya lempeng ya, Tan. “gemes” 


Gue cubit tadi pipinya. RT (ddellarasati: Why oh why he has to 
be surprisingly that cute, Lexxx?! Bikin gemes banget sih minta 


di-pok-pok pipinya. :') 


www.boxnovel.blogspot.com 


325 


326 


twivortiare 2 


23 Oktober 2012 

Miss me? 

Why? 

Really? 

Seriously? 

Tweet less, love more. Tagline 2012. 
Udah, mau ngomong itu aja. Good night! 


Lagi mual-mual banget, sorry. RT Adyanthy: Dear Kak Alex, 


nge-tweetnya jangan pelit-pelit gitu doooongg. 


24 Oktober 2012 


Lil Kiddo is now 10 weeks and as big as a lime! Katanya di 


minggu ini hair follicle mulai terbentuk. Like Daddy or me? 


Dua anak aja ya, Ben, jangan empat. 


Beno is 40, I'm now 32. Hamil anak keempat umur gue udah 
berapa? RT (destrellariyanti: Kan kalo 4 biar rame, Lex... kalo 


2 masih sepi nggak? 


Gue udah stres karena mual-mualnya nggak berhenti, ngeliat 


muka dia yang menderita makin stres. 


| mean, he’s a doctor. He should know that this is normal. It's 


just the progresterone working. Tapi tetep aja mukanya panik. 


True. RT (dfake two up: Itu bedanya, Lex, dokter di RS, suami 
di rumah. Dokter juga manusia lho ya, apalagi lihat yang ter- 


cinta lagi kayak gitu. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


25 Oktober 2012 
Di mertua. RT (dtyathyya: Mbak Alex, besok Idul Adha di mana? 


Rumah ortu atau mertua? 


Masih lama, nanti aja pas udah deket due date. RT (dikakagustin: 
Kapan cuti hamil? Nggak capek apa jadi banker supersibuk? 
Kasian Lil Kiddo. :l 


Oh not that hashtag again... RT (dbreemarsalia: Oom Beno gan- 
teng banget sih, Kak. #telat #gapapa #OomBenoganteng 


Jahaaat. RT (akarnitatriutami: Tante Alex, besok Oom Beno-nya 
digulingin baik-baik ya, takut dikira kambing gara-gara brewok- 
nya! :)) 

Pertengkaran tahunan tiap mau Idul Adha: gue mengingatkan 


agar nggak kebanyakan makan kambing, dia marah dilarang- 
larang. 


"Anakmu pengen daddy-nya sehat sampai tua sampai dia dewasa 
dan kamu punya cucu. Karena itu aku melarang.” & senjata 
gue. 


Udah malam Idul Adha juga, masih aja ditinggal ke RS. So Lil 


Kiddo, you wanna sleep or you wanna eat? 


Secara ini fotokopi Ayah, perut gue pun mulai bunyi-bunyi minta 
diisi. 


Demi si Ndut Kecil di perut. “manasin lasagna” 


www.boxnovel.blogspot.com 


327 


328 


twivortiare 2 


26 Oktober 2012 


"Selamat Idul Adha, Daddy Bear. Terima kasih udah mengajar- 
kan kebaikan tiap hari.” Ngomong ke sebelah yang ngorok 


kenceng kecapekan pulang jam 3 pagi. 


Nggak sampai hati banguninnya untuk salat led, tapi udah di- 
pesan wajib dibangunin karena dia juga mau menyembelih 


sendiri kurbannya. 


"Idul Adha pertama kita udah punya anak nih, Lex, walau masih 


di perut,” katanya santai. Bikin gue nangis terharu pagi-pagi. 


Lil Kiddo pagi-pagi udah cari perhatian eyang-eyangnya dengan 
sukses bikin gue morning sickness abis-abisan di rumah mer- 


tua. My Ndut Kecil yang manja. :) 


Tau aja kamu ya, Ndut, kalau kamu calon cucu pertama. Baju 
koko baru daddy kamu aja udah nggak cakep lagi kena jackpot 


Mommy. 


Hahahaha iya. RT (@hon13angel: Cieeee... Tante punya “Ndut” 
dan "Mbul". 


Mertua gue tergolong orangtua yang sangat hobi mendokumen- 
tasikan anaknya—Beno—dari masih dalam perut sampai udah 


gede. 


Rumah ini penuh dengan foto-foto Pak Dokter dari masih bayi. 


It's really really cute! 
So guess what they gave us today as a present? 


A couple of blank scrapbooks and a polaroid camera with all 
the films. Buat motoin perut gue yang membesar sampai Ndut 
Kecil lahir. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Dan si Beno langsung norak ngabisin 10 film buat nyoba. Perut 


masih kempes gini toh, Ben LOL. 


Foto pertama di pregnancy scrapbook ini: foto perut gue dan 
Beno sebelah-sebelahan (we both lifted up our shirts), yang 
fotoin si Mbok hahahahaha. 


Perut buluan vs perut mulus LOL. 


Eh perut gue mulai ada garis-garis birunya di balik kulit sih. 


Katanya itu pembuluh yang ke janin mulai kelihatan. 


Pakai Instax tadi, nggak bisa di-post. RT (dmissredyanti: Hasil 


otonya di-post dong, Mbaaak! Hihihi... *mau tau banget* 


Tadi sore, gue menemukan si Pak Dokter sedang duduk sen- 
dirian di lantai depan pintu kamar, dengan laptop di pangkuan, 


muka serius. Weird. 


Ternyata dia Google nyari ide bikin nursery (kamar bayi), sambil 
ngukur-ngukur dalam hati yang mau dibangun dempet ke 


kamar kita sekarang. 


Tuh Lil Kiddo, kamu baru umur 10 minggu aja ayah kamu udah 


heboh mau bikinin kamar. 


Jadi yang betah dan sehat-sehat di dalam ya, Nak. Sabar ya 
menunggu Mommy, Daddy, dan eyang semuanya menabung 


sayang dan cinta buat menyambut kamu nanti. 


27 Oktober 2012 


The perks of having a husband who loves eating is that he 
loves fulfilling your pregnancy cravings because he gets to eat 
too LOL. 


www.boxnovel.blogspot.com 


329 


330 


twivortiare 2 


Mine eats double of what | eat! RT (atariamandani: Samaaaa 
banget sama suamiku! Kadang malah dia yang lebih semangat 


makannya. :))) 


*menghela napas* RT (dsmuthiah: Tante, Oom Beno unyu 


banget sih, di Tanah Abang ada nggak yang jual?? :3 


Another perk of being pregnant: no complain comes from the 
husband's mouth although | dragged him around the mall for 


2 hours. 


"Capek, Hon?” | “Biasa aja.” | “Mau duduk bentar sambil 


ngeskrim?” | Ingangguk senyum) 


Percakapan barusan bukan kayak antara suami dan istri ya, 


tapi kayak ibu ke anak. 


Di rumah aja mau ngukur-ngukur kamar baru buat Lil Kiddo. 
RT (dayzanaqueen: Tante Lexy Saturday nite kali ini ke mana 


sama Oom Beno? :) 


"Lex, kamu ada ngidam sesuatu nggak malam ini?” | “Nggak, 
Hon. Udah kenyang. Kenapa?” | “Kalo ada biar aku cari 


sekarang. Jam 9 ada bola.” #tonightconvo 


Lil Ndut, jam 9 ke atas jangan minta macem-macem, ya. Yang 


ada di kulkas aja ya, Sayang. *elus-elus perut* 


Kita kerjain nggak nih? :) RT (ddelphonk: Kalo misalnya tiba-tiba 
ngidam pengen sesuatu pas jam 9 lebih gitu kira-kira dibeliin 


nggak, Kak, sama Oom Beno?? :-p 


Cieeee dibela. RT (djonasnickinda: Jangaaaaaannn. Tadi se- 
harian udah nemenin Tante shopping kaaann..? Jangan di- 


kerjain. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Yuuuk! RT (gyessiluciaa: Kerjaiiiinnnn, Kak! Kita lihat Pak Dok- 
ter lebih milih Lil Kiddo atau nonton bola. :) Hehehehe. 


Tapi kasian ah, ini diminta mijetin kaki aja udah manut. Biar 
aja deh nanti dia menikmati bolanya. 


| guess so! RT (yessiluciaa: Kak, semenjak hamil jahil ber- 


kurang nih. Fix Lil Kiddo itu masuk #teamOomBeno makanya 
Kak Alex nggak tegaan hehe. 


28 Oktober 2012 


Lil Kiddo, how are you enjoying the grilled garlic sandwich with 
chopped avocadoes and broccoli and carrot juice this morning? 
Yumm! 


Before you learn your ABC later, Ndut Kecil-ku, it's time for 
you to load up on this ABC (avocado, broccoli, carrot) so you'll 


grow healthy. 


Your daddy though, likes other kinds of ABC: Alexandra, beef, 
and chocolate. :) 


Or maybe it should be: Alexandra, bobok, and chocolate? LOL. 


LOL. RT @estrellariyanti: Salah, Mbak. Yang bener: Alexandra, 
bobok, cium.. :)) 


A fine afternoon indeed. 


Entah kenapa, bagi gue, diimami itu sering terasa lebih 


romantis daripada dicium. 


This butterfly in my stomach waktu pertama kali diimami saat 
masih pacaran lebih bikin salting rasanya dibandingkan dicium 


pertama kali. 


www.boxnovel.blogspot.com 


331 


332 


twivortiare 2 


Especially since, well, gue dulu males salat hahahaha. 


But you kinda know it's the right guy when what and who he is 


makes you want to be a better person. 


ot because you think you don't deserve the guy in the first 
place, but you just want to. You can't really explain it but you 


just do. 


Lucu tuh waktu pertama kali diimami oleh Bapak Dokter ini. 


Udah pernah gue ceritain nggak sih? 


Waktu itu malem, dia mampir ke apartemen gue jam 9-an se- 
pulangnya dari RS. Ini kalau nggak salah 2 minggu setelah 


kami resmi pacaran. 


Sebelumnya sih udah sering mampir tapi belum pernah salat 


di apartemen gue. 

Anyway, begitu nyampe dan minum dia nanya: "Lex, kiblat ke 
mana?” | Jujur gue agak-agak lupa, soalnya, ehm, gue jarang 
banget salat. 

Gue kasih tahu arahnya dan dengan gobloknya gue nanya: 


"Kenapa, Ben?” | “Mau Isya. Tadi di RS nggak sempet.” (dan 


dia ngeloyor ngambil wudhu). 


Keluar dari kamar mandi, dia casually nanya: "Kamu udah?" | 
"Udah apa?” | "Udah Isya?" | (byar!) "Belum, Ben.” 


"Mau sekalian? Biar aku imamin,” dia menawarkan. Gue ngang- 
guk, dan permisi ke kamar ngambil mukena. Well, lebih tepat- 


nya, nyari mukena. 


Gue lupa naruhnya di mana. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


And then we prayed. Di ujung salat, biasanya [kalau lagi salat) 
gue bahkan don't bother untuk berdoa, langsung pengen cepet- 
cepet aja. 

Tapi malam itu, dia masih duduk di depan gue, nunduk khusuk, 


zikir dan doa kali, ya? 
Ya iyalah, Lex, masa ngisi TTS. *jitak jidat sendiri” 


Jadi gue juga duduk, menunggu dia selesai. And | was sitting 
there, looking at him, menatap punggungnya, gue jadi nggak 
enak hati sendiri. 


Si Bapak Dokter paling sibuk sedunia ini capek-capek pulang 


dari RS aja masih menyempatkan salat, nah gue... 


Gue lagi tercenung gitu menatap punggungnya, tiba-tiba dia 
noleh (damn, kegep), muka gue merah, dia nyeletuk cuek: 


"Laper, ada makanan nggak?" 


Maka merahnya muka gue karena kegep lagi menatap itu beru- 
bah jadi bingung karena nggak ada apa-apa di kulkas 
hahahaha. 


29 Oktober 2012 
Hey miss me? 


Oom dokter obgyn yang baik, yang sabar ya menghadapi 


ceceran pertanyaan dari daddy-nya Lil Ndut. 


Look Lil Kiddo, Daddy is making us a glass of hot milk. Drink 
up ya, Sayang, jangan dikeluarin lagi. Dibikinin Daddy pasti 
enak banget deh. 


www.boxnovel.blogspot.com 


555 


334 


twivortiare 2 


30 Oktober 2012 


Pregnancy is not an illness, Bapak Dokter Beno Wicaksono 
yang terhormat, kenapa aku harus disuruh istirahat di rumah 


begini hanya gara-gara mual-mual... 


"Hon, aku besok ngantor ya. Bosen.” | “Lihat besok.” (ngeloyor 


ke kamar mandi) | Ini laki gue serem amat sih? 


Please I'm begging you, rese banget ini si Beno, Win. RT 
(ahotwinasoedarjo: Hahaha kacian, nanti gue suruh si Riza ngo- 


mong sama laki lo, ya. 


31 Oktober 2012 
No Halloween party tonight. Sucks. 


So my office has this tradition to throw Halloween party every 
year, and it's always crazy fun! Semua juga pada niat pake kos- 
tum. 


But this year, karena titah Yang Mulia Bapak Beno Wicaksono: 
"Kamu cuma boleh ngantor, sore langsung pulang,” gue nggak 
bisa ikutan tahun ini. 


Padahal Mommy udah nggak sabar pengen ngajak kamu 
Halloween party pertama kamu, Lil Ndut. Next year aja ya, Sa- 
yang. 

Yay Lil Ndut is eleven weeks now and growing big! Nggak sa- 
bar mau kontrol weekend ini to listen to his or her heartbeats. 


Udah 2 orang selama Oktober. :) RT (@crissenrani: Mbak Lex, 
Oom Beno udah laksanain nazarnya belum yang mau nge- 
operasi 7 orang kalo Mbak hamil? Hehe. ;) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


3 November 2012 


So who just cried after listening to the baby’s heartbeats today? 
“ngacung” 
And who smiled the widest smile upon hearing the baby's 


heartbeats today? *nunjuk yang molor di sebelah" 


Strong and fast. Like he wants to say: "I'm here, Mommy! I'm 


here!” 
can't wait until he or she starts kicking. 


Lil Ndut udah sebesar plum gede, 2,5 inci. RT fityathyya: Habis 
dari dokter ya, Mbak? Apa aja perkembangan Lil Ndut di usia 
kandungan sekarang? 


Dan gue akhirnya udah naik 1,5 kilo, yay! 


Si Bapak Dokter kan sukanya jazz yang berat-berat, itu satu 
playlist udah dibikinin di iPod-nya, terus dia beli headphone 
buat ditaruh di perut gue. 


Anak ini di-Benonisasi. Selain diceritain cerita kedokteran tiap 


malem, juga didengerin musik kesukaan Daddy-nya terus. 


4 November 2012 
Morning swim. 


And it's actually really cute to feel this lil baby bump on my 
bikini line. 


www.boxnovel.blogspot.com 


555 


336 


twivortiare 2 


5 November 2012 


Coba tebak siapa yang sampai ngadain rapat di rumah karena 


nggak dikasih ngantor? 


Iya tadi pagi. RT @hon13angel: Kenapa nggak dikasih ngantor, 
Tante? Jackpot lagi, ya? 


Kata bos gue: "Terserah lo yang penting target lo tercapai.” 


When you're carrying the best part of your life inside of you, 
even the most awful day wouldn't matter. It's still the best part 


of your life. 


8 November 2012 


Lil Ndut udah sebesar buah peach! 


Lil Ndut ini kayaknya tipe yang nggak betah diem. Kalau gue 
cuma meeting-meeting di kantor aja, dia langsung protes de- 


ngan gue jadi mual-mual. 


Tapi begitu diajak meeting ke luar kantor, OTS ke nasabah, 


langsung adem, gue seger seharian. 


Ke Jakarta sekitarnya aja. RT (dome iik: Emang masih boleh 
OTS ke luar kota oleh Pak Dokter galak? 


9 November 2012 


You know, we now have a pinboard in the apartment where the 
doctor sticks everything about the baby. The USG pic, the lab 


test, lucu deh. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Foto polaroid perut gue juga ada di situ. He takes the picture 
once a week. Nanti waktu Lil Ndut udah lahir baru mau dipin- 


dahin ke scrapbook. 


Kelakuan gue dan Pak Dokter agak-agak norak, ya? We can't 


help it, we're too excited to welcome Lil Ndut. 


Minggu lalu barang-barang buat Lil Ndut yang dipesan si dok- 
ter udah nyampe. Sekarang udah banyak tuh di Kebagusan. 


Mainan, baby scrubs, banyak! 


Padahal Lil Ndut juga baru lahir Mei tahun depan. Kelewatan 


sih excited-nya hehehe. 


Yah jangan gitu dong. RT (dmayangmarion: Tante amit-amit 
nihh yaa... Cuma pengen nanya aja... Gimana kalo nanti Tante 


tiba-tiba keguguran? Kalau ya! Jangan sampe... 


To be honest, Beno and | worried about this. Apalagi sejarah 
ibu gue dan ibunya Beno yang masing-masing sama-sama ke- 


guguran berkali-kali baru ada gue dan Beno. 


But we're trying not to think about it too much. Kalau terlalu 
khawatiran nanti jadi stres. Jadi kami jaga Lil Ndut sebaik- 


baiknya aja. 


And we're having fun while doing it. Orang-orang tua suka bi- 
lang jangan merayakan atau mempersiapkan berlebihan di 


awal-awal, pamali, nanti kecewa kalo kenapa-kenapa. 


Tapi seperti kata Beno, masa jika ingin berbahagia tentang se- 
suatu harus ditahan-tahan karena takut kenapa-kenapa? Malah 


nggak sehat karena awal-awal aja udah pesimis. 


www.boxnovel.blogspot.com 


357 


338 


twivortiare 2 


Kami berdua go all out in this. Menikmati dan merayakan se- 
tiap menit Lil Ndut bersama kami di perut gue. It’s the best 


feeling in the world. 


Dan sejak ada Lil Ndut, kami jadi males berantem. Soalnya 


ntar nggak bisa manja-manjaan hahaha. 
Too much worrying takes the joy out of everything. 
Anyway, guess what the doctor and | plan to do tomorrow. 


Mau berburu new bed yang gede banget biar muat bobo bertiga 
sama Lil Ndut. 


Akan ada kamar sendiri juga, tapi malam kami mau co- 
sleeping. RT (adenilamita: Dedeknya nggak mau dikasih kamar 
sendiri ato baby box gitu, Tan? 


10 November 2012 


Couples who only use their beds for sleeping and sex and 
cuddling are missing out on a perfect moment of intimacy: 


pillow talk. 


13 November 2012 
Happy birthday, Ryan sayang. 


Senyum gue mengembang banget sore ini setelah ada surprise 
yang baru satu kali seumur-umur gue terima dari dokter galak 


dalam hampir 8 tahun kenal. 
Surprise-nya adalah... 


*sok misterius padahal nggak penting banget* 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Tadi siang-siang bolong, tiba-tiba sopirnya si Beno dateng ke 


kantor gue mengantar sesuatu. 


Gue bilang: “Ini apa?” | “Dari Bapak, katanya buat Ibu.” | Gue 


terima bungkusannya, dan saat gue buka isinya... 
Can you guess? 


Hahahaha | wish! RT (@putritd: New arrival-nya Bottega Veneta? 
LOL. 


Tebakan kalian canggih-canggih banget sih, gue jadi takut di- 
emparin pas gue kasih tau isinya apa. 

sinya adalah... 

sinya satu porsi siomay paling enak sedunia yang dijual di 


kantin RS-nya, di kotaknya dikasih post it "Buat kamu dan Little 
dut”. 


orak ya gue? Segitu excited-nya padahal biasa aja 
hehehehehe. 


Seumur-umur belum pernah dia inget ngirimin gue sesuatu 
gitu pas dia di RS. Kan biasanya begitu di RS semua pikirannya 


di sana, nggak ke gue. 


The best part about getting a gift is not the gift itself, but the 


act that somebody remembers you in their thoughts. 


Diingat itu menghangatkan hati. Well, at least for me. 


Hahahaha. RT (@daisyahaiahmad: Buat kita emang biasa, Kak... 
Sampe kita ngalamin sendiri hal itu, baru deh sama-sama 
noraknya sama lo... Hahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


339 


340 


twivortiare 2 


15 November 2012 
Waking up in Ubud. 


Bertiga dong, sama Lil Ndut di perut. RT (siskasista: Long 
weekend, Tan? Berdua aja? Asyiknyaaa. 


dul, Mbul, and Lil Ndut are invading Bali this long weekend. 
Oh yeah, I'm Ndul. Karena perutnya udah jendul. :)) 


LOL. RT (Agojimal: Ndul, Mbul, and Lil Ndut. Keluarga lo berasa 


keluarga hamster, Lex. :p 


17 November 2012 


Brunch with Lil Ndut and Daddy Mbul facing the ocean. Life is 
good. 


"Kita jalan-jalannya “ah sampai sore aja ya, Lex, soalnya 


nanti malam ada bola.” | Nasilililiib... 
Soccer widow in Bali, hooraah! 


The room is full of food from room service. Buat temen nonton 
bola, katanya. Ini untuk nonton bola atau selametan sekam- 


pung, Ben? “ngakak” 


Lil Ndut is as big as a lemon and starts growing hair, 


awesome! 


"Perfect weekend banget ya, Hon?” | "Iya, dong, Arsenal 


menang telak gini.” 


Jadi bukan gara-gara gue perfect weekend-nya???? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


18 November 2012 


Udah mulai melangkah keluar kamar untuk ke bandara terus 
tiba-tiba ditarik lagi ke dalam untuk dicium di balik pintu itu 


rasanya..... #lututlemes 


"What was that for, Hon?” | “Nggak apa-apa, nanti lama nggak 
bisa ciuman di bandara dan pesawat.” | Ih jawabannya minta 


dipanjat banget. ;) 


Kompensasi punya pasangan yang males ngomong alias pen- 


diem memang gitu. Rajin nyium LOL. 


Touchdown Jakarta. 
Lil Ndut is starving. We hate airplane food, don't we, Lil Kiddo? 


"Lil Ndut nggak apa-apa? Nggak kecapekan?” | “Baik-baik aja 
kok, Hon. Ibunya nggak ditanya?” | “Ibunya udah jelas nggak 


apa-apa, wong mendarat langsung minta ke mal 


Cubit perutnya. RT (@hon13angel: Oom Beno to the point ba- 
nget. Reaksi Tante gimana pas Oom Ben ngomong gitu? 


#pengentaubanget Wkwkwkwkwk. 


Lil Ndut's bedtime story tonight: sejarah Arsenal. Beno, there's 
a chance Lil Ndut is a girl lho. “geleng-geleng kepala" 


19 November 2012 


Lil Ndut, Daddy's performing a heart transplant now. Let's pray 
that everything is going well ya, Lil Ndut sayang. 


www.boxnovel.blogspot.com 


341 


342 


twivortiare 2 


20 November 2012 
Tumbang. 


Yang tumbang Pak Dokter. RT (dshallsprivate: Ibu hamil jangan 
tumbang, kasian Lil Kiddo di perut. Jaga kesehatan. Makannya 
jangan telat-telat, jangan kecapekan. XOXO. 


Enough with the hashtag please. RT (princessskarin: 


#OomBenoGanteng kenapa, Tanteeeee? “panic attack" :o 


ggak, pegel-pegel sama meriang. RT (dtha retha: Punggung- 
nya sakit kayak dulu lagi, Tan?? 


21 November 2012 


The feverish boy and his kissable red cheeks. Get well soon, 
Daddy Bear. 


Kasian Pak Dokter ini. Dia nggak mau deket-deket gue karena 
takut sakitnya menular ke gue dan Lil Ndut, tapi mukanya me- 


mohon minta dimanjain banget. 


Demam, flu berat. RT (tyathyya: Pak Dokter sakit apa toh, 


Mbak? Kok sampe takut menulari... 


23 November 2012 


A quote that lingers in my mind today: “Sometimes life is like 
riding a bike. You just gotta keep moving to keep yourself from 


falling down.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


24 November 2012 
Is it Just me or second trimester makes you horny all the time? 
*Googled* Yeah it's normal. 


Gue seneng kalau Lil Ndut malem-malem mulai berulah nger- 


jain daddy-nya, so funny. 


Sebenarnya keisengan mommy-nya sih, tapi pake nama Lil 
Ndut. *masih ngakak* 


So we were cuddling at home, watching some random movie 
on DVD, terus gue kumat isengnya. Gue bilang gini: “Hon, Lil 


Ndut pengen sesuatu.” 


"Pengen makan apa? Biar dibeliin mumpung masih jam segini.” 
| “Bukan pengen makanan.” | “Jadi apa, Lex?” | “Dia pengen 


dinyanyiin sama kamu.” 


Ngomongnya gue udah sambil nahan ketawa setengah mati 


soalnya Bapak Dokter nggak bisa nyanyi sama sekali. 
"Tapi nyanyi apa? Aku nggak bisa nyanyi.” | "Terserah, Hon, 
pokoknya pengen denger suara kamu.” | Akhirnya Bapak Beno 


pasrah nyanyi Balonku. 


Suara beratnya sih seksi ya, tapi nyanyinya nadanya fals. 


*facepalm* 


Selesai nyanyi, dengan muka setengah menderita dia ngomong 
ke gue: "Suka nggak ya, Lil Ndut-nya?” | “Suka, Hon. Satu lagu 
lagi dong.” 

Dia garuk-garuk kepala bingung mau nyanyi apa, akhirnya 


nyanyi Gundul-Gundul Pacul. “ngakak guling-guling dalam hati” 


www.boxnovel.blogspot.com 


343 


344 


twivortiare 2 


Lumayan hiburan malam Minggu. :)) 


| think one of the best things about our relationship is how we 


find each other's foolishness as endearing. 


Our most romantic moments are the ones when we're bego- 


begoan bareng. We are weird, | know, but | love it. 


25 November 2012 


| think the second trimester is definitely the doctor's favorite. 
*wink* 
Udahan dong pake hashtag-nya, geli bacanya. RT (dlivyleonardl: 


Hello Tante Lex, how's your Sunday?? Mana #OomBenoGanteng? 
:D 


Oh, dear God. RT (livyleonardl: Ganti aja kali ya, Tan. Let's see. 


Which one is better, Tan, #OomBenoCakep or #OomBenoSeksi 
222 |) 


Heh!! RT (ariva perlya: Usul!! Ganti sama #OomBuluanBanget 
aja hashtag-nya. :D 


ikah itu lebih capek daripada kuliah tau. RT @inamassijaya: 


Tante, tweet-nya bikin capek kuliah, pengen nikah aja... 


Hahahaha true. “wink back" RT (ddedevdevca: Kalo nikahnya 
nggak sama Oom Beno, maybe nggak bakal secapek sekarang, 


Tan. *wink* 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


27 November 2012 
Lunch in Bandung dan kalap mau semuanya! 


Yamin terus Batagor Kingsley. Lil Ndut is very happy in my 


tummy, aren't you, Ndut sayang? 


Tadi ke Bandung. Berangkat pagi, siang pulang. RT (dvia_rearts: 
Abis OTS ya, Tan? Ke mana, Tan? 


Mauuu tapi nggak sempet. Abis meeting sama nasabah dan 
makan langsung balik ke Jakarta. RT (sundarry: Mau 


ditemenin jalan-jalan nggak, Tan? Hehehe. 


The best part of my night since the last 2 months is probably 
this: the Daddy having a conversation with our future baby in 


my belly. 


Dan malam ini lucu deh, si Beno nanya-nanya ke perut gue, 
seharian anaknya ngapain aja, terus pura-pura dengerin kayak 


beneran ada yang jawab dari perut gue. 
"Hari ini ke mana aja sama Mommy, Ndut?” (diem pura-pura 
dengerin jawaban) "Terus ngapain aja?” (diem lagi) "Suka nggak 


batagornya?” (diem lagi). 


"Emang kamu bisa denger dia jawab gitu, Hon?” Gue iseng 
godain. | "Yang bisa denger cuma daddy-nya memang.” | 


Sialan. 


28 November 2012 
Good morning! 


Lil Ndut hari ini mau ke Tokyo lho. 


www.boxnovel.blogspot.com 


345 


346 


twivortiare 2 


Looks like Lil Ndut is enjoying Tokyo. *elus perut* 


Gini, gue ada Japanese party sama nasabah di Asuke, ini nih 
decor-nya udah kayak di Tokyo beneran. :) Asuke itu di 
Marriott. 


Lil Ndut udah makin ndut sebesar alpukat di ultahnya yang ke- 


ima belas minggu ini. 


Dan si Beno barusan ke kulkas ngambil alpukat: "Udah segede 


gini dong ya, Yang?” | "Iya, ndut ya?” | (mukanya kesenengan). 


Lalu kemudian, "Eh, Yang, ini alpukatnya mau di-jus dong, di- 


kasih susu cokelat gitu. Mau nggak bikininnya?” | Ih bener- 


bener deh oom-oom ini. 


29 November 2012 
4 kilo. RT @aliayaaaa: Aunty sekarang udah naek berapa kilo? 


Mau tau aja deeeh. RT (Agenariyandena: Tante, semenjak hamil 


kalo tidur pake lingerie nggak? :p 


Sekarang lebih sering pake celana piama dan tanktop aja. Jadi 


ibu hamil itu kepanasan mulu, ya? 


Ya, kan? AC di apartemen nyala full terus nih. RT (Asafirajengg: 


ya, Tante, dulu mamaku pas hamil juga kayak gitu. Sumuk 


terus. =)) 


Stripping aja deh di rumah kalo gitu hahaha. RT (dbundafatihnaura: 


Nanti kalo trimester 3 makin menggila panasnya. :)) 


It's endearing how pregnancy changes people. As for me, | 


loooove the changes it does to my kaku husband. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


'm happy for me, for him, for us. Akhirnya gue berhasil juga 


menjadikan dia ayah di usianya yang bentar lagi 41 ini. 


Dia udah merasakan dipanggil Beno, Mbul, Honey, Ndoro, Oom, 


segala macem. Udah saatnya dia merasakan dipanggil Daddy. 


Dan udah saatnya kami berdua belajar saling sayang bukan 


sekadar sebagai suami-istri, tapi ayah-ibu dan anak. 


Tadi malem lucu deh. Gue sedang asyik mainin game di iPad, 
dia sedang nonton TV. Tiba-tiba gue sadar dia diem ngeliatin 


perut gue. 


Gue tanya: "Kenapa, Hon?” Dijawab: "Aku lagi bayangin anakku 
di dalam lagi ngapain, ya? Mudah-mudahan dia senang punya 


orangtua kayak kita ya, Lex.” 


Sometimes | wonder about it too. Semoga Lil Ndut seneng ba- 
nget punya orangtua gue dan Beno seperti kami seneng banget 


punya Lil Ndut. 


30 November 2012 


Lil Ndut, pengen serabi solo kok pagi-pagi buta gini toh, Nak? 
Sabar ya. 


Ya ampun malunya gue. *nunduk* 


Merasa nggak enak, gue barusan nelepon si dokter bilang batal 


aja, kasian dia nyari-nyari. Mau tau dia bilang apa? 


"Nggak apa-apa, Alexandra. Ini sedang dibikinin Ibu. Sejam lagi 
aku udah balik kok bawa ini.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


347 


348 


twivortiare 2 


Jadi dia dengan pinternya ke rumah ortunya, minta bikinin 


sama ibunya. Malu gue ngerepotin mertua pagi-pagi buta... 


Gue minta bicara sama ibunya untuk minta-minta maaf. Me- 


hantu ngerepotin banget gue ini. 


Dan separuh serabi solonya diembat Pak Dokter. ;) 


2 Desember 2012 


Lately, | have such a huge crush—even much more than 
usual—on this snore boy sleeping next to me. My cutest ngidam 
yet. 


| guess Lil Ndut is totally Daddy's lil hero. Jago banget bikin 


gue ngidam mau nempel terus sama bapaknya. 


5 Desember 2012 


Menginap di rumah ibunda tercinta malam ini. Lil Ndut nanti 


ngobrol sama Eyang, ya. 


Ada operasi besar jadi dia nginep di RS. RT (dhelentandya: 


Emang si Beno ke mana, Kak??? 


6 Desember 2012 


So what do you do when your husband comes home smelling 


like cigars? Digetok kepalanya. 
Going to work with the biggest smile on my face. 


Wanna know why? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


So after | got mad this morning, the doctor went to take a 


shower. Gue balik tidur dan munggungin, sengaja. 


When he finished showering, gue sebenarnya belum ketiduran. 


But | pretended | was asleep. 


He climbed into bed and rubbed my back and said this: "Sa- 
yang, happy anniversary ya. Maaf aku telat sehari ngucapinnya. 
Jangan marah, ya.” 


Gimana gue mau marah lagi, gue aja lupa sama sekali. Dan 
keajaiban dunia, dia ingat! 


Katanya stres abis operasi jadi dia dan temennya mencerutu 
bareng. RT (Amayangmarion: Jadi tadi malem Oom Beno nge- 
rokok lagi? 


Thank you. :) RT @retadicaprio: Awww, happy anniversary the 


future-mama and Oom Ben-nya! 


So Lil Ndut, what shall we get your daddy as his anniversary 


present? 


Thanks ya ucapannya, dear all. Maaf jika tidak bisa balas se- 
muanya. :) 


You know, you could spend your entire life searching for things. 


Money, power, security, career, and a whole lot of other things. 


But in the end, what matters is to finally find something that 
makes you don't care about searching anymore. To finally feel 
home. 


And my home is now sleeping next to me. I'm blessed. 


www.boxnovel.blogspot.com 


349 


350 


twivortiare 2 


Kecapekan dan kekenyangan. RT (dwiewi: Cepeeet bangeet si 
Beno tidurnya, kangeen denger cerita tentang dia dan kelakuan 


anehnya. 


Di apartemen. RT fityathyya: Masih di rumah ortu atau udah di 


apartemen, Mbak? 


Dongengin tapi cuma 10 menitan langsung ketiduran. RT 
(Acubby naa: Daddy Beno nggak dongengin Lil Ndut dulu dong, 
Mbak. 


7 Desember 2012 


Cooked homemade simple steak for the doctor today and he 


loves it! 


Gue jawab di tweet berikut, ya. RT (dikeu olala: Tante ini masak 


steaknya gimana? “belajar masak buat suami" :) 


Siapin teriyaki sauce, terus blender sauce-nya dengan bawang 


utih dan bawang merah (jumlahnya terserah selera). 


i kulkas 6 jam atau lebih. Terus keluarin dari kulkas, diemin 


p 
Setelah itu, marinate dagingnya dengan campuran tadi, diemin 
d 
d 


ulu, baru di-grill. 


Dieminnya sekitar 30 menit sebelum di-grill, biar room 
temperature dulu. Udah gitu aja. Sediain black pepper sesuai 


selera afterwards. 


Sebaiknya iya. Di Food Hall ada kok yang udah dipotong pas. 
RT (Qrahmalhay: Tante, dagingnya harus yang sirloin atau ten- 
derloinkah? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Sama-sama. RT (drahmalhay: Makasi, Tante cantik. *berangkat 


masak* 


Biasa aja kayak bikin telur dadar tapi begitu masuk teflon lang- 
sung diaduk. Tabur keju parut dikit. (dmiftahamalia: Itu bikin 


srambled egg-nya gimana?? 


8 Desember 2012 


Spooning is a great sex position during pregnancy, the only 


downside is the lack of eye contact. So mirror, perhaps? 


Keplak! RT (@hotwinasoedarjo: Mau gue pegangin cerminnya? 


11 Desember 2012 


Lil Ndut, bapakmu puber keduanya kok harus begini sih, Nak? 
Pusing Mommy, Nak, pusing. 


"Ini apa, Hon?” | "Nggak apa-apa, Lex, cuma buat diliat-liat aja 
kok.” 


The “ini” | was talking about is a Ducati catalogue. 


OVER MY DEAD BODY. RT fitarimarpaung: Makin gagah dong 


Oom Beno, Tan, kalo naek Ducati. 


Bullshit. RT Atarimarpaung: Jangan-jangan Oom Ben ngidam 


Ducati, terus nggak berani ngomong, kasihan Lil Ndut kalo jadi 
ileran. #sedih 


“melirik yang di sebelah sedang bolak-balik katalog sambil ma- 


kan Beng Beng” "Nggak boleh beli ya, Hon?” | "Iya udah tau." 


www.boxnovel.blogspot.com 


351 


twivortiare 2 


Dan sekarang lagi nyeritain isi katalognya dong sama Lil Ndut, 


ngomong ke perut gue. Cih, taktik lama. Nggak mempan! 


Banget. RT (drinadewi82: Ternyata masih pingin banget punya 


Ducati tuh si Oom Beno. 


12 Desember 2012 


Meanwhile... 


miLXL 3G 6:43 PM 51% 


online 


Call Edit Info 


December 12, 2012 


aku lagi pengen dipake 
om2 nih, hon. cepet pulang 


S52 6:41 PM w dong & 


Aku ya om-om nya? 6:42 PM 
6:43 PM w menurut loooo 
Hehehehe 6:43 PM 


Otw 6:43 PM 


OB 


13 Desember 2012 


Lil Ndut is getting bigger! No wonder I just gain another kilo. 
Total weight gain so far: 4.5 kg. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


14 Desember 2012 

Dapet tiket Sting gratis tapi nggak bisa nonton itu rasanya... 
Siapa lagi... RT (dtha retha: Hihihi, pasti yang ngelarang pak 
polisi pribadi. 

"Ini tiketnya buat kita berdua, Hon. Date night out yuk. VIP juga 


jadi duduk.” | "Nggak usah aja, ya. Rame orang, nanti kamu 


capek, kurang oksigen." 


"Di VIP kan nggak desak-desakan.” | "Masuknya tetap rame, 
parkir pasti jauh jadi kamu capek jalan kaki. Belum lagi kalau 


hujan. Nggak usah, ya.” 
Ya udah deh. Nyerah gue. 


Tiketnya jadinya udah gue kasih Wina. RT (dechimahardhika: 
Yaahhh, sayang banget, Mbak, Sting ini. :| 


Lil Ndut, sabar ya, Nak. Jakarta memang begini tiap Jumat. 


anti kita minta Daddy bawa kita pindah ke New York aja yuk. 
Husshh mengungkit-ungkit masa lalu. “cubit” RT @Hildstin: Lah 


dulu Tante diajak tinggal di New York sama si itu nggak mau. 


Malah ditolak lamarannya. 


15 Desember 2012 


Anak Daddy decided to show us his peepee in ultrasound this 
morning. | guess we're having Beno Junior. :) Beno Senior is 


so happy! 


"Ndut, nanti udah gede naik Ducati berdua Daddy, ya?” (Beno 
ngomong ke perut gue). | My God, kapan berakhirnya obsesi ini... 


www.boxnovel.blogspot.com 


353 


354 


twivortiare 2 


Berbinar-binar banget dari tadi, Win, ih pas banget nih buat 
merayu nonton Sting. RT (dhotwinasoedarjo: Congrats, Sayang! 


Seneng banget dong si oom-oom! 


Hahahaha langsung posesif! RT (dhotwinasoedarjo: Heeeh, 


tiketnya udah dikasih ke gue! Nggak boleh minta lagi! 


Hot daddy is playing with his noisy Guitar Hero and I'm 
currently having such a huge crush on the guy. Blame the 


hormone. 


Sebenernya pengen Sting sih.... RT (dmayasevine: Tante, cinta 
mati banget deh sama Oom Beno. Sampe rela nonton konser 


Beno Wicaksono daripada Sting. +__+ 


16 Desember 2012 
Fakta: semua laki-laki makin hobi tidur setelah menikah. 


Checking the progress on Lil Ndut's nursery. Weekend kontrak- 
tornya memang nggak dibolehin kerja karena kami di sini. | 


cant watt til it's finished. 


Tolong aku ya, Tuhan... RT (nadianti: Tan, mau daftar jadi 
nanny-nya boleh nggak??? Gratis deeeh. Asal liat Oom Ben. :") 


Cowok lempeng juga butuh kasih sayang. RT (ddewirosfalianti: 
Please give me tips ngadepin cowok-cowok model Oom Beno 


yang lempengnya alakazam. -__- 


Udah, itu aja. Dan kasih sayangnya ditunjukin nggak pake basa- 
basi. Selesai. RT (driva perlya: Selain kasih sayang, butuh apa 
lagi, Tante??? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Pacaran sama Beno dulu nggak capek. Nggak usah sering- 
sering SMS atau telepon bilang kangen. Cukup pas ketemu 


perhatian gue sepenuhnya ke dia. 


Dan nggak perlu capek rayu-rayu verbal. Cukup digelendotin, 
dipeluk, dicium. Dikasih makan. Ditemenin. Buat dia yang pen- 


ting perbuatan. 


Dulu ya, waktu masih PDKT (anjrit ini istilah jadul banget), si 
Beno kan sering dateng ke apartemen gue. Dateng nggak pake 


merayu-rayu lagi. 


Dateng ya dateng aja. Nonton TV di apartemen gue bareng que. 
gobrolnya juga dikit. Tapi sering. Kalau pulang dari RS sering 


mampir. 


Dan dia nggak PDKT dengan physical contacts. Nggak ada tuh 
berusaha megang tangan gue, atau meluk, nyium pipi aja 


nggak. 


Bikin gregetan, kan? Ngapain coba sering banget dateng tapi 


cuma nebeng nonton TV. Ih, emang rumah gue warung. 


Lama-lama gue nggak tahan, gue iseng tanya, casual aja: "Ben, 
nggak capek pulang dari RS mampir ke sini? Nggak pengen 


angsung istirahat?" 


Dengan muka lempengnya dia jawab 2 kata: "Capek dikit.” Gue 
samber (dengan halus): "Ya udah, mending langsung istirahat, 


nanti sakit loh.” 


Lo mau tau dia jawab apa? 


Dia senyum tipis (tipis banget pokoknya, kayak tisu murahan 


tipisnya): "Nggak apa-apa, Alexandra. Aku suka ke sini.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


355 


356 


twivortiare 2 


Untuk seorang Beno Wicaksono ya, saudara-saudara, itu sama 
dengan ngomong: “Aku suka sama kamu makanya aku selalu 


ingin ketemu.” 


Gue lemes dikit pas disenyumin begitu, dan dia lanjut ngomong: 


"Kamu nggak apa-apa, kan, aku sering ke sini?” 


Gue cuma bisa menggeleng sambil senyum waktu itu. Terus ya 
udah, kami nggak ngobrol lagi. Dia balik serius nonton TV, 
duduk di sebelah que. 


Gitu terus berminggu-minggu. Kenapa gue tahan? Dia baik, 
sopan, nggak macem-macem, dan entah kenapa nyaman aja 
berada di dekat dia. 


Sampai akhirnya dia spontan mencium gue di dapur itu, dan 


langsung ngajak pacaran. Our first physical contact. 


Hahahahahaha. RT (driva perlya: Pernah tanyain nggak, Tan, di 
rumah Oom Beno punya TV apa nggak? Kali aja TV-nya lagi 


rusak gitu. 


Waktu itu? Nggak jelas, filn apa kek di HBO atau Fox atau apa 
gitu. RT (dqkhymut: Oom Beno nontonnya apa, Tan? 


Dan gue suka waktu itu dia sopan banget pendekatannya. Tiap 
mau dateng, dia nelepon gue dulu. Nanya que lagi di mana, 


terus nanya boleh dateng nggak. 


Sekalinya pernah gue kerjain, dia nelepon seperti biasa, nanya 
boleh dateng nggak. Gue jawab: "Boleh asal bawa makanan. 


Laper nih, Ben.” 


Beneran dong dia dateng bawa pizza hahahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Pernah. Dia nelepon dan gue masih lembur di kantor. RT 
(aqkhymut: Pernah nggak dia mau dateng tapi Tante nggak di 
rumah? Reaksinya gimana, Tan? 


Orangnya kan nggak pinter basa-basi banget ya, jadi dia ngo- 
mong begini: ... 

"Kamu udah mau kelar? Aku jemput boleh? Kalau kamu capek 
nggak pake ngobrol juga nggak apa-apa, abis ngantar kamu, 


aku pulang.” 
Terus terang banget, kan? Suka gue. 


Tapi ya gitu, kadang menghilang lama kalau dia lagi sibuk ba- 
nget di RS. 
Mixed signals-nya itu jujur bikin gregetan banget. Nggak pernah 
nelepon, SMS, BBM, kecuali kalau mau dateng. 


Sampai gue pernah nanya si Ario—yang mengenalkan kami—: 


"Ini temen lo si Beno nggak ada bininya, kan? Ilang-muncul- 


ilang-muncul 


Si Ario ketawa-ketawa gue tanya begitu. "Berani jamin gue 
nggak ada bininya. Orangnya memang begitu. Kalau suka te- 
rima aja hahahaha.” Ya oke deh. 


Oh iya satu lagi, dia juga nggak insecure sibuk menganalisis 
perlakuan gue ke dia. Contoh: pernah dia mau datang, gue bi- 


lang nggak boleh. 


Bilang nggak bolehnya ya dengan halus, karena gue memang 
capek baru lembur dan mau langsung tidur. Jadi gue bilang aja 


capek banget mau tidur. 


Gue bilang begitu, dia hanya bilang: "Ya sudah, istirahat ya. 
Besok-besok aku telepon lagi.” Klik, telepon ditutup. 


www.boxnovel.blogspot.com 


357 


358 


twivortiare 2 


So that’s the story how he won my heart. Kena banget gue. 
Sampai udah cerai pun nggak bisa lupa hahahaha. 


Suka senyum sendiri kalau ingat-ingat masa pacaran qini. 


Kayaknya waktu dia sering dateng. RT (driva perlya: Tante Alex 


kapan pertama kali suka?? 


| didn’t realize at first but | missed him whenever he didn’t 


come by. So | guess right then. 


Pernah yang bersangkutan menghilang seminggu. Gue kehi- 


langan, tapi gengsi nanya hahaha. 


Sebagai penjaga warung kan gue kehilangan pelanggan 


seminggu. Walau pelanggannya nggak pernah bayar. 


Tiba-tiba muncul hari Sabtu pagi, bawa cokelat. “Lex, ini ada 
oleh-oleh dikit. Kemarin ke Jepang seminggu. Ada training.” 

Gue iseng godain: “Ih, nggak ngajak-ngajak.” Dijawab: “Kamu 
mau kalau diajak?” dengan muka serius. Gue bengong, 


pemirsa. 


Dengan salah tingkah gue akhirnya ketawa aja sambil ngemut 


cokelat. Mampus lu kan, Lex, sok-sokan mancing. 


17 Desember 2012 


Kata dokter, Lil Ndut udah bisa nguap, udah mulai gerak-gerak 
juga. Tapi mungkin belum terasa di gue. Bisa kelihatan di 
ultrasound. 


But | should be feeling his lil kicks and punches in the next 2 
weeks. Can't wait! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Waktu sekolah, pernah disuruh menghafal 7 keajaiban dunia. 


Tidak semua 7 keajaiban itu pernah gue saksikan. 


But this, having a little human being, the fruit of our love, 


growing inside of me, it’s the most amazing miracle. 
Lil Ndut adalah keajaiban dunia gue. 


Since we found out Lil Ndut is a boy, the doctor starts calling 
Lil Ndut by the name we have prepared for him. Seneng banget 
dia dapet anak laki. 


Merasakan cinta seorang laki-laki yang terasa “beda” dan ma- 


kin heartwarming sejak dia jadi calon ayah itu luar biasa. 


t's like a whole new world and | love it. It's different, it’s 


endearing, bahkan makin riwilnya itu cute. 


ggak boleh, rahasia. RT (dqkhymut: Kasih tau dong, Tan 
namanya... 


ya, he likes to kiss it too. RT (dcubby naa: Mbak, perutnya 


udah keliatan jendul yah, dielus-elus terus dong sama si Oom 


sekarang. :D 


Sekarang tiap pulang dari RS, he kisses me, then he kisses my 
belly, baru kemudian pakaian dan sepatunya dilempar ke 


mana-mana. 


Bad habit yang itu belum hilang sih, dan gue masih tetap jadi 
tukang pungut. 


Gue curiganya iya. RT @retadicaprio: Jangan-jangan ntar pas Lil 
Ndut pulang sekolah, tas dan sepatunya juga dilempar kayak 
daddy-nya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


359 


360 


twivortiare 2 


Topik bedtime story dari Bapak Dokter untuk Lil Ndut malam 
ini: Range Rover dan printilannya. Hhhhhh the daddy and his 


son. 


Having a boy might be a whole lot more expensive than | 
thought. 


))) RT @Agnescoco: Udah berapa bulan hamilnya? Masih bisa 
missionary atau udah harus doggie, Kakkk??? 


19 Desember 2012 
Designers should start making maternity clothes, | tellya. 


Curhat sama si lempeng ini juga percuma, ya. Jawabannya 
cuma begini: "Nggak nemu gaun? Ya udah nggak usah pergi, 


kita di rumah aja pacaran.” Hhh... 


End-of-year gala dinner party di kantor gue Jumat ini. RT 


(dtyathyya: Mau pergi ke acara apa, Mbak? 


"Sometimes a woman needs to play dress up to feel beautiful, 


Ben.” | "Sama aku, kamu nggak usah pake apa-apa juga cantik. 


Makanya di rumah aja.” 
Sometimes men just don't get it. 


ggak, buat orang kantor aja tanpa pasangan. RT (destrellariyanti: 


Emang Oom Ben nggak ikut dateng ke party-nya, Mbak?? 


'm totally addicted to using this What to Expect app. Bisa 
tracking perkembangan Lil Ndut sekalian baca-baca penge- 


tahuan. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


11:30 AM 


Roundup 


7 Fall-Themed Pregnancy Reveals 
Cute and creative ways to announce to the world your little 


pumpkin is on the way! 


if | ! 


Celebrity Blog 


Top 7 Celeb Ice Bucket Challenges 
Need a good chuckle? Watch these star parents dump 
buckets of ice water on their head! 


Health News 361 
Should You Avoid Canned Tuna? 

Consumer Reports has raised fresh worries over mercury 

content in fish. Here's the bottom line. 


Birth Story 


A Sad Story With a Happy Ending! 
After 13 miscarriages and 15 years of trying to conceive, this 
couple finally welcomed a baby! 


Contest 


My Week Community Settings 


Di daily tracker ini, kelihatan umur kehamilan dan countdown 
ke due date. Nggak usah manual ngelingkarin kalender. 


Kelihatan juga perkembangan bayi digambarkan dengan ukuran 
buah, jadi kebayang Lil Ndut di perut udah segede apa. 


Hal kedua yang gue paling suka juga: ada week-by-week 
development info, tentang tubuh gue sendiri, ada tips buat ayah 


juga. 


www.boxnovel.blogspot.com 


362 


twivortiare 2 


20 Desember 2012 


They're my favorite couple. RT (dzhafirfir: Kalo Oom Beno 
ngelamar Aunty Alex di mobil tengah macet, Habibie ngelamar 
Ainun di becak. :3 


21 Desember 2012 


Tinggal 30 menit lagi jatah gue ketawa-ketiwi di gala dinner ini 


sebelum dijemput oom-oom galak. 


Padahal Lil Ndut kan betah di party ini ya, Ndut, ya? “elus 
perut" 


Udah diabsen kita, Lil Ndut. 


mi. TSEL 3G 8:19 PM 60% Kam 
eno Bear 


Call Edit Info 


December 21, 2012 
Alexandra, aku sudah di PP 

ya. Di toko buku nungguin 

kamu selesai. Jgn lama2, 

anakku kangen daddynya 

pasti. 8:18 PM 


— ) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ada oom-oom ngunyah Beard Papa sambil ngeliatin buku di 
Times Pacific Place. Kelakuan. 


"Di luar macet. Nginep di hotel sini aja yuk.” | Ah this is why | 


love you so much, Oom-Oom Galak. 


Gue diangkut oom-oom ke hotel, coba! Perempuan macam apa 
gue ini.... 


| just said that to Beno. His reaction: "Bukan cuma diangkut, 


mau diapa-apain juga ini.” Hahahahaha! 


Oom-omnya udah ahli kok. RT (fildzanandas: Ciyee ciyee yang 


berduaan sama oom-oom.... Awas Lil Ndut kegencet. 


22 Desember 2012 
Bandel banget emang. Muke aja sok polos. RT (achyitha: Bandel 


tuh oom-oom yah... Check in semaleman sama wanita cantik. 


ya ya, lupa bawa surat nikah nih. “lu kata nginep di losmen” 


RT (dratihwb: Semoga nggak disergap Satpol PP yah. 


Lil Ndut, when you grow up, treat your wife like your daddy 
treats me. She'll be the happiest woman in the world, like | 


am. 


23 Desember 2012 


Lil Ndut's daddy is really funny sometimes. Now every time we 


want to make love, he talks to my belly in this cutest way. 


"Lil Ndut, Daddy mau sayang-sayang Mommy dulu, tapi ganggu 
bobo kamu dikit. Boleh, ya.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


363 


364 


twivortiare 2 


This morning, after we did it, | felt Lil Ndut's kick for the first 
time! As if he wanted to say: "Gangguin tidur aku aja pagi- 
pagi." 

Langsung nangis gue merasakan tendangan pertama tadi, my 


God it's like feeling a miracle all over again. 


Dan si Beno malah: "Eh kok nangis, Yang? Sakit ya?” Yang ber- 
sangkutan memang kurang bisa membedakan tangisan terharu 


dengan kesakitan. 


"Bukaaan. Lil Ndut barusan nendang, Hon.” Dia langsung sibuk 


ngeraba-raba bagian perut gue yang tadi ditendang anaknya. 


Dan anaknya pun showed off nendang sekali lagi pas diraba 
ayahnya. I've never seen Beno's face more excited with a big 


smile like that! 


And guess what he said to my belly: "Lil Ndut, kebangun ya? 
Jangan marah ya, Sayang, bangun pagi itu sehat dan bagus 


buat kamu.” 


Gue ngakak, secara yang ngomong tukang molor paling kebluk 


sedunia. 


29 Desember 2012 
Touchdown Changi. 


Iya, sama Pak Dokter dan Lil Ndut. RT (dayufajarwati: Tante 
Lexy tahun baruan di Singapore???? 


Setiap liburan bersama Pak Dokter selalu diawali dengan check 
in, gue ke toilet, keluar dari toilet dianya udah pingsan ke- 


tiduran. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Apa, Lil Ndut? Kamu pengen ajak Mommy lihat-lihat ke mal di 
bawah? #modus 


Bawa kartu kredit Daddy, Lil Ndut? 


Bangun-bangun bangkrut hahaha. RT (dRosaelysabeth: Iya, 
Mom... Cepetan mumpung Daddy masih tidur. *Lil Ndut saying* 
LOL. 


"Hon, malam ini kita ke mana?” | "Di kamar aja uyel-uyelan 
yuk.” | Ih pemalasnya nggak ketulungan. 


Jejelin makanan dulu di sini sebelum digeret ke mal. (@ KU DE 
TA At Marina Bay Sands, Singapore) 


31 Desember 2012 


Gained 6 kilos so far. | have a feeling more kilos to come 
though, since Lil Ndut is making me eat like his daddy LOL. 


Just had the best lunch at Brasserie Les Saveurs at The Regis. 
The pan roasted wild snapper is yumm! And | absolutely love 


the place too. 


While the doctor went nuts on their crazy selections of 


chocolate desserts. Lil Ndut, the daddy, and the mommy are 
happy! 


"Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor, nos 
salve de la vida” —Pablo Neruda 


"If nothing saves us from death, at least love saves us from 
life.” Indeed. 


Malam Tahun Baru terakhir just the two of us. 


www.boxnovel.blogspot.com 


365 


366 


twivortiare 2 


Kan masih di dalem. :) RT @yaniriyani: Lil Ndut nggak dihitung, 
Tan?? 


yaaaa. :)) RT @azalputri: Tahun besok udah ada Lil Ndut yang 


ngerecokin mami-papinya pacaran. :p 


Kebalik. Bumil kecenya yang disekap oom-oom. RT (atha retha: 
Oom-omnya disekap sama bumil kece yang kerja di bank itu 
yaa?? :) 


Dulu, New Years Eve itu is a big deal. Harus celebratory, 
getting dressed up somewhere, wine and music, laugh with 


friends and kisses with men. 


Now bego-begoan bareng oom-oom paling cakep sedunia ini 
cukup. Teringat tahun lalu kami di kolam halaman belakang 


rumah main kembang api berdua. 
No dressing up, pake baju rumahan aja. 


And tonight, the two of us here in this hotel room, dia asyik 
baca buku, dan gue bersandar di dadanya tweeting bego gini, 


this is perfect. 


1 Januari 2013 
Thank you for the best year of my life, Beno Wicaksono. 


Honestly | wasn’t that tough. RT (Qodeelix: | wanna be tough as 
well as you apalagi pas lo bisa bertahan di masa-masa [sorry] 


abis cerai dulu... :) 


But hey, you gotta do what you gotta do to get by, right? Even 


if it means crying myself to sleep for quite some time. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


2 Januari 2013 


Sitting in a meeting for 3 hours straight is not good for a 


pregger. *pinggang encok* 


Slide 65 out of 98 slides. Surgeon boy, looks like you're on 


massage duty again tonight. 

10 more slides. Come on! 

5 more slides. 

Ini udah kayak ngitung bukaan mau melahirkan. 
And Lil Ndut is enjoying bento box jatahan rapat. 


2 more slides. *berdoa semoga ini kelar sebelum suami galak 


kelar operasi dan ngabsen* 


Ya ampun slides udah abis masih ada summary lagi. 


*gregetan* 


3 Januari 2013 


Dear boss, when everything is urgent then nothing is. Pure 


logic. “lempar laptop” 


4 Januari 2013 
3 AM craving. 


Lil Ndut ini seneng banget ngerjain bapaknya. Tadi malem 
bapaknya jam 3 pagi dikerjain disuruh bikinin Nutella sandwich 


dan susu. 


www.boxnovel.blogspot.com 


367 


368 


twivortiare 2 


Untung bapaknya senang-senang aja. Dia ikut makan soalnya 
hehehe. 


"Aku suka sejak hamil kamu jadi suka makan jadi aku ada 


temennya.” What my husband said just now. 


5 Januari 2013 


| guess it’s true what they say, when you're with the right 


person, you bring out the best in each other. 


6 Januari 2013 


Ada 3 suami yang nungguin istrinya kelar kelas yoga kehamilan 
ini. Cuma si Beno yang ketiduran dengan mulut mangap, dan 


tetep dia yang paling ganteng. 
Lagian cuma 30 menit kok ketiduran toh, Mbul. 


Lunch at Lil Ndut's happy grandparents’. Food galore! 


Lil Ndut, with all this love waiting for you when you're born, 
your daddy and | hope you'll someday spread the love to people 


around you too. 


Lil Ndut, in life, sometimes things get hard, so hard that you 
think you can’t get through it. 


Your daddy and | just want you to know when that happens, 
you're never gonna be alone. You'll always have us, in presence 


and in our prayers. 


| always think it’s impossible to love someone so much before 


you met them. Yet, this is how | feel about you, Lil Ndut. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Your presence has made your daddy and | love each other even 


more, if that's even possible. And we thank you for it. 


Nge-tweet ini sementara Beno ketiduran dengan kepala nempel 
di perut gue, snoring of course. Semoga Lil Ndut terbiasa 


dengan dengkuran ayahnya. 


Baik. As for their comments: couldn't care less hehehehe. RT 


@Echa minho: Penasaran apa kabarnya para Tante ya??? 


My mom makes the best poffertjes in the world. 


7 Januari 2013 


Ya Allah... semoga nggak apa-apa. Lil Ndut di dalam baik-baik 
aja kan, Nak? 


Mobil gue diseruduk dari belakang. | don't care about penyok 
dikitnya, tapi benturannya agak kenceng jadi gue di mobil ter- 


guncang. 
Im sure it's fine. | hope it’s fine. Nggak apa-apa kan, Nak? 
On the way to the hospital now to check. 


Ahmed, kan pulang kantor. RT @retadicaprio: Disetirin Ahmed 


atau Oom Ben? 


Udah, ini dia juga langsung ngebut ke RS tempat obgyn gue 
nyusul. RT @hanivadien: Oom Beno udah tau, Lex? 


ggak apa-apa, kaget banget aja, tapi takut Lil Ndut di dalam 


kenapa-kenapa. RT (degalucu: Terus kondisi Aunty gimana? 


Lil Ndut barusan nendang. Itu tanda kamu sehat kan, Nak? 


Jangan marah tadi Mommy bikin kamu kaget ya, Sayang. 


www.boxnovel.blogspot.com 


369 


370 


twivortiare 2 


This is scaring the shit out of me. :l 
Bismillah, here we go. 
Finally home, resting in bed. 


Dan ayahnya Lil Ndut sedang marah-marah sama Ahmed, sopir 


gue, di ruang tengah. 


But | can't hear it from here. Berarti nggak dibentak-bentak. 


Kasian, dari tadi udah pucet ketakutan. 


don't care about anything any more. 


ts not like you can turn back time and undo things. 


All | care about is Lil Ndut is fine. Strong and healthy. And | 
am too. Alhamdulillah we are. That's all | care about regarding 
this. 


Tadi selesai cek ke dokter, si Ahmed bahkan udah nggak di- 
kasih lagi nyetirin gue. Dia bawa mobil sendiri, gue disetirin 


Beno. 


Ya tau sendiri deh, Pak Dokter kan gitu. RT (@yourayositta: 
Ahmed-nya kasian dimarahin Oom Ben... :{ Ditubruk sama 


orang kan, Tan? 


Sehat. RT (@NadiAnti: Dedek Ndut gimana, Tan? Sehat, kaaan? 
l 
Dan barusan si Mbok pun kena semprot karena nggak buru- 


buru nyiapin makan gue. Aduh, Lil Ndut, ayah kamu lagi kam- 
buh galaknya. 


Ini semut lewat dimarahin juga, kali, kalau udah begini. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


He kept asking whether | feel okay, | said yes. When we got 
home, he helped me change and tuck me in bed, baru keluar 


marah-marahin sopir. 


Hehehe, biarin dulu aja frustrasinya abis, nanti adem sendiri. 
RT (dodeelix: Gih dielus dikit, Lex, si Beno. Sebelum makin ba- 
nyak korban hehehe. 


Done with dinner. Lil Ndut's daddy has calmed down. Kasian 


juga gue mukanya suntuk dan stres banget. 


"Besok nggak usah kerja ya, Yang, istirahat dulu.” | “lya, Ben.” | 


"Mulai lusa, Ahmed nggak nyetirin kamu lagi, aku aja.” | “lya.” 


Gue males nanya panjang-lebar, iyain aja dulu. Besok aja di- 


bahasnya. 


8 Januari 2013 


The first thing that made me teary-eyed this morning, subuh- 
subuh Beno udah berdoa panjang banget di perut gue. Look at 


how much he loves you, Lil Ndut. 


Beno, beneran masuk surga deh kamu, sore-sore pulang 


bawain siomay favorit gue segerobak. *peluk kenceng-kenceng* 


Lil Ndut genap 21 minggu. :) 


Sementara bapak dan ibunya 21 potong siomay berdua. 


*hgakak* 
Ada yang makan siomay pake nasi. *nunjuk yang di sebelah* 


Nih ada temennya. RT @JeungMaya: Kirain gue doang yang 


makan siomay pake nasi, hahahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


371 


372 


twivortiare 2 


HEH!! RT @eyescoffee: Besok aku mau rujuk pasienku ke dr. 
Beno ya, Lex, di bawah surat rujukan aku mau tulis gini: "Ps: 


love you.” :D 


Tugas suami siaga tiap malam: bikinin susu dan mijetin. Tugas 
istri: meluk-meluk dan cium suami siaga agar senang hatinya. 


Simbiosis mutualisme. 


O WAY. RT @Asyifaahuss: Tante sama Oom Beno beda 8 tahun, 
kan? Kalo aku nunggu Lil Ndut nanti jadi beda 17 tahun. Boleh 


ya, Tan? 


GAMPAR. RT (dasrisundari: Tenang aja, Tan, aku sukanya older 


men kok. Umm jadi bapaknya.... *ditinju* 


You know your husband is such an old school when he's telling 


dongeng Ande Ande Lumut to your pregnant belly. Jadul! 


Gue aja udah lupa ceritanya. “ngakak dlm hati" 


9 Januari 2013 


Lil Ndut, look at your daddy. Passed out after taking an 
emergency call at the hospital last nite. That's how dedicated 
he is to his job, Nak. 


Later when you're born, sometimes Daddy has to leave when 
he's playing with you. It doesn’t mean he loves you less, it 


means somebody needs him more. 


A ride to the office under the rain, a guick kiss from the doctor 


before | got off the car. 


When you start your morning like in the movies, you know your 


whole day is gonna be fine. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Eh Pak Adrian ramah banget tangannya nyentuh perut gue. 
*siapin kampak* 


Amit-amit. RT @odeelix: Leexx, santai. Jangan sebel. Nanti ada 
mirip Adrian, lagi, si Lil Ndut. #mitos 


One thing that | really don't like during pregnancy is how 
strangers—not just Adrian—think it's okay to go ahead and 
touch my belly. 


Dan kalau kita bilang jangan, langsung diliatin dengan muka 
aneh. 


10 Januari 2013 


(Lil Ndut's daddy started touching my thigh in the car on the 
way home) | (pura-pura ketus) "Laki-laki macam apa grepe- 
grepe perempuan hamil.” | (dia bengong). 


Dia bengong, gue ketawa hahahaha. 


Tanggapannya: "Jadi ketus tadi bercanda, kan? Berarti boleh 


dan suka, kan?” | Fokus ya si Beno ini, pantes pinter. Fokus 
sih. :))) 


Lagian ini lucu, ya. He can touch my thigh in the car but 
whenever | touch his, he said: "Aduh, jangan, nanti aku repot.” 
Di mana keadilan?! 


Repot? Kayak disuruh ngepel istana negara aja repot. 


Coba bantu dijawab. :) RT (@estylestari: By the way, kenapa 
repot by touching his? #benerantanya 


Barusan gue ngakak baca ada follower yang menjelaskannya 
gamblang banget hahahahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


373 


374 


twivortiare 2 


Gue merasa berdosa.... RT (atyathyya: Tuh Mbaak... terbukti 
follower-mu masih banyak yang piyik-piyik noh. 


Time for my bubble bath, membasuh dosa dari membuat kalian 
terlalu cepat dewasa. 


Aww Lil Ndut just kicked again. 


"We were talking about lingerie and he kicked, Hon. What does 
that mean?” | (nyengir) "Mungkin gedenya suka lingerie kayak 
bapaknya.” | (jitak). 


11 Januari 2013 


Es krim ikan Jepang yang di Kem Chicks Pacific Place ini 
enaknya jungkir balik, ya. 


Tonight's bedtime story for Lil Ndut: his daddy telling him 


about all of his favorite food. 


"Ndut, ada wafer enak banget, namanya Beng Beng. Daddy 
suka banget, kalo digigit kres-kres tapi kenyal gitu, nggak bisa 


berhenti makannya, Ndut.” 


Gimana gue nggak jadi laper coba? Satu-satu makanan 


dijelaskan begitu! 


"Martabak kesukaan Daddy adanya di Pecenongan, Ndut. 
Menteganya segumpal, jadi gurih banget, digigit juga empuk, 


Ndut, cokelatnya meleleh.” 
Minta dibekep banget si Beno ini. 


"Ada kue sus keren, Ndut, luarnya crispy gitu kayak biskuit, 
terus tengahnya disuntik krim cokelat dingin, namanya Beard 


Papa. Daddy suka banget.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


| need earplugs. Nggak kuat iman. 


"Kalau Daddy abis makan Beard Papa berlepotan, Mommy ber- 
sihinnya pake bibir hehehe.” | Woi yang begituan nggak usah 


diceritain sama bayi! 


"Nanti kalo udah gede, kamu juga wajib makan scramble egg- 
nya Mommy. Telurnya dicampur keju parut, Ndut, Daddy tiap 
pagi nggak bisa sarapan lain.” 

"Nutella itu ya, Ndut, wuiih, dimakan gitu aja pake sendok enak 


banget. Sampai dijilat-jilat sendoknya. Tapi Mommy sering ma- 


rah kalo gitu, jorok katanya.” 


"Gimana nggak jorok? Abis dijilat-jilat sendoknya dibiarin dalam 
jar-nya. Aku jadi kayak makan ludah kamu.” | (lempeng) "Lebih 


dari itu kan juga udah, Lex.” | Sialan. 


"Eh di kulkas masih ada Nutella nggak?" | "Ada. Mau ngapain?” 


| “Hehehe.” Dan ngacir ke dapur. Buset ini si perut karet. 


12 Januari 2013 
Grocery shopping at Grand Lucky dan laki gue dari tadi udah 


gelisah pengen cepat-cepat makan di foodcourt-nya. 


Menu bertiga: pizza, pempek, lamien. The three of us are very 


happy right now. 


Kenapa di Grand Lucky ini harus ada toko sepeda dan di toko- 


nya ada sepeda merk Ducati hah?! “geret suami jauh-jauh" 


Okay, this is even worse. We're currently at Ducati SCBD 
because somebody pleaded: "Nggak beli kok, Lex. Pengen liat 


aja.” “pasrah” 


www.boxnovel.blogspot.com 


375 


376 


twivortiare 2 


Test ride?! 


Perasaan gue datar tadi, campur aduk ngeliat muka si Beno 
yang seneng banget diizinin test ride Ducati impiannya itu. 
Antara sebel sama pengen ketawa. 


"Jadi udah ya, Ben. Udah pernah naik, tapi nggak boleh beli, 
ya.” Gue kembali menekankan. Dia ngangguk. Semoga nurut 
begini terus. 


Walau harus diakui, pas naik Ducati kerennya langsung nambah 
berlipat-lipat. But still, no way I'm gonna let him buy one. 


Got an embarrassing story back when we're still divorced. 
Ceritain nggak, ya? 


One day, | was feeling very light-headed when | woke up on a 
Saturday morning. Kleyengan setelah malamnya pulang lembur 
jam 2. 


| figured it’s the low blood-pressure again, and being too tired, 
so | tried to sleep it off. Tetap nggak ngaruh. Jadi dengan 
terpaksa, gue telepon dia. 


Dia angkat telepon, begitu gue bilang gue kenapa, langsung 
dong ngomel dengan mulut pedasnya itu. 


Tapi tetap datang juga ke apartemen gue, lanjut ngomel- 
ngomel sambil meriksa. Galak. Orang sakit kok dimarahin. 


"Aku pergi beli obat dulu, ya, kamu tiduran di sini aja. Jangan 
bangun-bangun dulu. Kunci aku bawa,” katanya ketus. Ya 
menurut looo, gue mau ke mana... 


So he left. Waktu gue dengar dia balik, suara pintu dibuka 
sekitar sejam kemudian, gue mau pura-pura tidur aja, daripada 
dengerin omelan si galak lagi. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


| heard his footsteps coming into the bedroom, and | closed my 


eyes, pretending | was asleep. 


Dia duduk di sisi tempat tidur, manggil: “Lex.” Gue keukeuh 
tidur. 


Terus dia diem aja duduk di situ. Gue tetap bertahan pura-pura 


tidur, sambil dalam hati ngedumel: "Buruan cabut sana.” 
Dia manggil sekali lagi: “Lex.” Gue tetap akting pules. 


Gue hampir refleks pengen menepis waktu tiba-tiba terasa ta- 
ngannya menyentuh kepala gue. But | kept pretending | was 


asleep. 
Dan si galak itu mengelus-elus kepala gue. 


Gue bingung mau gimana. Mau langsung bangun, tapi gue ya- 
kin akan jadi awkward banget, atau mau tetap pura-pura tidur. 


Gue pilih yang kedua. 


He kept doing that for a minute or so, and then he got up. Gue 


kirain cabut, eh ternyata duduk di ruang tengah, nyalain TV. 
Sialan, kan jadi harus terus pura-pura tidur. 


Sebelum. RT (ddhiaaanh: Itu kejadiannya sebelum atau sesudah 


nasgor Sabang di malem takbiran itu, Tan? 


Anyway, gue tetep pura-pura tidur, sampai sekitar setengah 
jam. Terus gue bangun, dan pura-pura kaget dia masih di situ: 


"Kok masih di sini? Ngapain?” 


Dia balas ketus: "Mau mastiin dulu kamu hidup apa nggak. Ini 
obatnya diminum, sekarang.” Najis kan galaknya. Minta digam- 


par. 


www.boxnovel.blogspot.com 


377 


378 


twivortiare 2 


Dia berkeras gue harus minum obat di depan dia, gue minum. 
"Itu udah aku tulis ya minumnya berapa kali. Kalo ada apa-apa 


telepon, jangan nunggu pingsan baru nelepon.” 


Gue balas: “Kalo udah pingsan gimana mau nelepon? Pake 
telepati?” | Dia: "Nggak usah sok lucu. Kamu ngerti yang aku 
maksud. Udah ya, aku pergi.” 


Then he left. The meds got me sleepy so | went back to bed 


and fell asleep. 


Itu yang galak dia, kali. RT (dsyifafathi: Tante Alex galak amat 
sama Oom Beno padahal udah malem-malem disamperin ke 


apartemen, coba, gara-gara denger Tante sakit. :| 


Terus ya udah, gue tiduran sampai malam, nggak nelepon- 
nelepon dia. Malamnya dia yang nelepon, begitu gue angkat 


“halo” dia langsung nyamber: "Gimana?" 

Gue jawab: "Masih hidup.” Masih sebel sama ketusnya orang 
ini tadi pagi. | Dia cuma bilang: “Bagus.” Langsung tutup tele- 
pon. 


So that's the story. Dan sampai sekarang gue nggak pernah 


bilang ke dia kalau waktu itu gue cuma pura-pura tidur. 
ya. RT @lisbethcms: Pas udah putus sama Dennykah? 


Soalnya udah terbiasa. RT (dgiiarena: Tante Alex, kenapa waktu 
itu masih saling manggil aku-kamu? Padahal udah divorce dan 


keliatan saling benci gitu. 


Kejam banget, kan. RT (atyathyya: OMG Pak Dokter... kata-kata 


"mau mastiin dulu kamu hidup apa nggak” itu lho... Antara 


syok sama pengen ngikik. Kejamnya! :D 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


thought about that touch for a while. | thought, maybe he still 


cares. Maybe he's not that awful. Maybe. 


But then | thought, things were too bitter and fucked up 


between us that there was no room for “maybe”. 


Hahahaha. RT (dpipi 5295: Dia ngelus-ngelus kepala Tante 
sambil dipeletin mudah-mudahan jadi istri lagi, kali ya, Tan 
haha. 


13 Januari 2013 


Jadi dong, we'll be there at noon. Makanannya yang banyak, ya! 


RT @hotwinasoedarjo: Ini jadi lunch bareng di rumah gue, kan? 


Wina's two children are now getting to know Lil Ndut as they 


pressed their ears to my big belly. So cute. 


| love to watch Wina functions as a mother. The way she 


adores Maddox, the way she cutely converses with Tiz. 


The way she teaches Tiz to love Maddox as her little brother, 
the way she plays with them both. It's not the Wina | used to 


KNOW. 


guess it’s true: motherhood changes you. In the best way 


possible. 


Masih. Tiz sekarang manggilnya Oom Bewok. RT (dtyathyya: Tiz 
dan Maddox masih akrab sama Pak Dokter nggak, Mbak? 


Emaknya, siapa lagi. RT (dtyathyya: Hahahaa... kok bisa, Mbak? 
Siapa yang ngajarin manggil kayak gitu? :D 


Sate Padang Ajo Ramon. Enough said. 


www.boxnovel.blogspot.com 


379 


380 


twivortiare 2 


Di Cikajang, Kebayoran Baru. Belok kiri setelah Total Buah. RT 
(afikandari: Di mana tuh, Lex, Ajo Ramon? 


14 Januari 2013 


Almost 22 weeks in the pregnancy, I've gained 8 kilos, the 
husband gained 3. Akibat ngidam bersama. 


Watching Real Steel for the umpteenth time on TV. My favorite 


father-and-son movie. 


19 Januari 2013 


My precious son is as big as a papaya now. Lil Ndut makin 
ndut! 


Lil Ndut, his daddy, and | are enjoying an early dinner at Marco 
in Setiabudi One. | don't normally enjoy Padang food tapi di sini 


enak banget! 


26 Januari 2013 


| consider any Saturday that starts with me waking up next to 


a hot, naked guy to be a perfect Saturday. 


27 Januari 2013 
What, 9000 followers? | feel famous! *kejedot pintu kulkas* 


Se-famous-famous-nya, tetep laki gue yang ditanyain. RT 
(dayufajarwati: Tante Lexy kan emang famous bangeeeeeeeecttttt... 
Oom Beno apa kabar, Tan? :D 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Nggak guna juga sih punya follower 9000 kalo nggak bisa 
ngasih ide gimana menggeret suami muka ketat ini supaya 


mau maternity photo shoot. 


Oh udah kalo ini. Katanya: "Nggak penting ah foto-foto begitu." 
RT (drieski tor: Coba dipeluk-peluk dicium-cium terus bilang 
kalo Lil Ndut-nya yang pengen. :) 


"Aku stres kalau foto-foto gitu, Lex. Mau gaya apa coba? Masa 
gaya aku senyum cengengesan ngeliatin perut kamu?” | Ya 


nggak gitu juga, kali, Beno! 


ggak bisa hahahaha, mukanya tetap. RT (dretadicaprio: Cieee 
memang gorila lempeng itu bisa diajak foto? Tetep datar tuh 


kalau difoto? :p 


Makanya | had this idea of inviting a photographer to our 


house, fotonya candid gitu, di kamar Lil Ndut dan lain-lain. It's 


ike “a day of future parents”. 


29 Januari 2013 


Ada nggak di antara kalian yang pas hamil jadi kayak anak 


kecil, nungguin suami pulang kerja bawain makanan apa? 


Ya, kan? Padahal biasanya nggak. RT (dtariamandani: Sayaaa!! 


)) Pernah minta dibawain Dunkin Donuts. :p 


Ini gue minta bawain churros hahaha. RT (@retadicaprio: Ngga 


minta dibawain langsung aja, Mbak? Whatsapp coba. 


Ya ampuuun. RT (athithamoo: Terakhir minta dibawain Angry 
Bird ice-cake, Tante, kebayang dong susahnya pengorbanan dia 


sampe rumah... :D 


www.boxnovel.blogspot.com 


381 


382 


twivortiare 2 


Sweet. :) RT (athithamoo: Tapi dia ngerasa lebih berguna pas 
diminta bawain apa-apa, karena dia bilang pengorbanan aku 


jaga “dia” lebih besar... :D 
LOL. RT (lysayovita: Saya, Mbak. Mnta nasi goreng. Nangis 


bombay pas suami ikut nimbrung makan nasi gorengnya. Suami 


ampe bengong dan nyesal. Hehehe. 


Hahahaha. RT (fitariamandani: ...dan yang ditungguin dengan 


mata berbinar-binar makanannya, suaminya ya udah gitu aja... 


:))) 


30 Januari 2013 

Cieee Lil Ndut dapat oleh-oleh dari London. 
Tapi nggak usah dipake ya, Nak. 

lya. RT (dchubycheek: Pasti dari Adrian, ya? :D 


Tau tuh. Gue udah buncit gini juga. RT (dtha retha: Masih aja, 
Tan?? Ckck, gigih banget sih... 


Ada onesies, baby shoes, a little package of them. RT 
(dretadicaprio: Apaan oleh-olehnya, Mbak? 


| really need to disconnect my BlackBerry from my work 


e-mail. Butuh ketenangan. 


31 Januari 2013 


Ngomong aja. Nggak pake tips-tips atau resep-resepan. RT 
(daushiatanzia: Resep biar selalu dapet various delicious food 
from hubby apa sih, Tannn? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Men are not mind readers. Semuanya harus dinyatakan verbal, 


hinting is usually useless. 


"Hon, mulai pegel nih pake sepatu ini.” Bakal dijawab: “Pake 
sepatu yang lain aja.” Nggak bakal nangkap itu hint minta 


beliin sepatu. 


"Hon, capek banget hari ini di kantor.” Percuma banget hint 
begini sama laki gue, adanya dinasihatin panjang-lebar tentang 
jangan terlalu sibuk blabla. 

Mending langsung ngomong: “Hon, mau mijetin?” Nggak usah 


pake hint. 


1 Februari 2013 


Another breakfast meeting at the Ritz. Anak gue ini makannya 
enak terus dari bayi, semoga pas udah gede juga hidupnya 


sehat dan makmur terus. 


2 Februari 2013 


Getting ready for the maternity photo shoot. Excited! 
Long, tiring, but fun day. 


Iya. RT (ceritana: Photo session sama Oom Beno Ganteng-kah, 
Tante Cantik?? 


Pregnancy makes me feel so hot. Literally. Alias kepanasan. 


Me to the husband: "Tumben pake kaus.” | "Dingin banget 
soalnya, semua AC kamu nyalain.” | "Panas, Hon.” | “Lil Ndut 
beruang kutub, ya?” | LOL. 


www.boxnovel.blogspot.com 


383 


384 


twivortiare 2 


Laki beruang, anak beruang kutub. 


Hahahahaha. RT @iiphche: Nyokapnya apa? Beruang madu? 
*LOL* 


t was actually really fun. RT (pit puspit: Tadi waktu maternity 


photo session Oom Ben gaya apa aja, Tan? Cerita dong. 


Gayanya nggak aneh-aneh atau kreatif, cuma pose-pose santai 


di rumah sendiri. Tadi fotografernya ke rumah. 
Kebagusan. RT Adebous sim: Kebagusan apa apartemen? 


Ngeluh. Sejam pertama susah banget senyumnya. RT (adebous 
sim: ngeluh nggak dia pas difotoin kayak gitu? Awkward nggak 
sih dia gayanya? 


Bantal. RT (dlisbethcms: Oom Ben tuh multifungsi ya, Aunty: 
tukang pijet, penceramah, pendongeng, furry blanket, private 


doctor, ndoro. Apa lagi, ya? 


Hahahahaha. RT (deinairi: + suami + pacar + sopir + tukang 


beliin nasi goreng + mmmm.... 
Multifungsi gue apa? 


RT (dtyakarita: (Galexandrarheaw Tukang masak nasi goreng 
dan sarapan, guling, tukang pungut baju, perempuan yang ke 


mana-mana bawa "anakku". :p 


RT fifikafitridewi: @alexandrarheaw Istri + tukang dengerin ce- 
ramah + korban omelan Oom Budiman galak + tukang nasi 


goreng + tukang tunggu absen. 


RT (Anikitaayu3: tukang nasgor, suster saat Oom Ben sakit, 


guling. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Hahaha. RT (dfildzanandas: Sudah jangan dipikirkan, Tante, buat 


Oom Ben pasti Tante multifungsi banget dalam hidupnya. :) 


3 Februari 2013 


Woke up feeling cold, turns out my furry blanket is in the living 


room watching Arsenal again. *geret balik ke kamar* 


Baik, Lil Ndut lagi nendang-nendang terus pagi ini. RT 
(dribkaevelyn: Kabarnya gimana hari ini, Kak Alex?? Gimana Lil 
dut? :) 


Hahahahaha. RT (dmayasevine: Lil Ndut nendang-nendang 


soalnya dia protes, Tan, pagi-pagi kena gencet mulu. 


ndia apa? Belum ada cerita apa-apa si Beno. RT 


(dhotwinasoedarjo: Neng, India jadinya gimana? Si Beno udah 


ngomong belom?” 


Whatsapp now. RT (dhotwinasoedarjo: Ups, belom ya? Ya udah 


tunggu dia cerita aja deh. 


"10 menit break 5 kali sehari itu penting, Lex, untuk 
mengingatkan ada yang lebih penting daripada sekarang, dan 


istirahat dari kepenatan mengejar hal-hal dalam hidup.” 


Topik ceramah hari ini. Dari yang masih menyembunyikan 


cerita India dari istrinya. 


Udah, dari Wina, yang diceritain Riza, yang diceritain Beno. RT 
@helennaerika: Jadi topik India itu tentang apa, Mbak? Udah 
tau? 


Gue jadi merasa kurang penting harus tahu ini dari orang lain. 


www.boxnovel.blogspot.com 


385 


386 


twivortiare 2 


Masih ingat cardiac center terbesar di dunia, namanya Nara- 
yana Hrudayalaya? Tempat dr. Devi Shetty -a senior cardiologist 


and cardiac surgeon- pendiri RS ini, itu idolanya Beno. 


Beno punya impian mau belajar dan bekerja di sana sebulan, 


langsung sama idolanya itu. 


So here’s the thing: he got the offer to work and learn there 
for 2 months. 


Tawarannya datang hari Jumat kemarin. Beno cerita ke Riza. 
Riza cerita ke Wina. Wina berasumsi gue udah tau dan dia ke- 


ceplosan ke gue. 


Beno nggak pinter curhat juga ya, jadi dia cuma cerita ke Riza 
dia dapet tawaran itu. Riza nanya dia mau terima apa nggak, 
dia jawab bingung. 


So there. The India thing. 
Orangnya lagi pergi beli makanan buat Lil Ndut, by the way. 


Kalau dia sampai minta izin aja gue udah sedih. Rt (dqkhymut: 
Kalo Oom Beno minta izin pergi ke India... diizinin nggak, Tan? 


Sorry, shouldn't have tweeted all of this. Should have kept it to 
myself. Night, all. 


4 Februari 2013 


Last night, | suddenly hugged the doctor and said: "Mbul, 
jangan pergi-pergi ya, aku dan Lil Ndut nggak kuat kalau kamu 
tinggal.” 


He smiled and hugged me back: "Lho tadi kan aku pergi beli 


makanan, kamu yang minta. Ya udah lain kali pergi bareng, ya.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


There's still not a word about India. | was gonna bring up after 
that but | didn’t. We just went to sleep. 


Nope. RT (Amonicaafb: Hah? Oom Beno belum cerita juga ten- 


tang tawaran ke India itu? :o 


5 Februari 2013 


Ben, if you want to go to India, go. | can't promise you | would 
ike it, | can't promise you | won't miss you, but I'll try to be 


ine. 


Lil Ndut, nanti tiap malam Mommy yang cerita-cerita nggak 


apa-apa ya, Nak. Time for you to listen to other stories. 


Baru ngomong gitu aja udah ditendang gue. :l 


Voice recorder yang bagus nyari di mana, ya? Buat merekam 
suara si ayah cerita-cerita biar nanti tinggal naruh earphone di 
perut buat Lil Ndut. 


Sama. :{ RT (dmerry jane3: Hiks, kok aku jadi sedih ya, Tan, 
bayangin Ndut cuma bisa dengerin suara daddy-nya lewat re- 


kaman... :'(({ 


Dia belum cerita apa pun sampai sekarang. Cuma gue udah 
menyiapkan jawabannya. RT (dhalidahanun: Mbak, Oom Beno 
udah pasti ke India, ya? 


Kalau dia sampai minta izin, berarti dia benar-benar ingin 
pergi. RT (dyessiluciaa: Berarti jawabannya adalah Kakak 
ngizinin Oom Beno ke India? 


Jadi ya sudah diizinkan saja. Dilarang juga nanti belum tentu 


membuat suasana lebih baik. Ya, kan? 


www.boxnovel.blogspot.com 


387 


twivortiare 2 


Btw, Lil Ndut udah bisa melihat sekarang. Cool! 


10:43 AM 


WHAT TO EXPECT 
Ta 
< Week 26 > 


Video: Your Pregnancy Week 26 


Your baby's eyes open this week! 


© 


YOUR BABY 


What's up with your 
388 baby? She now weighs a 
full two pounds and 
measures nine-plus 
inches. And this week, 
her eyes, which until 
now were developing 


Settings 


Been playing with flashlight on my tummy. Dan beneran, si Lil 
Ndut ini nendang-nendang protes tiap disorot. Lucu! Maafkan 
Mommy yang iseng ya, Nak. 


The best part about being pregnant is to never feel alone again. 
No matter what happens, my lil junior and | have each other. 


Lil Ndut, Daddy sudah memilih nama untuk kamu, yang artinya 
tonggak yang kuat. 


Jadi nanti saat kita berdua jauh dari Daddy, kamu jadi tonggak 
yang menguatkan Mommy, ya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


6 Februari 2013 


That awkward moment when the do 
recorder on the table in our bedro 
Lex?” 


Gue bilang: “Voice recorder, Hon.” | 
suara kamu kalo lagi cerita ke Lil Nd 


Lo jawab apa? 


Dia bilang: "Nggak usah deh, Lex, ak 
"Nggak apa-apa, Hon, ini buat aku p 


ctor found the new voice 


om and asked: “Ini apa, 


"Buat apa?” | "Buat rekam 


ut.” RT (@hotwinasoedarjo: 


u malu.” | Gue bilang aja: 


utar kalo kamu lagi jauh- 


jauh nggak bisa cerita ke Lil Ndut. Mau, ya?” 


Dia nanya lagi: "Jauh-jauh gimana maksudnya?” | Gue cuma 


bisa bilang: "Kalau kamu lagi lembur di RS misalnya, jadi aku 


bisa dengerin ke Lil Ndut di jam biasa.” 


kamar mandi. RT (dhotwinasoedarjo: 


mong apa? 


Tante? 


now I'm recording while he’s telling stories. 


Dia diem, Win. Terus nggak ngomong apa-apa langsung ke 


Nah lho. Terus dia ngo- 


Belum. RT (azhabaradja: Dia masih belum kasih tau soal India, 


He finally agrees to getting recorded for Lil Ndut though. So 


Percaya deh, lebih sedih yang nge-tweet. RT (dretadicaprio: Kok 


baca tweet-mu jadi sedih gini ya, Mbak? :l 


It's gonna be fine. RT Adestird: Tante, kok aku sedih ya setiap 


ngeliat tweet Tante, nggak kebayang Lil Ndut ditinggal sama 


Oom Bulu 2 bulan. “| 


www.boxnovel.blogspot.com 


389 


390 


twivortiare 2 


7 Februari 2013 
Why are you not kicking tonight, Lil Ndut? 


Tapi udah seharian nggak nendang. Biasanya selalu di jam-jam 
tertentu. RT (dchaca anizar: Udah bobo kayaknya, Tan, Lil Ndut- 
nya. 


Belum pulang. RT (jonasnickinda: Nggak tanya sama Oom 
Beno aja, Tan? :| 


fed the kid chocolate and he just kicked. Ckckckck, fotokopi 
seseorang banget, ya. 


9 Februari 2013 


The beginning is always the hardest. 


11 Februari 2013 


Twitter lagi ngaco. Dia ngomong sendiri. RT (ddebous sim: 
Tweet-nya kok ngilang-ngilang gitu, Tan? Jadi India itu dia 
ngomong sendiri atau gimana? 


Kalau ngomong rame-rame ngajak orang namanya demonstrasi. 
Garing, Lex. Garing. 


Hahahaha. RT (ddebous sim: Kalo ngomong sendiri namanya 
udah gendhengg!! Hahahaha ceritain dong dia bilangnya 
gimana? Penasaran, Tan.:| 


Dia bilang (sambil nonton): “Lex, aku jadinya ditawarin tuh yang 
ke India sama dr. Shetty. Tapi nanti aja, pas Lil Ndut dan kamu 
bisa terbang dan ikut.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Udah, gitu aja ngomongnya. So | guess he did something to 
reschedule his departure. Gue nggak minta penjelasan lagi, 


yang penting nggak jadi dulu. 
Cukup jelas? *serasa press conference* 


Pertanyaan selanjutnya bisa di-handle manajer saya 


(Qhotwinasoedarjo 


13 Februari 2013 


Terima kasih bacangnya ya, Oom Bulu. Cintaku sesubur bulumu 


dan sebesar selera makanmu. #dikepret 


Ppppffftt. RT (ddedevdevca: Cintaku pada Oom Beno juga 


sebanyak bulunya dan seluas perutnya, Tan. :)))) 


Lihat di mana? RT (ddeedailly: Subhanallaah laki lo dari bela- 


kang aja ganteeeeng!!! *pingsaaaaan* 


16 Februari 2013 
Pierce Brosnan itu gantengnya nggak kelar-kelar. 


Papanya Lil Ndut dong. RT (dlalarifa: Ganteng mana sama 
papanya Lil Ndut?? 


Acara pilih kain batik buat nujuh bulanan ini ribet amat. Udah 


deh, gue terima aja disuruh pakai apa. 
Dua-duanya. RT (alisbethcms: Ditemenin Ibu ato mertua, Aunty? 


Wahyu Temurun: maknanya agar bayi yang akan lahir menjadi 
orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah SWT dan selalu 


mendapat perlindungan-Nya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


391 


392 


twivortiare 2 


Sido Asih: maknanya agar bayi yang akan lahir selalu men- 
dapatkan cinta dan kasih dari sesama dan memiliki sifat belas 
kasih. 


Sido Mukti: maknanya agar bayi yang akan lahir memiliki sifat 


berwibawa dan disegani sekelilingnya. 


Truntum: maknanya agar keluhuran budi kedua orangtua me- 


nurun pada sang bayi. 


Sido Luhur: maknanya agar bayi yang akan lahir memiliki sifat 


berbudi pekerti luhur dan sopan santun. 


Semen Romo: maknanya agar bayi yang dilahirkan memiliki 
rasa cinta kasih kepada sesama layaknya cinta kasih Rama dan 


Sinta kepada rakyatnya. 


Sido Dadi: maknanya agar bayi yang dilahirkan kelak akan se- 


alu sukses dalam hidupnya. 
Dan masih banyak lagi, gue pusing.... 


kut, malah sibuk ngemil sendiri. RT Adebous sim: Daddy Bear 
nggak ikutan? 


ama-nama motif batik beserta maknanya. RT (@mayangmarion: 


tu nama apa, Tante? 


Cuma berdiri deket-deket sambil ngunyah Beng Beng, ngang- 
guk-ngangguk. Gemes RT (Axhien kyu: Tante, Oom Ben ikutan 
milihin batik buat nujuh bulanan nggak??? 


Tuh Ben, dengerin. RT (dagiseptami: Asal jangan hobi daddy-nya 


yang suka nginep-nginep di rumah pacarnya aja ya, Tan, yang 


nurun. :p 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Eh memangnya di ritual nujuh bulanan ada adegan calon ayah 


menggendong calon ibu? 


Oh oke. lya 2 minggu lagi. RT (dmadevaaa: Kata eyangku ada, 


Ada yang tadi keukeuh gendong gue dari ruang makan ke ka- 
mar soalnya. Persiapan katanya. Kemudian encok. Usia me- 


mang nggak bohong. ;) 


Ngeledek mentang-mentang gue udah naik 7 kilo. *nunduk* RT 
(reafilthilaindz: Usia nggak bohong atau sang istri overweight, 
ya. :D 

8 hari lagi. 

Belum tau, bingung. RT Ameutianisa: Tan, rencananya mau 


kasih kado apa buat ulang tahun Papa Bear? 
What do you give a man who has everything? 


| just asked the guy: “Hon, ultah mau dikadoin apa?” | "Nggak 
usah.” | “Yakin?” | Dan dia melirik gue: “Hehehe.” | Hehehe 


yang mencurigakan. 


"Hehehe apa sih?” tanya gue. | (muka rese) "Nanti juga tahu 
sendiri.” | “Tahu jarang sendiri, Hon, biasanya sama tempe.” | 


Dia geleng-geleng kepala. 


Gue ditendang Lil Ndut, marah, kali, karena bapaknya gue 


mainin. 


Mommy kan menerima lamaran daddy kamu karena dia enak 


buat dimainin, Lil Ndut. Anak kecil belum ngerti sih. 


www.boxnovel.blogspot.com 


393 


394 


twivortiare 2 


17 Februari 2013 


Heh! RT Gijah0531: Tante, perutnya gatel, nggak, sih lagi ngan- 
dung anaknya Oom Beruang gitu? Kan bulunya banyak... 


*ditoyor* 
Jadi gini... 
“masih ngakak nggak kelar-kelar* 


Jadi ya, tadi gue lagi ngelipet-lipet dan nyusun beberapa baju 
buat Lil Ndut yang baru dibeli kemarin. Di kamar Lil Ndut. 


Sambil ngelipet-lipet itu, gue nyalain iPod dock yang memang 


kami taruh di situ. Sambil dengerin musik jadinya. 


Tiba-tiba terdengar gedebuk kenceng banget, kayak karung be- 


ras dibanting. 


Pas gue menoleh, ternyata si Beno yang terjerembap jatuh. Ya 


ampuuuun... 


Langsung gue hampiri, gue elus-elus lututnya yang biru, muka- 
nya kesakitan. Kasian banget. Gue tanya: “Kamu kok bisa jatuh, 
Hon?” 


Muka meringis) "Tadi mau kejutan meluk kamu dari belakang, 
jadi aku mengendap-endap, ternyata kesandung mainan, ya 
jatuh.” 


Ealah, makanya jangan kegatelan. 


Udah dirawat dengan baik kok pasien mendadak ini. Gue ke- 
tawanya juga nggak di depan dia, diem-diem di kamar mandi 
hahaha. 


Heh. RT @destird: Kasiaannn banget, Tan, Oom Bulu-nya. :{ 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Pasti langsung encok deh, secara kan udah berumur badannya 
suka sensitif. *ehhh* :D 


Hadiah ulang tahunnya Thrombopob aja kali, ya. 


Adanya papajahat.3gp, nggak ada tantelexyjahat.3gp. RT 
@reafilthilaindz: Tante Lexy jahat. :| 


Ups... @hotwinasoedarjo: ALEXANDRA WICAKSONO! 


Kebayanya Nadya Hutagalung cantik banget ya. #pengalihanisu 


20 Februari 2013 


Pengumuman penting. 


395 


KEEP CALM 
AND 


STAY AWAY 


FROM 
MY BENO 


www.boxnovel.blogspot.com 


396 


twivortiare 2 


Engggg... RT (afebriandindun: Mbakkkk! Itu kenapa ada gambar 
gorila-nyaaa! LOL! 


22 Februari 2013 


Hungry hour is getting weirder. 


23 Februari 2013 


Pregnancy yoga always makes me hungry afterwards. Well, 
nowadays, everything makes me hungry. Lil Ndut has his 


daddy's appetite. 


24 Februari 2013 


To the man who has made me the happiest woman alive, happy 


birthday, Beno Wicaksono. 


| don't even know what else to say, Ben. You have stolen my 
words with your kisses like you have stolen my heart with your 


kindness. | love you. 


Terima kasih ya buat semua mention ucapan selamat ultah dan 


doanya, nanti disampaikan kalau orangnya udah bangun. 


We had a very simple birthday celebration last night. We were 
still up because he's still watching TV. Just before midnight, | 


sneaked out. 


Got the chocolate cake I've been hiding in the kitchen, put on 


a T-shirt that says "I'm your present. Open me.” hahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


lit the candle, then | walked into the bedroom, said happy 
birthday, he smiled. 


Dan begitu lilinnya ditiup, langsung dicabut dan dibuang sama 


si Beno: “Ini ngingetin aku udah tua aja.” Hahahaha. 


Dia lalu garuk-garuk kepala. | “Kenapa, Ben?” | “Engggg... aku 
makan kuenya dulu sebelum buka kadonya, ya? Kadonya nggak 


marah kan, Lex?” | lyeeee... 


also gave him a framed picture of him kissing Lil Ndut (a.k.a 
my belly) and a watch engraved with “Love from Alex and Lil 
dut”. 


ya, kado gue nggak kreatif. Nggak tau lagi mau ngasih apa. 


duk....RT (dfildzanandas: Selamat ulang tahun Oom Beno yang 
ke-41 tahun dari aku yang baru 19 tahun. But | don't care, | 


ove you, Oom, | love you. :* 


Off to birthday dinner with Beno’s parents. Lil Ndut is gonna 


oooove all the food. 


Perfect dinner. Warm conversation, happy tummy, great laugh. 


Turning 41 is not so bad, right, honey? 


Orient 8. Our favorite place. RT (€monicautari: Dinner di mana, 


Tante Lexy? Enjoy the nite and togetherness, ya. :) 


Hahahaha. RT (dinga mn: Oh my, happy 21, Oom Beno... 
#TweetTelat20Tahun 


25 Februari 2013 


Sometimes the wrong choice brings us to the right place. 


www.boxnovel.blogspot.com 


397 


twivortiare 2 


27 Februari 2013 
Lil Ndut is getting bigger and won't stop kicking. 
| guess Lil Ndut is the “where's the party” kind LOL! 


00020 XL3G 10:45 AM 

< Today Daily Tips 

< Day 216 > 
How Baby Responds to Sex 


ng) Parental lovemaking and 
orgasm can have an 
interesting effect on babies in the 
womb, as you may have noticed. 
Some babies are very guiet after 
their parents have sex (rocked to 
sleep by the rhythmic movement, 
perhaps), while others become 
frisky themselves (hey, where's 
the party?). Both responses are 
completely normal and in no way 
indicate that your baby is aware of 
the goings-on...just that she is 
having fun going along for the 
ride. 


398 


So keep on enjoying your sex life 
-- and your orgasms -- as much as 
you like. And for as long as you 


28 Februari 2013 


| think the purest kind of love is the kind that expects nothing 
in return. It doesn't even expect to be loved back. 


Like my love for these shoes. I know they have no soul and are 
incapable of loving me back, but | just love them, so damn 
much. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


*beli empat pasang* *jangan bilang-bilang Daddy ya, Lil Ndut* 


And now that Lil Ndut is getting bigger, | need new pants too. 
And shirts. 


Gue sebenarnya nggak pengen belanja, tapi gimana Lil Ndut 
makin gede kan kasian kalau kesempitan kejepit baju dan ce- 


ana. 


Masa Nyonya Beno ke kantor pakai daster. RT (@popiikoo: Pake 
daster aja, Lil Ndut's mommy... Biar baby boy-nya nggak ke- 
jepit. :)) 

Hush. RT (dhalidahanun: Lil Ndut nggak boleh kejepit baju 
sama celana, tapi tiap pagi dijepit Daddy Bear ya. :)) 

ni yang pada minta jadi bini Lil Ndut nggak takut sama gue 


dan Beno, ya? Kami berdua sama-sama galak, tau. 


Bottega? RT (dfeiwenz: Cara menghadapi mertua galak biasanya 
disogok aja... Boleh reguest dari sekarang sogokannya mau apa 
hahahaha. 


2 Maret 2013 


Waking up to mention calling me a bitch. Suami katanya penin- 


das, istri bitch. Lengkaplah sudah. 


Seharusnya ada seleksi IQ sebelum orang diizinkan buka akun 


Twitter. 


Saturday morning activity: shaving the bear's beard so he 
doesn't look like a bear at nujuh bulanan tomorrow. Yes I'm a 


barber this morning. 


www.boxnovel.blogspot.com 


399 


400 


twivortiare 2 


Cade-nya L'Occitane. RT (dicharmanya: After shave-nya Oom 


Beno apa, Tan? ;;) 


Kerasukan gue. :) RT @pit puspit: Oom Ben kerasukan apa, 


Tan? Tumben banget weekend jam segini udah bangun. :D 


Done. RT (dziebib: Mbak Alex, ava-nya ganti dong, bosen liat 
kaki mulu... 


Cuma foto oom-oom brewok nyium perut buncit gitu kok. RT 


(asheeknissa: Taaaan, Taaaan, Taaan, fotonya lho, bikin envy 


maksimal!! 
Just eleven more weeks until | meet Lil Ndut. 


tu tuh. RT @princessskarin: Ini siapa sih yang minta ganti 
avatar Tante, sekarang udah diganti tanggung jawab siapa kalo 


jadi mupeng begini? -__- 


ah. RT (dodeelix: Lex, make sure baby sitter-nya Lil Ndut 
kebal sama kharisma si bapaknya, ya. Ntar dikit-dikit bengong, 
agi, Lil Ndut “terabaikan” haha. 


Kemarin malam, berdua Pak Dokter nonton video orang me- 


ahirkan. Se-stres-nya muka gue, lebih stres mukanya. 


Be strong ya, Ben. You're my man in the delivery room. Don't 


aint on me. 


Kami berdua sepakat mau normal kok. RT (dome iik: Emang 
berencana melahirkan normalkah, Tan? Kenapa nggak caesar 


aja? Kasian si Oom. 


Just finished another session of the prenatal yoga. Nyetir sen- 


diri karena sopir weekend masih molor ckckck. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Oom Galak masih zzzzzz. RT (dlunainthehouse: Nggak dima- 


rahin tuh nyetir sendiri sama Oom Galak? 
Tweet you later, mau nyetir pulang dulu. 


Our little iseng experiment: putting ice cream on my belly to 
see how Lil Ndut react. He's kicking and kicking. Blame your 
dad, Lil Ndut. 


Full house, lots of food. Pertama kalinya di rumah lengkap 
orangtua dan mertua gue nginep bareng. Wear your shirt, 
Daddy Bear hahaha. 


Jahaaat... RT Amerry jane3: Tua-tua semua dong ya, Tan, cuma 
Tante doang yang masih muda, heehe... “trus aku dilempar ke 


kolam renang 


Java Jazz is something that Beno and | never wanted to miss 


because it's where we found each other. 


And tonight, we're still at Java Jazz, reminiscing. Ya walau 
malam ini nontonnya nggak di sana, tapi live streaming di TV 
hehe. 


And | love how Beno is telling stories about the concert to our 


baby in my belly, while we have it on TV. 


So | guess I'm just gonna go ahead and say that this year is 


the best Java Jazz that we've had together. The best. 


3 Maret 2013 
Hai, ini Wina sahabat Alex yang paling cantik dan paling baik 


sedunia yang live tweet di acara nujuh bulanan ini. Ada per- 


tanyaan? 


www.boxnovel.blogspot.com 


401 


402 


twivortiare 2 


Menurut lo? *kibas rambut* RT (drieski tor: Cantikan mana 
antara Mbak Wina sama Mbak Alex pas hamil? Haha. 


Punya, tapi diamanatkan bumil rese live tweet dari sini. RT 
(dsyifasyukriyah: Tante Wina bukannya punya akun Twitter sen- 
diri? 

Gue takut dikeplak bininya, Neng. Tadi diwanti-wanti jangan. RT 
(dxhien kyu: Tante Wina fotoin mukanya Oom Ben dong, pasti 


Oom Ben nggak berhenti senyum sampe sekarang. 


Dateng dong. RT (dmerry jane3: Mbak Winaaaaaa... Ih ka- 
ngeeeen... #sokakrab Hehehe... By the way Maddox sama Tiz 
dateng nggak ke tujuh bulanan Tante Alex?? 


Ya ganteng com-oom gitu deh. “semoga bininya nggak baca" 
RT dumaizzaty: Oom Beno tambah ganteng nggak, Tante Win, 
kalo pake baju adat Jawa? Hehehe. 


Gue reporter live aja. Job desc orang cantik. RT (dirmaalliza: 


Tante lagi bantu-bantu tujuh bulanannya Tante Alex, ya? 


Kalau di ranjang gue mana bisa bandingin, Sayang. RT 
(Aputiatia: Tante Wina!! Lebih hot Oom Beno apa Oom Riza?? 
*wink* Hahahahaha. 


Upacara mecah kelapa kelar, yang terbelah Kamajaya berarti 
anaknya laki-laki. Katanya. Kata USG juga sih. 


Yang bilang dia gendut siape? Bininya? Sengaja itu biar kalian 
nggak naksir. RT @panggilakuputri: Kok Oom Ben kurus sih, 


Tante? 


Mantannya yang mana? Kan ada 12. RT @dadadidudedo: Tante 
Winaaaaaa mantannya Tante Alex dateng nggak ke acara 7 


bulanannya? :D 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ampun, Lexy huahahahaha. 


Karena normal is boring, darling. RT (nafeesatanty: Tante 
Wina, boleh nanya nggak? Kenapa Tante gokil banget? #eh 
#melawanmainstream 


Nggak usah deh, nanti pada naksir. RT (dkevinniaanisa: Fotonya 
Oom Riza mana, Tante Win? :D 


Ini kayak emak-emak di arisan keluarga aja nanya-nanya. Lo 
kira uang sekolah murah, Neng. RT (dhaialmase: Tante 


Wani piro? RT (@prtwiwlndri: Tante Wina, buka-bukain aibnya 
Tante Alex dong. ;) 


Nggak. Ya kali dia niat nelepon gue, wong ngomong aja susah. 
RT (Achyitha: Kak Wina, Beno pernah ngeluh soal Alex nggak 
sih ke Kak Wina?? 


Kasian anak gue mertuanya galak. RT (putiatia: Tante Wina!! 
anti kalo Lil Ndut sama Tiz udah dewasa nggak berniat di- 
jodohin, Tan? Hahahaa. 


Lebih drama Maria Mercedes sih. RT (dratnadelia: Win, hidup 
o sama Alex drama-an mana sih? Haha... 


Sesuatu? Banyak! RT (dhalidahanun: Mbak Wina, Mbak Alex ada 
minta sesuatu nggak buat kado lahirannya nanti? 


No comment. RT (dwiewi: Waktu lu mergokin Beno-Alex kissing 
di Anyer, itu cuma kissing doang apa ditambah grepe-grepe? 
Secara kan masih musuhan itu. “pertanyaan penting” 


Kan kemarin dicukur bininya biar hari ini nggak kayak gorila 
berblangkon. RT (dmsrosiee09: Mbak Winaaa, kok Oom Ben 
nggak brewokannn ? #justasking 


www.boxnovel.blogspot.com 


403 


404 


twivortiare 2 


Udah. Bentar lg diblur-blurin. RT (dhalidahanun: Mbak Alex 
udah digendong sama Oom Beno belum? Share fotonya dong, 
Mbak. :) 


Tapi bayarin, ya. RT (dputristichory: Mbaak... ajak aku shopping, 
Mbaaakk... 


Kesian gue sama si Lexy. Beneran. Ngadepin beginian. RT 
(Gdayuwijayanti: Blurnya kebangetan, give me Beno, give me 


Beno. 


ggak. RT (dlisbethcms: Tante Wina, dari 13 pacar Aunty Lexy 


12 mantan + 1 sekarang jadi suami) siapa yang paling cakep? 


Yang dinikahin sekarang, bukan? Hehehe. 
Ada tuh Spanish-Aussie kece badai pas kuliah. Kenapa nggak 


nikah sama itu aja sih, kan gue jadi ada nginep gratis kalau 


iburan ke sana. 


ni cuma Kebagusan doang. Dih. 


Dipelet bulunya si Beno, kali. RT (dlisbethcms: Eh, tapi kok bisa 
jadi sama yang sekarang, ya? Dua kali, lagi. *ditabok Aunty 


Lexy* 


Ya sekalian, Neng. RT @isaberura: Mbak Wina live tweet apa 


curcol sih... 


Jahat ih, masa orang-orangan. RT (dherotio: Ini Qalexandrarheaw 


ada orangnya beneran? 


Cieee keajaiban dunia banget gue ngeliat Lexy bikin rujak. 


Ada dong. Calon ayah-ibu jualan rujak ke tamu. RT 
(dmerry jane3: Kok bisa, Mbak?? Ada acaranya ya bumil bikin 


rujak di 7 bulanan?? #surprise 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


lya. RT (devnss: Tante Wina, Oom Riza kerjanya satu RS sama 


Oom Beno nggak, Tan? 


Amiilin. Kesian si Lexy kalau sampai 2 makhluk yang gitu. RT 
(dhalidahanun: Semoga dengan main sama Maddox, nanti Lil 


Ndut nggak lempeng kayak ayahnya. 
Ya abis gimana lagi. RT (dlisbethcms: Kok Tante Wina tetap 


bantuin pas balikan lagi, bantuin balik ke mantan yang lain kek 


jadi kita-kita bisa sama Oom Ben. 


Menderita banget tuh 2 orang paling gengsian sedunia pas pi- 
sah. Ya gue bantuin aja deh daripada gue capek dicurhatin. 


Sekalian cari pahala. 


Tamu-tamunya belinya pakai uang ecek-ecek, kereweng. 
Maknanya supaya nanti si anak rezekinya lancar dan bisa 


menghidupi keluarganya. 


Kalo bayaran cocok. RT (athithamoo: Haii Tante Win, nanti pas 
ahiran Alex dibikin live tweet macam ini yah, dan Tante Win 


reporternya... :D 


Di kontrak gue ditekankan nggak boleh keliatan muka. Gimana 
dong. RT (dteewoelzz: Tante Wina nggak ahli foto ih... Masa 


mukanya nggak keliatan. 


Yakin mau foto rujak? Bukan mukanya Beno? Yakin? RT 
(Afarah hh: Fotoin rujaknya dong, Tanteeeee. 


Gue yang pingsan! RT (athithamoo: liaah! Kan kita pengen liat 
muke Lil’ Ndut pas pertama keluar dari perut Tante Alex, Tante 


Win... #muka melas* 


www.boxnovel.blogspot.com 


405 


406 


twivortiare 2 


Bukan, obgyn Lexy bukan laki gue. RT (dkrizfitri: Nanti kalo 
Tante Lexy lahiran yang nolong Oom Riza?? Ailihhh seruu tuh 
kayaknyaa hahaa. 


Gue kan bertugas live tweet, gimana mau ngantre rujak 


huhuhu. RT (dthiarnanda: Rasa rujaknya enak nggak? 


Istighfar, Mbak. RT (dernakel: OMG... Beno cakeeeeeeepppp ba- 
nget pake adat Jawa, huaaaaaaa naksirrrrrrr berat nih... Lupain 


dulu suami bentar... 


Wani piro? :) RT(@gojimal: Cerita isi curhatnya Lexy ke lo dong! 


Kalo Beno, pas pengen balik gitu sering curhat ke Riza juga, 


kan? Bocorkaaan! :D 


Kuat dong. Tapi gue lagi curi-curi makan kue jadi nggak sem- 
pet motoin. RT (diamsheilla: Tan, tadi Oom Beno kuat nggak 


gendong Tante Alex? Fotonya share doooong. :l 


Aduh amit-amit jangan, gue cinta Riza luar-dalem. RT 
(Quleeyelfira: “lagi bayangin kalo Tante Win sama Tante Lexy 


tukeran suami gimana, ya" | /. .VI 


Ogah. RT (dghumaydha: Kalo laki Tantee ngewajibin “lapor” juga 
kayak Oom Ben ke Alex rasanya gimana tuh? Mau nggak, Tan? 


HP-nya Lexy. RT (dgkhymut: Tante Wina nge-tweet pake HP 


siapa? 


Udah kelar, ini lagi makan-makan aja. RT (drieski tor: Mbak, 
acaranya sekarang sampe mana? Abis jualan rujak masih ada 


agi? 


Tuaan Beno. RT (anieceitsme: Tante Win, tua mana sih Oom 


Riza ama Oom Beno?? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Hih, kesian banget gue dibayar juga nggak disuruh foto-foto 
semuanya. RT (drestuprianti: Aaaakkkkk... Fotoin Adjie dooong, 
Mbak Wina. ;) 


Bagooos. RT (danieceitsme: Mbak Winaaaa, titip salam ke Tante 
Lexy, kenapa dia dipanggil tante? Karena gandengannya oom- 


oom. *plak* :D 


Kami pake direct message. RT (dputiatia: Tantee Winaaa, akun 


Twitter Tante sebenernya apa siih? Kok sekarang jarang yaaah 


mention-mention sama Tante Alex? Ekekekeke. 


Lo kata gue Yellow Pages? RT (dmayasevine: Tante Wina yang 


gorgeous!!!! Bagi nomor hapenyaa Denny!!!! 


*cium* RT (dekyology: Whaa, ada Tante Winaaa. :o By the way, 
aku lebih ngefans Tante loh daripada Tante Alex. *kemudian 


diblok massa* 


Ada. Gue sedih ditanyain kapan nambah anak mulu. RT 
(Arieski tor: Nujuh bulanan ada acara sedih-sedih gitu nggak 
sih, Mbak? 


Yang dibayarin Riza pokoknya. :p RT (dfarah hh: Tante Wina, 
mau tau dong merek atau brand baju, sepatu, dan tas favorit 


Tante apa aja sih? #OutOfTopic 


Udah dulu, ya. Anak eike udah riwil minta susu, bentar lagi 


bapaknya juga. Dadaaah! 


iPhone-nya gue kasih Beno nih. Si Lexy masih repot ganti baju. 


Jangan gangguin suami orang lho ya, dosa. 


Amin. merry jane3: Oom Beeeen... Selamat ya, semoga Lil 


Ndut lahir sehat dan mommy-nya juga sehat.. 


www.boxnovel.blogspot.com 


407 


408 


twivortiare 2 


Thanks doanya. (dputrikn: Halo Oom Beno. Alhamdulillah Lil 


Ndut udah 7 bulan ya. Semoga ke depannya lancar ya, Oom. ^^ 


Senang. (danieceitsme: Oom Beno, selamat ya. Gimana 


perasaan abis nujuh bulanan?? Rujaknya laris, Oom?? :D 
Thanks doanya semua. Saya tidak sempat balas satu per satu. 


Gue baru baca live tweet-nya si Wina, sialan fitnahnya banyak 
banget. Laki gue dipanggil gorila berblangkon segala. Heh! 
(Ghotwinasoedarjo 


Tuh dengerin, Ben. RT (dxhien kyu: Oom Ben ntar malem pijitin 
kakinya Tante Alex yah, jangan keasyikan nonton Arsenal vs 


Tottenham. 


Heh! Kok lo buka-buka! RT (dhotwinasoedarjo: Huahahaha, kan 
gue melaksanakan tugas, Neng. Eh by the way tuh iPhone foto- 


otonya banyak yang bahaya, hati-hati iPhone ilang. :p 


“tampar” RT (dhotwinasoedarjo: Ya kali gue mau buka-buka foto 
beruang. Gue cuma liat icon kecil-kecil di album aja udah 
males. Pindahin tuh! Bahaya! 


It was. Thank you, seneng banget. RT (dputrikn: Gimana, Aunty, 


acaranya? | believe it was magnificent. ;) 


Berani nggak lo? *nantangin* RT (dhotwinasoedarjo: Itu 
followers lo pada sableng deh, masa gue disuruh live tweet lo 


melahirkan juga? 


Pernah. Jangan bilang-bilang, ya hahahaha. RT (nisitaayu: 
Tante, pernah nggak kadang ngerasa bosen sama Oom Beno? 


*ditamparin*” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Lebih tepatnya bukan ke orangnya. But bored of the way we 
interact, sometimes. Hidup gue sama Beno kan kayak clock- 


work, no surprise. 


Kalau gue udah mulai merasa bosen, itu gue yang mulai iseng 
ngerjain dia dikit hahahaha. 


Alhamdulillah. :)) RT @dedevdevca: Walaupun 11-12 gokilnya, 
tapi udah terbukti kalo Tante Lexy jauh lebih waras daripada 
Tante Wina... :))) 


Sialan. RT (dbellatrixdy: Tante tadi bikin rujaknya sukses nggak? 
ggak ada yang nelepon sakit perut gara-gara rujaknya, kan? 
Haha. 


anti malam Arsenal jam berapa memangnya? Di mana? 


Tendang ke ruang tengah then. RT (dyukotsukada: Jam 23:00 di 
MNC TV, Tanteee. 


Eh maaf juga ya yang tadi pada ngucapin selamat ke Beno 


nggak dibales. Tau sendiri kan orangnya. 


Gue juga nggak mau, kali, ntar lo twitpic nggak jelas. RT 
(Qhotwinasoedarjo: Live tweet lo melahirkan dari dalam delivery 
room? Dengan lo ngangkang gitu? Ogah! 


Udah nggak kepikiran atau keinget sih gue. RT (dalysausan : 
Tante-tante ada ngomong-ngomong yang nggak enak nggak, 
Tan? Apa masih bikin Tante gedeg? 


You know what I just realized? Happiness is liberating. I'm too 
happy to notice any negativity around me. Thanks to Lil Ndut. 


Iya, Win, mukanya stres hahaha, padahal udah sering obok- 
obok badan orang juga. RT (dhotwinasoedarjo: Si Beno stres 
nggak nonton birthing video itu? 


www.boxnovel.blogspot.com 


409 


410 


twivortiare 2 


Masa dia nyeletuk: “Lex, itu kayaknya kesakitan banget ya 
ngedan bayinya. Nanti kamu gimana, ya?” Ih nggak nolong! 


(ahotwinasoedarjo 


Ngasih. Dukung malah, asal gue kuat dan sesuai rekomendasi 
dokter. RT (dhotwinasoedarjo: Tapi dia ngasih lo melahirkan 
normal? 


Makasih ya atas deskripsinya. RT (dhotwinasoedarjo: Gue kirain 
dia nggak tegaan. Lo kejepit pintu mobil aja dia panik, kan? 
Melahirkan: kejepit 1000 pintu. 


Jadi gini... RT @Alisbethcms: Aunty, masalah mantan pacar yang 
ada 12 biji terus yang Spanish-Aussie yang kece badai beneren 
nggak sih? 


Si Wina nggak pinter matematika, ngitung gitu aja salah. RT 
(Qnadiakarisya: Sampe ada 12... Tiap bulan ganti pacar ya, 
Tante? 


Gue? Lo, kali. “kalem” RT (dhotwinasoedarjo: Heh, Neng, masih 
mending gue cuma sebut 12. Butuh sempoa buat ngitung yang 


sebenarnya. 
Jadi gitu ceritanya. Nggak jodoh aja kali, ya. 


Ih udah gue tweet panjang-lebar gitu tentang si Spanish Fly. RT 
(daristianingsih: Tante, tweet sebelumnya mana? Kok langsung 
ending? Hilang lagi ya? 


*kikir kuku" RT (dhotwinasoedarjo: Najis lo julukannya Spanish 


Fly lagi, banyak anak kecil woi! 


Nih dia bisa baca. RT Aghumaydha: Ih gilaaaa keren banget 


ceritanya, Tan!! Bukuin ini harus bukuin! #bengong 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Sialan. RT (diamsheilla: Si Tante efek bumil kali, ya? Suka 
amnesia mendadak gitu, orang dari tadi belom tweet apa-apa, 


tau-tau udah the end. - - 


Ciee yang ngerti. :) RT @Adeedailly: Hahahahahaha “Spanish 
Fly”!! Followernya banyak bocah yang masih kinyis-kinyis tuh. 
:D 


Beneran nggak keliatan tweet-nya? 


ah. RT (dratnadelia: Hahaha, Lex! Lo harusnya nulis di bio lo 
tuh, ya: "Follow saya jika Anda sudah akil balik”! :)) 


Heh sana belajar! RT (Qviafor: Serius, Tan, nggak ada tweet-nya. 
Aku lagi belajar Biologi nih, jangan bikin penasaran, nanti 


nggak konsen belajar!!! Tweet ulang! 
Masih ujian sekolahan kok follow gue, Nduk.... 


Nggak kenapa-kenapa, memang belum gue tweet sih. :p RT 


@audidina: Ini Twitter kenapa? Tweets suka ngilang-ngilang gitu 


nggak jelas. 
Jadi gini... 


Hahaha yang kali ini serius deh. RT (dviafor: Tan, "jadi gini”-nya 
Tante tuh PHP banget. Superrrr. 


Dulu gue punya teman kuliah di ANU, namanya Diego. Cakep, 
tapi culun-culun gitu. Wina naksir setengah mati, katanya 


bibirnya kenyotable banget. 


Hahahahaha. RT (@hotwinasoedarjo: Monyet, cerita ya cerita aja 


nggak usah bawa-bawa gue woi! 


Kerajinan > RT (dputripudut: Demi apa gue penasaran apa itu 


“spanish fly” sampe gue googling... Zzzzzzz.... 


www.boxnovel.blogspot.com 


411 


412 


twivortiare 2 


Tanya (dhotwinasoedarjo RT (dbellarineka: Tan, bibir kenyotable 
itu yang kayak gimana, ya? 
Nah! RT (dvanyvenesia: Jeber jeber blewer tebel basah nge- 


gantung berbelah gitu yaaa kenyotable... 


Anyway, lanjut nggak nih ceritanya? Mumpung oom-oom masih 
tidur. 


Karena Wina naksir, we ended up hanging out with Diego a lot. 
Ya que jadi wing woman-nya Wina gitu deh. 


Suatu hari, Diego bawa temennya, ya ampun ya cakepnya... 
Lemes lutut gue. Rembes. Namanya Rafael. Spanish Aussie just 


like Diego. 


The effect Rafael had in women is similar to the effect of the 
so-called Spanish fly. Makanya que juluki itu. :p 
Google sendiri ya artinya. Lagian kalau udah dewasa pasti 


ngerti. 


Siapa ya? Bingung gue. RT (dmaureenolivial: Rafael mirip siapa 


kalo sama aktor luar negeri? 


Javanese fly yang ini. :p RT (dbellatrixdy: Kalo si Spanish Aussie 
dude itu punya efek Spanish fly, Beno punya efek nggak, Tan? 


Back to the story, so Rafael and | ended up dating. For 6 


months. 6 intoxicating months. 


Yak dan Lil Ndut barusan nendang gue kenceng karena 
ngomongin laki-laki yang bukan ayahnya. Daddy's little warrior, 
aren't you, Lil Ndut? 


Handukan dong kalau basah, masuk angin ntar. RT 


Anicholaskevin : 6 soaking wet months? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Huahahaha masiih. Nanti jam 10 baru gue bangunin. RT 


(Qhotwinasoedarjo: Javanese fly masih molor? 


Dia lulus duluan, dan pindah kerja di Chicago. RT (dbellatrixdy: 


Terus Tante kenapa nggak sama Rafael? 


Ada kan ya beberapa hubungan yang hanya hangat dan me- 
nyala-nyala kalau dekat, tapi begitu pisah geografis langsung 


memudar? Ya gitu. 


Ya menurut lo... RT (asyifaahuss: Kalo baca tweet Tante ini ha- 
rus sering-sering googling. Banyak istilah yang nggak diajarin 
di sekolah. :| 


Jadi demikian ceritanya. Udah bubar sana pada belajar lagi. 


Tuh. RT (@dianmayy: Lagian, anak sekolahan mau follow akun 


dewasa gini. Tidur woii. Besok mau upacara! 
Gue bangunin Javanese Fly dulu, ya. Semprot air mana air? 


Good night! :* 


4 Maret 2013 


You know one thing about being 7 months pregnant? Kalau 
mau bubble bath harus nunggu ada yang bantuin masuk 
bathtub dan nanti bantu keluar hahaha. 


9 Maret 2013 


How to manage a husband: keep his stomach full and his 


testicles empty. ;) 


Hhhhh, lupa banyak anak kecil. 


www.boxnovel.blogspot.com 


413 


414 


twivortiare 2 


Ha? 16 tahun follow gue?! RT (dretadicaprio: Hihihihi, | got it ya, 
Aunty. By the way, I'm just 16, March 8, yesterday. Say happy 
birthday to me, Aunty! 


Syok apa nggak itu hanya masalah kematangan diri. RT 


@ariances: Mbak, tweet-mu suka bikin shocking therapy ya 


pagi-pagi. - - 


10 Maret 2013 

It's not too late to say good morning, no? 
Have | said good morning yet? 

Good morning ;) 


Plak!! RT (dhotwinasoedarjo: Otak lo disedot Beno, ya? Dari tadi 


good morning mulu kayak amnesia. 


What? Itu hari ini?! Gue lupa, Win... RT (dhotwinasoedarjo: Bu 
Alex, jangan lupa lo jam 2 harus udah di rumah gue. Baby 


shower mulai jam 4, jangan telat! 


Heh!!! RT Ghotwinasoedarjo: Mandi sekarang! Hih! Itu yang lagi 


nyusu tendang aja! 


Baby shower means lots of presents, right? Okay, I'm up. 


"Lex, jadi aku nggak boleh ikut? Kan banyak makanannya.” | 


"Kamu nganter aja, ya. Girls thing, Ben.” | "Terus aku ke mana?” 
Ada yang mau nampung oom-oom rakus? 


Heh! RT (fikafitridewi: Nunggu di parkiran aja, Oom Beno, 
biasanya pak sopir dapat jatah makan kok hehehe. *ditimpuk* 


*kabuurrr...* 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Pulang tidur di rumah, nanti tinggal jemput. Udah disogok cup- 


cakes. RT (dbellatrixdy: Jadinya beruang rakus ke mana, Tan? 
Jadi, kan... 


ni Wina terkece. Kangen gue nggak? Retorik ya, pasti kangen. 


ih. Tapi disuruh live tweet. Nasib. RT (@juliagnes: Emangnya 
Tante Alex ke mana? 


ni lagi buka-buka kado. Jadi pengen hamil lagi gue. RT 


(dchippochipzz: Hai, Tante Wina, gimana baby shower-nya? 
Tapi nggak usah deh. Uang sekolah mahal, bok. 


Rame, ada 20-an temen-temen kami. RT (dheyanzrh: Tante 
Winaaaaa, siapa aja yang dateng ke baby shower-nya Tante 
Alex? 


Dibawa bapaknya main-main, Maddox juga. RT (ddilaarwr: Tante 


Wina, Tante Wina, Tiz mana? :3 


ggak usah. Nanti makin banyak perempuan yang ngangkang- 


ngangkang di depan laki gue. RT (dbellatrixdy: Tante, mau liat 


oto Riza dong. ;p 


Temen kantor dikit, banyakan temen-temen main kami dari 
dulu. Arisan MILF. RT @rieski_tor: Itu temen-temen kantor apa 


gimana, Mbak? 


Bapak Beruang itu nggak mau, cemburuan. RT (dbellatrixdy: 
Kalo misalkan dokter kandungan Tante Alex itu Oom Riza 


gimana? :p 


Waini. RT (dgojimal: Saya sih nggak nagih-nagih amat pengen 
liat foto Riza. Saya tetep pengen tahu cerita waktu Lexy dan 


Beno mulai pengen balikan. #dudukcantik 


www.boxnovel.blogspot.com 


415 


416 


twivortiare 2 


Kita gosipin aja yuk. Yuk? Yuuuk! 
Jadi, kan... 


Jadi topik sore ini #WinaMenjawab. Silakan pertanyaannya, 
Kakak Abang Ibu Bapak Mbak Mas. 


ggak mau buka. Dosa! RT (damwidyou: Ssstt, jangan nge- 
gosipin Lexy ahh! Upload foto-foto seksi Beno di iPhone-nya 


Lexy aja, Win. 


Di rumah Imam Bonjol. Ih ini pertanyaan gampang banget. RT 


(dbellatrixdy: Pernikahan kedua acaranya diadain di mana? 


Mana gue tau, Sayang? Kalau di depan umum sih yang laki 


kayak stupa. RT (ddestird: Menurut Tante Wina agresifan Tante 


Alex apa Oom Beno?? 
Ampun, Lexyyyy... *ngikik* 


Gue! Biar dua-duanya nggak rese galau-galau mulu. RT 
(Qjonasnickinda: Dulu yang ngebet pengen balikan siapa, Tan? 


Oom Beno ato Tante Lexy? #WinaMenjawab ;;) 


Sebelum pacaran juga udah cium-cium, nggak ngeh lagi gue 
kapan. RT (dlisbethcms: Kapan first kiss-nya Beno-Alex pas 2" 


pacaran? *pertanyaansusah* 


Tau dooong. ASW. RT Giamsheilla: Tante Win, udah tau nama- 


nya Lil Ndut belom? Bocorin dooong, inisialnya ajaaa. :)) 


Ya kali gue melototin Lexy telanjang. RT (@sanggianidiah: Tante 
Wina, Tante Lexy punya tahi lalat di mana?? Lebih tauan Oom 


Beno atau Tante Wina? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Sebentar banget, nggak sampai setahun. Kebelet, kali. RT 
(dQbellatrixdy: Pacaran keduanya berapa lama sebelum dilamar 
lagi? 
Bahahaha, Lexy bisa digorok Oom Beruang. RT (diamsheilla: 
ASW? Bukan Adrian kan, Tan, "A”-nyaa? 


Tinggian Lexy dikit, beda 2 gumpalan upil aja. RT (devnss: Tante 


Wina sama Tante Lexy tinggian siapa? 


Maaf, saya kurang paham pertanyaan Anda. RT (ddedevdevca: 
Tan Win, Oom Riza itu setipe nggak sama Oom Ben? Sama- 


sama "bandel" gitu? :))) 


Ya masa dia ke RS terus tangannya tinggal di rumah. RT 
(adedevdevca: Gini loh, Tan, Oom Riza kayak Oom Ben, nggak, 


yang tangannya suka ke mana-mana? :)) 


Nggak, gue nggak suka yang diem-diem lempeng. RT 
(afildzanandas: Pernah naksir walaupun secuil nggak sama 


Oom Beno, Tante? #WinaMenjawab 


Tergantung lagi ngapain sih. RT (@sawvega: Mbak Wina, Tante 


Alex itu tipe pasrahan gitu ya kalo di depan Oom Gorila? 
#WinaMenjawab 


Yakali gue tau. 

Ih ngapain juga gue nyimpen-nyimpen fotonya di HP. RT 
@asrisundari: Tante Wina, mau liat dong fotonya Denny... punya 
nggak? :3 

Amit-amit jabang bayi gorila jangan sampe. RT (darningka: Oom 


Riza sama Oom Beno punya niat bikin boyband nggak, Tan? 


www.boxnovel.blogspot.com 


417 


418 


twivortiare 2 


Pernah banget. RT (dtwinkletata: Tante Win udah lama kan ya 


sahabatan sama Tante Lexy, pernah berantemkah? 


Gejalanya banyak. RT (Qjonasnickinda: Tante Lexy dulu galaunya 


gimana, sebelum balikan sama Oom Beruang? #WinaMenjawab 


Di antaranya kulit merah-merah karena penyesuaian udah lama 


nggak bersentuhan dengan bulu-bulu. 


Gue takut diinjek-injek sama Lexy habis ini huahahaha. 


Pernah dong dulu itu si Lexy... Eh, but Lexy would kill me if | 


tell you this though... 


Nggak baik ngomongin temen. RT (danieceitsme: Kejelekan 


Tante Lexy yang paling nggak disuka Tante Win apa, Tan? 
Jadi dari tadi lu ngapain, Nyet... #selftoyor 


Eh udah dulu, ya. Acara mau bubar. Sekian live tweet apeu 


sore ini. 


Banyak banget! Happy! Temen-temen gue baik-baik dan 
generous banget ngasih kadonya. @iamsheilla: Tan, dapet apa 


aja dari baby shower tadi? Banyak nggak? 
Breast pump aja sampai ada 3 hahaha. 


ASW: Anaknya Si Wicaksono. Mau aja dikibulin Wina. RT 
(adivadhyaa: Tante, inisialnya Lil Ndut “ASW” ya? W-nya 


Wicaksono kaaann. :p 


11 Maret 2013 


| think my favorite moment of the day recently is when the doctor 


comes home, sees me in the bedroom, walks over to me... 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Then he leans over like he’s going to kiss my lips, but he 
deliberately misses and aims for my neck instead. And he 


lingers for seconds. 


Then he smiles, leans over to kiss my pregnant belly, then asks 


how | was doing and how the baby is doing. Every day. 


Those are his unspoken “| love you” and | love him for it. 


12 Maret 2013 


18 baru boleh. RT (dnadawahyu: Aunty, aku hari ini 17 tahun 
ho. Udah boleh ngikutin tweet-tweet Aunty, kan? Nggak kena 
razia KTP, kan? 


Mau jadi apa 15 tahun udah follow gue... RT (dinihanfh: Aku 
baru 15 tahun, Tante. Hahaha. 


Ealah, Nduk... RT (@sfrajeng: Aku 14 tahun, Tan. - -v 


Menikah itu berat, dan jangan gara-gara kebelet. RT 


(drizkaramdhaniar: Kalo gue jadi kebelet nikah tiap nyimak 


tweet lo, siapa yang salah ya, Aunty? 
Jadi Mamah Dedeh kan gue pagi-pagi. 
Good point. RT @yurisafrizal: Nggak apa-apa kok anak di bawah 


umur follow you, biar pada tau cowok keren dan pinter itu 


wajib dicari. Biar nggak salah pilih gitu. 


The law of attraction itu valid. Contoh: jika ingin menarik laki- 


laki alim, ya jangan bergaulnya di DF. 


Jika ingin banyak orang baik di sekitar kita, harus kitanya dulu 
yang baik. 


www.boxnovel.blogspot.com 


419 


420 


twivortiare 2 


Cieee gue baik-baik. :)) RT (aristianingsih: Sesungguhnya 
wanita baik-baik akan mendapatkan pria yang baik-baik pula. 


Contohnya : Tante Lexy “dapat” Oom Beno. :)) 


Heh!! RT @hotwinasoedarjo: Tuhan itu sayang banget dengan 
laki lo, dijodohkan dengan lo biar dia banyak pahala bersabar 
dan bikin lo tobat, bukan karena lo baik-baik. 


Coba yang masih pake miniset unfollow gue sekarang, gue mau 


cerita dewasa. 
Udah? 


Wah, Bude, apa kabar? Sehat, Bude? RT (mirahudita: Udah, 
Tan, aku 46 kok hahahaha. 


Jadi gini... 


Sebagai orang dewasa, kita harus menyadari tanggung jawab 


sekarang dan masa depan. 

Sekian tweet dewasanya. 

Terima kasih. RT (d almeeh: Dewasa banget, Lex. Serius deh. 
PHP ini apa lagi? RT (@rossyalin: Alex & pelaku PHP. 


Awww. “peluk Pak Bulu kenceng-kenceng” RT (driva_perlya: 
PHP itu "Penakluk Hati Pak Bulu”, Mbak. 


Ah, itu kalian aja yang terlalu cepat berharap. RT 


@wulan andriany: Pemberi harapan palsu, Tante Lex (re : PHP). 
Udah lama nggak berantem, sekali berantem topiknya sepele. 
Yang bisa nebak tentang apa gue kasih wajan satu set deh. 


Ada, masih mulus semua kecuali satu. RT (@retadicaprio: Ya 


kali wajan lo di rumah satu set, Aunty Nasgor. :p 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Karena dilarang makan nasi goreng. Sekian. 


Gue yang melarang karena udah keseringan. RT (dbellatrixdy: 


Emang kenapa nggak boleh, Tan? 


Lo nggak tau, kan, dia ngomelnya gimana? RT (dhotwinasoedarjo: 
Yaelah, gitu doang. Dia ngomel-ngomel diemin aja, lo sumpel 


bibir juga diem. 


"Aku udah suka nasi goreng karena kamu bisanya itu. Itu seka- 
rang tiba-tiba dilarang maksudnya apa? Nggak mau masakin 
aku lagi?” Hhhhh, Beno.... 


ni udah seminggu berturut-turut makanya gue larang. RT 
(dhalidahanun: Oom Beno perutnya apa nggak panas ya hampir 


tiap hari makan nasgor mulu? :| 


Udah. Tetap ngotot. RT @iamsheilla: Emang Tante nggak bilang, 


udah seminggu makan nasgor itu nggak sehat? Atau Oom 


Beno-nya yang tetep ngotot? 
"Lex, permisi, aku mau ngobrol sama Lil Ndut.” Lagi marah 
masih bikin gemes aja. 


Mau permisi berapa hari, Oom? 


ggak tau ngobrolin apa, gue lagi pake earphone ini denger 
musik. RT (@fildzanandas: Haha terus ngomong apa aja Daddy 
Bear sama Lil Ndut? 


ggak. RT (dlisbethcms: Daddy Bear tetep tiduran di pahanya 
Aunty nggak? Pasti sekarang lagi “ngadu” sama anaknya: “Son, 


tadi Daddy dimarahin sama Mommy...” 


Tiduran di bantal nempel ke dekat perut gue. Takut ditoyor, 
kali. 


www.boxnovel.blogspot.com 


421 


422 


twivortiare 2 


| just turned down the volume on my iPod and almost laughed 
when | hear what he's saying to Lil Ndut. Ngadu tentang gue 
hahaha. 


Kalimat yang gue denger: “Daddy laper banget tapi nggak di- 
kasih makan, nanti gimana kuat lari-lari ngejar kamu?” RT 


(ahikmasafitri: Ngomong gimana, Tan? Hehe. 
Minta dicubit banget, kan, bibirnya. 


"Mommy itu kadang-kadang galak banget, Ndut, yang nggak 


penting juga jadi bahan marah-marah...” | Eh sialan. 


Nite, Tweeps. Gue mau ngasih pelajaran dulu ke si tukang 


ngadu ini. 


Pelajaran untuk menggunakan bibir buat kepentingan lain dari- 


pada ngadu-ngadu ke anaknya. 


13 Maret 2013 


lada yang ngomel-ngomel karena gue pulang kantor telat) | 


(que potong) “Hon, kenapa ya kamu kalo lagi marah-marah gini 


bikin horny?” | "Jangan mengalihkan topik, Lex, kamu itu... Eh 
masa sih?” 


You're too easy, Ben. Too damn easy. ;) 


14 Maret 2013 


Less than 10 weeks left. Nervous level: a shy person being 


asked to sing in front of 10.000 people. 


And a dozen what-if scenarios are rumning inside my head now. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


16 Maret 2013 


Laki gue kadang-kadang memujinya dengan kata-kata yang 
bikin ketawa. Pagi ini dia nyeletuk lempeng: “Punya istri hot itu 


bikin pegel, ya.” Ngakak gue. 


Dua-duanya. ;] RT @bakpaobulet: Pegel mulut atau pegel ba- 
dan, Tan? :D 


Mari banyakin jalan pagi. Wake up, sleepy boy. Temenin bini lo 
nih. 


ASW anak Mommy yang ganteng di dalam perut lagi ngapain? 


Iya. RT (dlisbethcms: Nama ASW pilihan bapaknya semua itu, 
Aunty? 


So we spent this afternoon strolling around the residence, 


talking, laughing. It was nice. A simple, homey afternoon. 


Laki-laki itu kadar seksinya langsung melonjak tinggi saat dia 
bisa dengan lugas menceritakan rencana masa depan untuk 


dia, istri, dan anaknya. 


And Beno did just that today. Ah don't mind me, this is just his 


wife a.k.a his biggest fan tweeting. 
Guess what's our little plan for tonight? 


Our little plan for tonight: Piknik di tengah rumah, with lots of 
food, and DVDs. Biasa banget, ya? 


Tapi entah kenapa, belakangan ini yang biasa banget begini 
yang gue nikmati. Cuma gue dan dia dan Lil Ndut, cuddling di 


rumah. 


www.boxnovel.blogspot.com 


423 


424 


twivortiare 2 


Di Kebagusan. RT (dxhien kyu: Tante nanti habis melahirkan Lil 
dut, Tante tinggal bareng orangtua atau mertua atau orangtua 


Tante yang tinggal sama Tante? 


Dan rencananya ibu gue menemani di rumah seminggu saja 
untuk gue belajar dan moral support juga, setelah itu we're on 


our OWN. 


ya, tapi kami mau coba berani. RT (drieski tor: Seminggu itu 
kan sebentar, Mbak. Banyakan pada belum berani mandiin 


dedek bayi kalo masih awal-awal. 


Kalau nggak nanti jadi manja mengandalkan Ibu terus. Ya kalau 


keberaniannya ternyata gagal atau panik ya tinggal telepon lagi 
hehehe. 


Well, tweet you later. Movie night begins. 


Puas banget ketawa si Beno ini ngeliat gue kaget yang dia 
putar ternyata film horor. Lil Ndut, bapakmu nakal! 


Sinister. RT Atyakarita: Emang film apa sih, Tan?? 


Ini ya, Lil Ndut, daddy kamu yang tadi siang ceritanya janji akan 
piket diaper tengah malam, jam segini udah ketiduran. 


Panjang dan detail. RT (@pit_puspit: Tante, cerita dong tentang 
yang tadi sore rencana masa depannya Tante yang dibuat Oom 
Ben itu? Penasaran deh... 


Intinya dia banyak bahas tentang values apa aja yang mau dia 
tanamkan ke little ASW ini. Perseverance, compassion, dan 


lain-lain. 


"Semua yang kita lakukan dalam hidup ini harus dilandasi 
dengan sayang, Lex,” katanya tadi. "Sayang pada Tuhan, jadi 
kita nggak lupa bersyukur dan malu berdosa.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Sayang sama diri sendiri, jadi kita nggak melakukan hal-hal 
yang merusak diri dan masa depan. Sayang sama keluarga, 


karena adanya kita sekarang itu karena mereka.” 


"Sayang sama masa depan, jadi selalu punya rencana yang je- 
las untuk hidup lebih baik besok-besok.” Panjang deh pokok- 


nya, pegel nge-tweet-nya. 


Oom-oom ganteng kalau ceramah ya gitu. RT (dnadyaalestari: 
Wejangannya Oom Beno malem ini #jleb banget deh, Tan. Right 
through my chest. ._. 


Gonna call it a night. 


17 Maret 2013 


Selaki dan segalak apa pun seorang laki-laki, begitu cegukan 
langsung seperti a little puppy yang melas. Kasiannya kamu, 


Ben. 


Iya kayak anak kecil, tapi kasihan. RT (achyitha: Oom Ben ce- 
gukan? Pasti lucu banget, Lex. 

"Yang, ini *hik* cegukan bikin *hik* susah aja. Mau *hik* 
ciuman *hik* *hik* aja repot *hik*.” Aww... (ingin tertawa tapi 
nggak tega). 

Dosa ih ngeledek orang tua. :p RT (dwiatmsr: Cepet *hik* 


sembuh *hik* Oom Bennnnnn “hiks :) Hehehehe. 


Sip. RT @latifahany: Kata orang tua zaman dulu kalo cegukan 
itu obatnya dikagetin atau dikasih kabar yang bikin terkejut, 
Tan, kadang ampuh lho. :)) 


www.boxnovel.blogspot.com 


425 


426 


twivortiare 2 


(Pura-puranya) “Ben, | think I'm in love with Adrian.” Adanya 


cegukan hilang, darah tinggi yang muncul hahahaha. 


Ya nggaklah, gila aja hahaha. RT (dkmfeby: Haha gimana reaksi 
Oom Ben? Serius Tante bilang gitu? 


Nine more weeks, Lil Ndut. We can't wait to see you. 


Udah sembuh. Ga ada Kapten Haddock mabuk hik hik lagi. RT 


(dsyifafathi: Gimana, Tan, cegukannya Oom Ben? 


Ya Tuhan... RT (draindicted25: Tan, boleh pinjem Oom Ben buat 
donor sperma di aku nggak? Biar aku punya anak cowok kayak 
dia. ;;) 

Kolom mention itu ujian bagi gue tiap hari. :| RT (mayasevine: 
Kali stres banget jadi Tante yaa, Oom Ben-nya diuber-uber 


mulu. :p 


Kalau ada lihat Pak Dokter jogging sore di sekitar Kebagusan, 
suruh cepat pulang ya, jangan malah nongkrong di warung 


bakso. 


Hehehe iya ya. RT (drieski tor: Enak ya punya suami kayak Oom 
Ben. Paling pol mata jelalatan ke makanan doang, nggak ke 


yang laen. 


Udah lewat Maghrib dan yang jogging belum pulang-pulang 


juga. Ini ke mana orangnya? 


But seriously I'm beginning to worry. Biasanya adzan Maghrib 


udah di rumah kalau jogging sore-sore gini. 
Okay Lil Ndut, let's find Daddy. *ambil kunci mobil* 


Nggak ada, hari ini sopir libur. RT @indihana_: Nggak ada yang 


bisa diminta buat nyariin, Lex? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ya Tuhan.... 
Tinggal 2 bulan lagi, dear God... 


Tinggal 2 bulan lagi, dear God, and | swear I’m gonna teach my 
son to kick his daddy's ass yang udah bikin jantungan begini. 
Hih, Beno geblek! 


Hih! Gue diomelin, lagi, karena nyetir. Gue nyari lo, geblek! 


Udah! Dan dia malah cengengesan. RT (iamsheilla: Omelin 


balik, Tan!! #support 


Jadi ya, tadi gue keliling kompleks nyari, sampai ke jalan raya 
depan juga, nggak nemu, pas gue putarin yang kedua baru 


nemu dia lagi jalan santai. 


Gue klakson kenceng, dia kaget, dan gue diomelin: “Kamu 


ngapain nyetir? Kan udah aku larang!” | “Nyariin elu, Wicaksono!" 


Jadi ternyata dia jogging sampai ke depan, nemu warung nasi 


goreng yang rame banget, dia ngantre buat dibungkus. Hih! 


Saking lamanya ngantre, dia sempet melipir ke masjid depan 
Maghrib dulu baru ngantre lagi. Pengen gue geplak pake wajan, 
bikin khawatir aja! 


Udah licin habis. RT (Ameganurainii: Terus sekarang nasi 


gorengnya masih ada apa udah diembat si Oom Bulu, Tan? 


Dasar si Oom. - - 


Sekarang lagi mijetin kaki gue sempat-sempatnya cengengesan: 
"Memangnya sayang banget ya sama aku sampe nyariinnya 


panik begitu? Kan bentar doang, Lex.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


427 


428 


twivortiare 2 


(Gue bentak) “Nungging!” | "Hah?" | “Nungging sekarang!” | 
"Buat apa?" | “Biar pantatnya aku geplak pakai sutil, bandel! 


Dikhawatirin malah ketawa!” 
Dan orangnya ketawa lagi. 


Tetep aja dibelain fansnya... RT (dhildstin: Ih lucu banget sih, 
Tante... Oom Ben kenapa lucu banget sihhhh! :'3 


19 Maret 2013 


Lil Ndut, 9 more weeks, Kiddo. 9 more weeks! Are you as 


excited as | am? 


know you are. You kick more, you give Mommy one of those 


Braxton-Hicks contractions, you make Mommy eat more too. 


And in 9 weeks, you're gonna meet Daddy too. He can't wait to 


see you, Little Kiddo, you're all he talks about lately. 


And | can't wait to hold you in my arms and kiss you and say 
thank you for all the happiness you've given Daddy and |, just 
by being you. 


Pagi ini Mommy bilang ke Daddy: “Kamu beruntung bisa cium- 
cium Lil Ndut tiap hari, aku nggak bisa karena nggak bisa 


nunduk cium perut sendiri.” Daddy ketawa, Ndut. 


Daddy kamu yang muka ketat itu banyak senyum dan ketawa 


sejak ada kamu, Lil Ndut. That’s how magical you are. 


Gue ini juga berkaca-kaca nge-tweet-nya. Lil Ndut bikin ce- 
ngeng hehe. RT (dullyuliia: Aunty, kok aku jadi pengen nangis 


ya baca tweet-mu. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Jangan plek-plek gitu dong. RT (dBellatrixDY: Aku yakin banget, 
Tan, Lil Ndut itu "fotokopi Ayah” banget deh ntar kalo udah 


ahir. 


Masa gue harus berhadapan dengan ayah-ayah lempeng dan 


bayi lempeng di rumah... 


Huahahahaha. RT (dChristineVD: Nanti kalau nonton bola, begitu 
gol, Pak Dokter : “Yes.” “lempeng”, Lil Ndut : “Gol.” “lempeng” 


ggak bisa bayangin. 


22 Maret 2013 


2 hours presentation done. My back is killing me. Oh Lil Ndut, 


'm sorry for all the bullshit you have to listen to today. 


Damn sukses ketiduran lagi dengan pakaian kantor lengkap. 
Parah nih. 


ggak, dia nggak pernah bangunin kalo ketiduran begini. RT 


(djonasnickinda: Emang nggak dibangunin sama Oom Dokter ya, 
Tan?._. 


Hahaha iya. RT (dnadiakarisya: Nggak pernah bangunin itu 


karena ikut ketiduran di samping ya, Tan? 


ya, pakai maternity dress gitu. Perut udah mblendung gini. RT 


(@nonasenja : Pake baju hamil juga, Mbak, kalo ngantor? 


Sekarang lapernya cepet, jam 6 udah laper. RT (iamsheilla: 


Kalo sering ketiduran gitu, nggak dinner dong Tan, Lil Ndut- 


nya? Kasiaan... 


Jadi biasanya di mobil on the way pulang gue pasti udah nge- 


mil sandwich. Kalau laper nggak mungkin ketiduran hahahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


429 


430 


twivortiare 2 


23 Maret 2013 


So what does your alarm do to wake you up? Ring as loud as 


it can til you push the snooze button? 


Mine kisses me incessantly until | open my eyes and the 


snooze button is when | kiss him back. ;) 


And that’s people, why married couple should have mint strips 
at their bedside table. So morning kisses don't smell like 


dragon breath. |] 
Good morning! 


Jadi inget dulu waktu kami pacaran kedua kali. Bapak Dokter 
numpang bobo karena malamnya setelah dari RS dan mampir 


ke apartemen gue katanya ngantuk. 
Katanya. Biasa, modus Beno Wicaksono. 


Pagi-pagi telepon berdering, si Wina yang nelepon karena kami 
ada janjian pagi itu. Ini awal-awal pacaran lagi, gue dan Beno 


belum cerita ke siapa-siapa kami balikan. 
Balikan... Kayak abege. :)) 


Pas lagi ngobrol dengan Wina di telepon, si Beno terbangun 


dan nyeletuk: "Siapa sih, Lex, pagi-pagi nelepon? Ganggu aja." 


Si Wina denger dan langsung nyerocos: "Heh, itu suara siapa? 
Kok gue kenal? Si Beno, ya? Lo tidur sama si Beno? Mabok 
lo?” Panjang, bok... 


Yang ditutup dengan "Cieeeeee ....” Lelah gue lelah. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Istilah lo ya, Nyet. “plak!” RT (dhotwinasoedarjo: Lagian ngapain 
sih sok pacaran diem-diem? Malu ketahuan saling memendam 


rasa? *uhuk* 


Iya, tapi gue di kasur, dia di karpet. RT @lizdiputri: Memangnya 


waktu itu tidur sekamar ya, Mbak sama Pak Dokter? 
“semoga percaya" “melipir ke dapur" 


Plaaak! RT (athiianonong: Lho bukannya Tante yang tidur di 
karpet? Kan Oom Beno karpet berjalan. “melipir ke kolong meja" 


Off to the obgyn to “meet” Lil Ndut. Semoga sehat terus ya, 
ak. 


Udah 31 minggu. RT (dnezagnezh: Tante kehamilannya udah 
berapa minggu sih? Nggak sabar pengen lihat si kecil. 


He's doing awesome. RT (dlisbethcms: Hi Aunty, how's Lil Ndut 
doing tadi? 
Bunda Menteng. RT (@putrikn: Rencana mau ngelahirin Lil Ndut 


di RS mana? 


Hal yang bikin senyum sore ini: Beno bawa foto USG Lil Ndut 


dan salah satunya dia selipkan di depan setir. This guy loves u 


so much, Kiddo. 


24 Maret 2013 


ggak pake, dia wangi sabun aja. RT @cassasm: Lex, pengen 


tau nih parfumya Beno apa? 


Hahahaha. RT (@riva perlya: Kalo Tante parfumnya apa? Kali aja 
kalo pake parfum begitu, ntar dapat suami kayak Oom Beno 


jugaa. :)) 


www.boxnovel.blogspot.com 


431 


432 


twivortiare 2 


Keluar rumah: Salvatore Ferragamo Incanto. Abis mandi di 


rumah-rumah aja: Body Shop White Musk. 


Heh!! RT @andininhag: Masa sih Oom Beno wangi sabun aja? 
May | endus-endus? #eh 


Yang di JJF? lya. RT (driva perlya: Jadi waktu pertama ketemu 
Oom Beno, parfumnya Salvatore Ferragamo Incanto doong, 
Tante?? 


Gue suka Incanto itu karena wanginya nggak mencolok tapi 


harumnya lasting, dan seger. 


Dan gue suka wangi sabunnya Bapak Dokter. Laki. 


He smells clean and fresh. Karena gue suka wangi sabun itu, 
pernah gue beliin Creed Original Vetiver yang buat laki-laki 


karena wangi sabun juga. 


yesel beliinnya, jarang dipake. Katanya mending mandi lama 
daripada semprot-semprot parfum. Hiks padahal Creed itu 


sejuta lebih. 


Bahahaha. RT (dninadanastri: Sabunnya apaan, Lex? Switzal? 
#eh *ini Daddy Beno, bukan Baby Beno!!* 


ya, Bapak Dokter suka ngendus-ngendus kalau lagi pakai ini. 
RT (dnabilahyosa: Duh emang Bodyshop White Musk tuh se- 


suatu banget wanginya, Tanteee. :D 
Bapak Dokter sabunan aja pake Dove Men+ yang extrafresh. 


Berdasarkan pengalaman... Dua-duanya sih. RT Gohmydi: Oom 
Beno lebih suka Body Shop White Musk apa Salvatore 


Ferragamo Incanto? :D 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Lucu deh dulu waktu pertama pacaran terkait parfum-parfum 


int. Mau tau ceritanya? 


Jadi sekitar seminggu setelah kami mulai pacaran (dulu banget 
sebelum menikah pertama kali), dia mampir ke apartemen 


malem-malem habis dari RS. 


Gue kebetulan baru aja selesai mandi abis pulang kantor juga. 


So there we were, di sofa duduk sebelahan sambil nonton. 


Kami berdua lagi serius nonton film di DVD, tiba-tiba gue ngeh 
si Pak Dokter mulai ngendus-ngendus. Gue senyum: "Kenapa, 
Ben?” 


Dia garuk-garuk kepala salah tingkah gitu kepergok hehehe. 
Dia jawab: "Nggak apa-apa, kamu enak wanginya.” Gue senyum 


agi: "Makasih ya.” 


Kemudian gue dan dia balik lagi serius nonton DVD. Lima me- 
nitan kemudian, mulai lagi dong ngendus-ngendus, tapi nggak 


sedekat sebelumnya. 


Gue pura-pura nggak ngeh. Pengen tahu aja what the nerd boy 


would do next. 


Tiba-tiba *cup* (halah banget ini suaranya haha) dia cium leher 


gue. It was a quick kiss. Gue kaget nyeletuk: “Heh!” 


Dia senyum cengengesan: “Hehehe, maaf keterusan.” The nerd 


boy got moves after all hahaha. 


Lantas kami balik nonton film sambil senyum-senyum. Gue 
iseng nyeletuk: "Jangan sering-sering keterusannya.” Eh dia 


malah bales: "Berarti kadang-kadang boleh dong.” 


Kelakuan ayahmu ya, Lil Ndut. 


www.boxnovel.blogspot.com 


433 


434 


twivortiare 2 


Hahahahahaha. RT (dgojimal: Semoga Lil Ndut ntar nggak 


kayak kucing yang suka ngendus-ngendus ikan. Lalalalaaa... 


Prenatal yoga session. Lil Ndut always seems so peaceful 


whenever | do this. 


Nostalgic dinner at Gyukaku Pacific Place. | guess you know 


why this restaurant has a special place in our heart. 


When you feel that your life is boring, that every day is the 
same, and with the same people, maybe you should be 
thankful. 


To some people, it means stability. And a lot of people don't 
have that. 


| tell myself this from time to time every time | feel like I'm 


having a boring day. 


Sometimes there's nothing more romantic than a good 


conversation with the man who doesn't speak much. 


Just said to Beno: "Wina ngakak setengah mati lho dulu pas 


aku cerita kamu ngajak pacaran lagi di parkiran sini.” 


His reaction: “Bilang sama Wina, yang penting tulus.” Muka 


lempeng. Hahaha, iya tau kok tulus. 


25 Maret 2013 
Lil Ndut sore ini mau apa, Sayang? Famous Amos mau, Nak? 


You know, since | know I'm having Lil Ndut. | have conversation 


with him every day. Loudly when I'm alone. Is that weird? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Kemarin gue diketawain Ryan soalnya pas dia masuk ke 


ruangan, gue sedang cerita-cerita sama perut. 


Yang gue obrolin sama Lil Ndut jarang yang penting juga 
hahaha. 


Kayak tadi, gue kelar rapat pegel banget duduk 2 jam, nyampe 
ruangan sendiri gue bilang ke Lil Ndut... 


"Sayang, kamu pegel juga nggak? Mommy juga, rese tuh rapat 
gitu doang lama banget. Jadi laper, kamu mau apa? Biskuit 


mau, Nak?” Silly | know. 


Lil Ndut kali ngomong gini dalam hati: “Ini bokap-nyokap gue, 
udah subuh-subuh bangunin, seharian diajak ngobrol, malam 


dengerin cerita RS, berisik.” 


"Gue kapan punya me-time?” Hahaha, nanti ya, Nak, pas kamu 


udah remaja jadi kamu me-time terus. 


endang-nendang, seru deh. RT (dpit_puspit: Reaksinya Lil 
dut kalo diajak ngobrol Tante gimana? Diem ato nendang- 


nendang gitu? :D 


Dan Lil Ndut ini entah gimana mengerti kalau gue lagi sedih, 


suntuk, atau bete, gara-gara apa pun. 


Begitu gue diem karena suntuk, dia tiba-tiba nendang. Aduh 
kalau lagi hamil gini ya, merasakan tendangan anak itu kayak 


dipeluk erat orang yang dicintai. 


Lil Ndut, kamu belum Mommy ceritain ya, dulu oleh-oleh Daddy 
pertama kali buat Mommy waktu masih pendekatan sekaleng 


Famous Amos. Lucu ya? 


www.boxnovel.blogspot.com 


435 


436 


twivortiare 2 


Yang ujungnya dibuka berdua dan malah dia yang banyakan 
makan, Lil Ndut. Minta dicubit banget perutnya. 


Look at these little presents | bought for myself after the 


exhausting meeting in Kemang. 


Di Galeri Hadiprana, Win, lo liat lagi deh model-model yang lain 
di akun (damedesworld, pengen dibeli semua, asli! 
"@hotwinasoedarjo: Eh kok lucu! Mau! Beli di mana, Darl?” 


28 Maret 2013 
Miss me? 


Ya Tuhan.... RT (agraceputri13: | miss Lil Ndut, Aunty, calon 
pacarku masih di kandungan hahaha. 


Hih percakapan barusan bikin gue pengen jambak rambut. 


"Mandi dong, Ben. Jorok abis dari luar, kok langsung gegoleran 


gini.” | "Capek seharian berdiri.” | “Iya mandi dulu, Hon, abis 
itu tidur.” 
"Mandi itu harus berdiri. Capek, Lex.” | “Lah terus?” | (muka 


lempeng, mata menerawang ke langit-langit) "Andai mandi bisa 


sambil tidur, ya.” Hih!! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Berendam di bathtub aja deh, Ben, kan nggak capek berdiri. 
Bubble bath enak Iho.” | "Laki-laki itu kalau sendirian bubble 
bath ya nggak laki.” 


Zzzzzzzzz... Bapakmu nih, Lil Ndut.... 


Ide cemerlang! Be right back bongkar mainan Lil Ndut. RT 
@asrisundari: Kasih bebek-bebekan aja, Tante, biar nggak sen- 


dirian. :p 


Banget. RT (dchubycheek: Rempong deh ayahnya Lil Ndut. 


30 Maret 2013 


The doctor couldn't keep his hands off me all morning. | said: 
"Ini ngapain nempel-nempel terus dari tadi?” He said: "Suka." 
Short and to the point. :) 


"Aku udah segede paus begini masih suka nempel-nempel?” | 


"Kamu itu mau dicium aja berisik, ya. Diem.” | Hahaha... 


| love his style too. RT Amerry jane3: Tante, aku mau bilang “| 


love Oom Beno's style”, hehehe.. 


Lil Ndut, doa Mommy semoga nanti kamu menjadi laki-laki 


yang setia dan penyayang dan pelindung seperti daddy kamu. 


Sejak hamil, gue jadi agak terlalu sentimentil. Ini cuma jalan 
kaki santai keliling kompleks ditemani Pak Dokter aja rasanya 


romantis banget. 
Iya gue norak. 


Padahal ya jalan pagi biasa aja. Pegangan tangan juga nggak. 


Cuma senyum-senyum sambil ngobrol. 


www.boxnovel.blogspot.com 


437 


438 


twivortiare 2 


Pas udah dekat rumah, gue peluk lengannya. Mukanya lang- 
sung salah tingkah hahaha. Norak lu, Ben. 


Tos. RT (dfebriandindun: Suamiku kayak gitu juga tuh, Mbak... 
Di depan umum, bininya hamil gendut digandeng aja nggak. 


Tapi kalo nggak ada orang baru nempel-nempel. 


Tapi ya mending gitu, ya. Daripada di depan umum mesra, tapi 


di belakang umum langsung punggung-punggungan. 


Little ASW, abis diajak jalan pagi kamu banyak banget makan- 
nya ya, Nak? 


Pancake 2, bubur ayam seporsi. *nunduk* RT (pit. puspit: 
Emang udah makan apa aja, Tan, ASW Junior? Nurun 


Wicaksono senior banget. :D 


Lunch double date with Ario and Intania. Haven't done this in a 


while. Great friends, great conversation, great laughs. 


31 Maret 2013 


Salah satu kalimat Beno yang paling gue ingat waktu kami ma- 


sih pacaran dulu adalah... 


"Hidup itu prioritas, Lex. Kita nggak punya cukup energi dan 
ruang otak untuk peduli dan memikirkan dan melakukan 


Semuanya. 


"Jadi aku cuma mikirin yang perlu aku pikirin, peduli sama 
hal-hal yang penting buatku, dan melakukan yang mendatang- 
kan kebaikan buatku. Cukup. 


"Hidup ini lebih tenang kalau nggak perlu mengurusi hal-hal 


yang kalau kita urusi juga nggak ada manfaatnya buat kita.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Itu yang dia bilang waktu gue tanya kenapa dia orangnya bisa 


anteng—bahkan cenderung cuek—banget. 


Toss! RT (dsca sca: Beno itu kayak laki gue banget, nggak pe- 
duli orang mau ngomong apa. Dan gue suka dimarahin karena 


terlalu mikirin omongan orang. :D 


Waktu itu dia lanjut: "Jadi nggak usah tanya-tanya kenapa aku 
diem aja, kalau perlu komentar aku komen, kalau nggak, lebih 


enak dengerin kamu ngomong.” 
Lempeng-lempeng gombalnya jago lho dulu. 


Sana ambil kartu anggota di loket nomor 5, ya. Thanks. RT 
(Achippochipzz: Aku juga NGEPENS BEE 
Oom Ben! 


UT!! | love your style, 


Kalau antrean di loket nomor 5 rame, bisa ke loket nomor 2 


tapi kayaknya yang jaga lagi istirahat makan siang. 


Wah maaf, Mbak, udah tutup loketnya sejak 8 tahun yang lalu. 
RT (driva perlya: Kalo masuk ke hatinya Oom Beno, antreannya 
di loket berapa, Mbak??? 


Udah penuh sarang laba-laba juga tuh loket. Kalau mau bantu 


bersihin ini gue pinjemin kemoceng. 


HEHHH!!!! RT (riva_perlya: Kemocengnya dari bulu Oom Beno 
nggak, Mbak?? 


Sore ini, sendirian di rumah, gue mau buka konsultasi 


hubungan dan percintaan. Any questions? 


Men are not mind readers. RT (dfathiirakhmi: Kak, kalau kita 
suka sama orang, udah lama banget, tapi orangnya nggak nya- 


dar-nyadar, sebaiknya gimana? 


www.boxnovel.blogspot.com 


439 


440 


twivortiare 2 


Udah pernah ngomong? Menunjukkan perilaku yang berbeda 
dengan dia aja nggak cukup. 


Lagi pula if a man wants to be with us, he'll make an effort to 


be with us. Cari yang lain aja, yang sayang sama kamu. 


Minum karbol. RT (dmpitprit: Aku cinta mati ama 
#OomBuluyangGanteng ampe delusi parah... Gimana cara 


ngobatinnya, Tan?? 
Buset pertanyaannya banyak banget... 


RT (dfayzadnin: Tante sama Oom Ben kan awalnya completely 
strangers ya, nggak kenal sama sekali, gimana caranya bisa 


langgeng sampe sekarang, Tan? 


Semua orang yang kita kenal di dunia ini juga awalnya 


complete strangers, kan? Teman dan sahabat kan juga begitu. 


Jadi jalani aja proses saling mengenal (tiap orang beda-beda). 
Yang bikin kita langgeng yang gue rasakan: gue dan Beno 


nyaman satu sama lain. 


Ada lho orang yang kita sayang banget tapi kita nggak nyaman 
dekat dia, bawaannya jadi pengen sempurna terus, mau batuk 


aja jaim, ngapain? 
Jadi jalani aja proses saling mengenal sehingga akhirnya lo 


berdua nyaman satu sama lain. Nggak ada fake. 


RT (daneesahafifah: Kalo si dia nggak pernah jawab SMS, WA, 
e-mail, less contact banget, nah kalo kita mulai respons dia 


biasa aja, nah itu gimana? 


Hmm orangya bokek nggak? Abis pulsa nggak? Kalau jawaban- 


nya nggak ya berarti dia males jawab. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Sesibuk-sibuknya laki-laki, nggak ada itu nggak sempat nelepon 
atau SMS kalau memang suka. Dijabanin walau cuma dikit. 


Percaya deh. 


Jadi tes aja coba cuekin balik. Kamu harus kuat. Kalau dia jadi 
"ngejar" ya coba ikuti permainannya. Kalau dia malah ngilang, 
it’s his loss. 


Eh gue kejam banget ya jadi konsultannya? Hihihihi. 


Boleh. RT @ijoaspal: Oke nggak kalo selama belum ada yang 
resmi jadi pacar, kita date sama cewek lain? Bukan hanya date 


sama 1 cewek tapi lebih. 


amanya juga lagi pilih-pilih, ya boleh. Tapi kalau udah dipacari 
satu ya stick to it. Mendua itu banci. 
RT @ichakhairisa: Gimana cara bikin cowok itu mau memulai 


komunikasi duluan ya, Mbak Alex, apalagi yang kaku macem 


Mas Beno? Masa ceweknya mulu yang nelepon. 


Susah sih ya kalau yang tipe pendiem dan kaku, tapi Beno yang 


kaku juga masih ada kok nelepon gue, walau dulu cuma 


sepotong kelar. 


Yang jelas jangan pernah nanya: "Kok kamu nggak nelepon- 
nelepon aku?” Ih jangan jadi cewek yang begini, pathetic. 
Tapi kalau saat lo nelepon dan dia jawab, dia ngobrolnya 


kedengaran betah, ya sudah, you have nothing to worry about. 


Laki-laki itu ada yang merasa banci kalo sakit harus ke dokter. 
RT @indylovesblack: Kalo pacar sakit nggak mau dibawa ke 


dokter enaknya diapain ya, Lex? 


www.boxnovel.blogspot.com 


441 


442 


twivortiare 2 


Jadi dia pengen nunjukin dia kuat, bisa sembuh sendiri. Super- 
man gitu. Ya udah biarin aja, kalau teler juga nanti ke dokter. 


Malu di depan kamu. 


The one million dollar question. RT (dadis almira: How could 
you be really sure that he's the one and accept his marriage 


proposal? 


Jawabannya: gue juga nggak ngerti gimana harus menjelaskan- 


nya. You just know. Deep down you just now. 


Seperti semua yang berharga dalam hidup, pasti ada risikonya. 


Berkomitmen, risiko ditinggal atau disakiti. Right? 


Tapi nanti kita akan sampai di suatu titik bahwa risiko itu 


terasa worth it. That's when we know. 


Yang paling penting: jangan dibesar-besarkan dan dianggap 
aneh. RT @Twinkletata: How do we handle boredom in relation- 


ship, Aunty? 


Bosan itu wajar. Dan ketemu orang baru yang tiba-tiba kita 
lebih excited ngobrol sama dia daripada laki sendiri juga wajar, 


namanya manusia. 


Tapi landasan dari setiap hubungan itu kan trust. Setia. Jadi 


kalau sama-sama lagi bosen, ya udah, asalkan tetap setia. 


Bukan. RT (dfebrianamee: Tan, kenapa kita lebih milih sama 
orang yang bikin sakit hati ketimbang orang yang bikin seneng? 
Penasarankah? 


Lebih tepatnya kurang bersyukur. We as human tend to take 


for granted what comes easily for us. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Orang yang datang sayang sama kita, kita take for granted, 
karena dalam hati yakin kita jauh-jauh juga nanti dia bakal 
deketin kita. 


Sehingga kita malah menghabiskan energi ngejar yang jauh- 
jauh. Yang malah nggak mau sama kita. Itu hasrat berburunya 


manusia. 


Terserah masing-masing, ada yang memang chemistry-nya 
begitu. Who am | to judge? RT (dsixaui: Menurut Tante gimana 


dengan hubungan putus-nyambung? 


Lihat aja gimana gue dan Beno. RT (dphiite: Pacaran sama 
anak kedokteran, Tante, sekarang aja udah sibuk. Gimana 


nanti? Haha minta resep sabarnya. :3 


Buat gue sekarang, yang penting Beno keluar itu cari nafkah, 
menolong orang, dan bukan macarin perempuan lain. Itu 


cukup. 


Jadi perempuan kita nggak boleh terlalu clingy, harus 
ditemenin terus, harus ditempelin terus, harus ditanya-tanya 


terus. 


Why not? RT (dn 1sol: Kalo cewek agresif di mata Tante gimana? 
Soalnya yang cowok terlalu cuek. Daripada nggak mulai-mulai... 


Mending ceweknya maju duluan kan kan kan? 


Paling nggak lo jadinya nggak nelangsa penasaran bertahun- 
tahun dan ujung-ujungnya ternyata dia nggak suka. Ih buang 


umur banget. 


Pada seorang laki-laki atau pada laki-laki in general? RT 


(devnss: Kalo lagi flat banget perasaannya gimana, Tan? 


www.boxnovel.blogspot.com 


443 


444 


twivortiare 2 


Kalau pada seorang laki-laki: lihat tadi jawaban gue buat yang 


nanya gimana kalau bosan dalam hubungan. 


Kalau buat semua laki-laki: ya udah santai aja. Kebahagiaan 
kita kan tidak seharusnya ditentukan oleh keberadaan laki-laki, 


kan? Jadi ya nikmati aja. 


ggak apa-apa, jangan galau. RT (danieceitsme: Itu dia, Tante. 


Semua contact udah dihapus, tapi yang kesimpen di memori ini 


ho nggak hilang. :'| 


Sesungguhnya saat kita ingat-ingat gebetan atau pacar lama, 
yang kita kenang itu bukan orangnya, tapi kenangan dengan 
dia. 


Kenangan dia itu bentuknya kegiatan, kan? Ya sudah, tinggal 


bentuk kenangan dengan orang baru. 


Jika dia bahagia, silakan. RT (dkoeneel: Opini Mrs. Wicaksono 


terhadap mereka yang memutuskan tidak menikah? 


Begini, standar bahagia dan fulfillment orang dalam hidup itu 
beda-beda. 


Ada yang ukuran bahagianya menikah. Ada yang pacar banyak. 
Ada yang karier. Ada yang independensi. 


Jadi tidak usahlah kita menilai orang lain bahagia atau nggak 


pakai standar kita, dan nggak usah kita urusin. 


Life is an individual choice, ntar juga di akhirat sendirian kok. 
3 


Ya mau gimana ya, Neng. RT (dhikmasafitri: Tante, aku suka 
sama cowok tapi mau ngajak ngomong aja nggak berani, 


gimana dong? (,-) 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


ikmati ajalah mencintai dalam diam. Atau tunggu sampai ada 


cowok yang menyatakan ke kamu duluan. Your choice. 


Kamu nyaman? RT (dcubbyniezt: Kalo cowok kita suka buka HP 
kita, tapi kalo kita nggak boleh buka HP dia gimana?? Tapi dia 
sudah mau serius... Gimana tuh? 


Kamu nyaman nggak dengan kondisi itu? Kalau nyaman ya 


jalani. Kalau nggak nyaman ya bicarakan dengan dia. 


Dia nggak mau dengerin? Kamu masih nyaman? Kalau nggak 


nyaman ya tunggu yang kalian berdua nyaman. 


gomong. RT (delsalagilagi: Tante Lexi, kalo dianya udah ngasih 
tanda, kita kasih tanda balik tapi nggak jadi-jadi gimana dong? 


Wina dulu itu ngomong duluan loh ke Riza waktu mereka awal 


pacaran. 


Jadi mereka udah jalan beberapa kali, tapi si Riza nggak 


ngomong-ngomong. Ya jalan aja terus. 


Akhirnya suatu hari Wina nanya: “Za, kita mau begini terus? 
Atau aku boleh jalan sama yang lain?” Langsung dijawab nggak 
sama Riza. Gitu. 


Hmmm... RT @lisbethcms: Aunty, lagi CLBK nih. Gimana nge- 
yakinin orangtua kalo kali ini kami back for good? 


Menurutku, dalam CLBK, yang paling utama dan paling penting 
adalah yakin dulu berdua. Kalau yakin berdua, ngeyakinin orang 


ain sih gampang. 


Minum karbol. RT (@hanifarahmah: Tan, kalo sayang tapi nggak 
sayang tapi sayang tapi nggak sayang tapi sayang gimana tuh, 
Tan? Hahaha. 


www.boxnovel.blogspot.com 


445 


446 


twivortiare 2 


Jelaskan kepada dia dengan jujur kenapa kamu belum siap. RT 
(dagustiasaridewi: Kalo udah diajakin menikah tapi kitanya be- 
lum siap gimana, Tan? 


Harus dihargai niat baiknya untuk menikahi kamu. Itu niat baik. 
Jadi hargai dengan kita jujur kenapa kita belum siap. Mudah- 
mudahan dia mengerti. 


He's playing you. Tinggalkan. RT (atiffyhalim: Mbak Alex, kalo si 
dia itu kadang mesra nelepon, terus 2 bulan ngilang, dateng 
agi, kayak gitu lagi... 


RT (danieceitsme: Kalo ada cowok yang hubungi kita kalo dia 
butuh aja itu gimana, Tante? Mau nolak nggak bisa karena 
telanjur suka. “ihik keliatan murahan” 


You know, he's like that because you allow him to be. So stop. 


HEH!!!! RT (@Lizzeeodza: Mertua lagi jadi konsultan percintaan. 
Lil Ndut, kita nyimak aja, buat bekal kita pacaran nanti. :) 


f you feel there's nothing to do, then why drown yourself in it? 
RT @rheeechan: If religion do us apart, nothing to do. :l 


Dalam hubungan, semua pilihan itu ada di kita kok. Nggak ada 


itu terpaksa. Terpaksa kan juga karena kita mau "terpaksa". 


Ya terserah lo, mau jadi nomor sekian? RT (dmay tas: Kalo 
misalnya dijadiin selingkuhan gimana, Auntie??? 


Ah males, jelas di bank ada gaji gede. Ini emang pada mau 
bayar? RT (@nezagnezh: Tan, saran elo bagus-bagus, resign dari 
bank aja trus jadi konsultan. :) 


Lebih baik, daripada ngangkang ke mana-mana. Dont beat 
yourself up. RT (arheeechan: Kalau susah jatuh cinta sama 
orang gimana, Tan? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Who the fuck cares? RT (dalififiani: Aku jadian sama cowok lain 
2 bulan setelah putus sama mantan. Pada bilang kecepetan, 


menurut Tante gimana? 


Yang tau hati lo, kesiapan lo menjalin hubungan, kan lo sendiri. 


Standar kecepatan orang kan beda-beda. 


Kodrat perempuan itu dicintai. RT @lmandhariputry: Tante Alex 


pilih mencintai atau dicintai? Alasannya apa? 


yokap gue dulu pernah bilang: nikahilah laki-laki yang jelas 


ebih besar kadar cintanya ke kamu daripada kamu ke dia. 


Katanya: “Kamu pasti tau. Nggak usah Mama jelaskan gimana 


merasakannya.” 


Karena kalau kita sebagai perempuan yang mencintai, dia 


nggak cinta, sakit. Mau? 


Bullshit itu yang bilang bisa mencintai aja udah bahagia. Prett, 
paling juga malem-malem nangis sendiri di kamar sampe ke- 


tiduran. 


RT (dgraceputri13: Seandainya udah pergi-pergi berdua tapi kita 
yang ngajakin but he looks like he enjoyed our moment itu, 


gimana sih, Tan? 


Ada 2 itu kemungkinannya: 1. Dia pemalu, dan bingung mau 
ngajak duluan, 2. Dia nganggap kamu teman, jadi murahan aja 
diajak-ajak. 


Jadi coba kamu lakukan langkah-langkah yang bisa bikin kamu 


membedakan apakah dia nomor 1 atau nomor 2. 


Ya nggak bisa. Harus nyaman dua-duanya. RT (@yousuntea: Kalo 


cuma 1 pihak yang nggak nyaman gimana, Tan? Advice please. 


www.boxnovel.blogspot.com 


447 


448 


twivortiare 2 


Memangnya mau menjalani hidup sama orang yang kelihatan 


nggak nyaman terus sama kita? Capek, bok. 


Masalah hidup ini udah banyak, nggak usah ditambah-tambah 


dengan pasangan yang nggak bisa bawa ketenangan. 


Brengsek aja orangnya. RT (dalenaftalie: Lex, kira-kira apa 
motif orang yang udah menikah tapi masih mau deketin cewek 
ain? 

Kan inti sebuah hubungan adalah trust. Setia. Itu harga mati. 


Jadi mau alasannya bosan, kampret itu, emang dasar brengsek. 


Berarti yang 1 nggak suka. Titik. RT (dnadhiranessa: Kalo kita 
udah deket banget sama cowok, tapi hubungan jadi canggung 


pas tau salah satu ada yang suka. Gimana? 


ya, belum balik-balik. RT (dbellatrixdy: Si Oom Beruang ke 
mana, Tan? Dipanggil ke RS? 


RT (dlisyanikaiya: Tan, kalo disuruh nunggu 2 tahun karena dia 
nggak diizinin nikah karena kerjaan, enaknya ditunggu atau cari 
yang lain? 


Ini gampang banget jawabnya: kamu mau nikah sama dia? 


Kalau mau tunggu. Kalau nggak cari yang lain. Sekian. 


Absolutely. RT (andiniiiii_pu: Aunty setuju nggak kalo menikah 


nggak cuma butuh cinta aja, butuh juga kemapanan finansial 


dari calon lakinya? 


Sori ya, tadi Pak Dokter udah pulang. Mau pacaran. Yang belum 
terjawab kapan-kapan lagi deh. 


Apa, Lil Ndut? Mommy nggak boleh nge-tweet lagi malam ini? 
lya, Nak, iya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Alexandra: 


Pak Dokter ini memang sayang banget deh sama anaknya. Dia 
rela capek-capek mendaki gunung dan masuk gua demi ke- 
temu Lil Ndut. 


Wina: 
VISUAL WOY VISUAAAAAL!!! “cuci muka" 


Alexandra: 449 


HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 


w 


Makasih ya, Ben, makasih. The Walking Dead finale belum 


7 April 2013 


mulai, dia malah cerita keseluruhan kisah zombie-zombie ini 
ke Lil Ndut. Anak lo masih bayi woi! 


Belum. Beno bercerita ke perut gue. RT (dliinool: Ih, udah 
lahiran? 


www.boxnovel.blogspot.com 


450 


twivortiare 2 


11 April 2013 


Terduduk lemas di mobil, capek banget rasanya di kantor hari 
ini. But guess what, Lil Ndut, capeknya Mommy langsung 


hilang karena kamu nendang barusan. 


ni udah on the way pulang kok, mau langsung makan dan ti- 
dur. RT (@ribkaevelyn: Istirahat, Kak. :) Jangan terlalu capek, 


kasian bayinya... 


Bakat cemburuannya Lil Ndut ini ketauan banget dari sekarang, 


ngakak terus gue sama si Beno. You little jealous kid you. 


We were kissing and the little guy started kicking. We stopped, 
he stopped kicking too. We did it again, he kicked again. Lil 


Nduuuuuut... 


12 April 2013 


Lil Ndut nendang kesenangan hari ini daddy-nya yang jemput 


dari kantor. 


Absolutely . RT @lra_Haerani: Mamanya juga ikut seneng. :) 


14 April 2013 


Did another slow walk around the residence this morning. 


Semoga Lil Ndut nanti keluarnya lancar ya, Nak. 


Pak Dokter ini energinya agak berlebih ya setelah Arsenal 
menang. He's now building bookshelves for Lil Ndut. Bisa 


bacanya aja kapan hehehe. 


Bookshelves done in 2 hours. You did good, Beno Wicaksono. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Okay, and I've got a video conference meeting at 5. On a 


Sunday. Kantor oh kantor. 


Plus side: nggak usah ke kantor, lewat Skype aja. Down side: 


gue harus dandan. Penting. 


Hahaha sialan! RT (dhotwinasoedarjo: Ya paling nggak rambut 
lo di-blow dikit, biar nggak keliatan banget habis diacak-acak 


oom-oom. 


21 April 2013 


Kelas menyusui siang ini. The Doctor: “Ini maksudnya aku ikut 


sama kamu ngapain, Lex? Bantuin merah?” HEH!! 


Itu bercanda. Tapi disampaikan dengan muka lempeng. RT 
Apujaays: Tante... Oom Beno itu dasarnya polos apa gimana 
sih, Tan? - - 


Simbiosis mutualisme rutin antara gue dan Pak Dokter: | feed 
him, he hugs me, I kiss him, he massages me, and then we 


sleep happily. 


| think the best part of our relationship—even since we were 
dating—is the fact that both of us love little gestures to express 


our love. 


Little gestures that has become our routines. Spontaneous. 
Every day. For me, this beats any grand gestures that only 


happen once a year. 


Dengan ucapan memang susah, tapi dia tunjukin dengan 
perbuatan. RT (dlisbethcms: Bukannya Oom Ben orangnya kaku 


dan nggak bisa express feeling well ya, Aunty? 


www.boxnovel.blogspot.com 


451 


452 


twivortiare 2 


Dari sejak pacaran, kalau setiap gue habis ngasih dia makan, 


dia selalu cium sekilas bilang: "Makasih, ya.” 


Every night when he notices that | look tired, he would pull me 


into his chest and rubs my back. Without saying anything. 


Hal-hal kecil ini yang dari dulu sampai sekarang membuat gue 


makin cinta. 


Hahahahaha. RT (dmai3my3mai3: Kok bahasanya ngasih makan 


sih, Mbak Lex, kayak Oom Beno peliharaan. *kabuuurrrrr* 


Kalau ingin cari teman ngobrol sampai tua, mungkin gue nggak 


akan menikah dengan Beno. Yang gue cari teman peluk- 


pelukan sampai tua. ;) 


22 April 2013 


Lil Ndut kicked hard during my lunch meeting with his daddy's 
arch-enemy. Such a daddy's little boy, aren't you, ASW? 


Delicious feast at Ritz-Carlton. RT (tiatia_ti: Lil Ndut makan 


apa Slang ini?? 


Awkward moment tadi siang, Bapak Adrian senyum-senyum 
dan bilang: “Wah udah mau lahiran ya, Alexandra? Boleh?” 
Minta izin ngelus perut. Minta di-plak. 


Nggak. RT (dpit_puspit: Terus diizinin nggak, Tan? Lil Ndut 
nendang nggak? Jangan sampe salah ngira itu bapaknya ya, 
Tan. :D 


Gue jawab [dengan muka cool): "Jangan deh, Pak, anak saya 
ini cuma ngasih ayahnya yang ngelus perut, kalau yang lain 


langsung protes.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Ketawa sopan dan bilang: "Wah anak ayahnya banget, ya.” Gue: 
"Iya dong, ibunya juga istri ayahnya banget.” RT (chippochipzz: 


Reaksinya Adrian gimana, Tan? 


25 April 2013 
Just a few more weeks, Lil Ndut. | can't wait! 
Heh! RT Adheadewati: Can't wait my little boyfriend! \:D/ 


Ini lagi! RT Apukaaaw2: Sama, Tan, aku juga nggak sabar. 


Nggak sabar mau macarin Lil Ndut. 


26 April 2013 


Jackpot as soon as | arrived at Kebagusan. Aduh, Lil Ndut, 


maafkan Mommy ya. 
Oh shit... 


Kontraksi, Win, sakit... Telepon aja deh. RT @hotwinasoedarjo: 
Babe, kenapa lo? 


Mati HP-nya. RT (duchiee90: Astaga, Tante kontraksi. Semoga 
Tante Alex sama Lil Ndut nggak kenapa-kenapa. Telepon Oom 
Beno, Tan, CEPETAAANN! “ikut panik” 


Lil Ndut, sabar, Nak 3 minggu lagi, jangan sekarang... 
Dan tiba-tiba berhenti. 


Mudah-mudahan, ya. Ini si Beno baru nyampe ngotot bawa gue 


ke RS. RT (dhotwinasoedarjo: Sori telepon keputus. Kontraksi- 
nya berhenti? Braxton-Hicks, kali. 


www.boxnovel.blogspot.com 


453 


454 


twivortiare 2 


Muka si Beno stres dan gue dimarahin: "Udah gini masih juga 


pegang iPhone!” 
Chill, dude. 


Kembali dari RS, disuruh pulang, false alarm. Duh, Lil Ndut, 
bikin Mommy deg-degan dan daddy kamu stres aja. 


LOL | guess so. RT @Qjonasnickinda: Dedek Ndut anak ayah tapi 


dapet sifat jahil ibunya itu, Tanteeeeee. :p 


29 April 2013 


Being married to my husband has its guirky moments. Like 
now as he's searching for this one book, making a mess of the 


bookselves, naked. 


Your daddy, Lil Ndut. 


3 Mei 2013 
Last day of work, finally. See you in 3 months, my dear office! 


Just survived another Braxton-Hicks. Lil Ndut mulai jahil nih. 


5 Mei 2013 
Perfect weather for napping all day. 


"Hon.” | “Mmm.” | “Keluar yuk.” | “Ke mana?” | “Mal. Beli baju 
Lil Ndut.” | “Bajunya bukannya udah 1 lemari, Lex?” | “Kurang. 


Kan harus stylish.” 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Dan si Beno pun menatap gue dengan tatapan: "Hhhhh....” 


What the... RT (€mviraaa: Everytime you talk about him, Lex, 


aku pengen punya suami.... 


Buat Lil Ndut, dia ikut milih. RT @aripulm: Kalo lagi belanja 


Oom Ben ikutan milih atau cuman ngikutin aja, Tan? 


7 Mei 2013 


Spent the whole afternoon hanging out with Wina and her kids. 


Joy! 


8 Mei 2013 


A quick date at Setiabudi One with the doctor. We were both 
craving for nasi Padang. Barramundi panggang pacak di Marco 


ini enak banget! 


9 Mei 2013 


When you're a married couple and you see sex as a weekly 
obligation, shouldn't you start wondering what's wrong with 


your relationship? 


It's an act of love. An act of love should never be seen purely 


as an obligation. 


Temen curhat: "Malam Jumat dan gue nggak 'dipegang' laki 


gue coba.” | Me: "Enngg harusnya dia 'megang' lo karena dia 


mau bukan karena malam Jumat, no?” 


www.boxnovel.blogspot.com 


455 


456 


twivortiare 2 


mean, just saying. Think about it. 

Our breakfast date this morning: bacang RS Pondok Indah. 
Beno: "Bacang ini bikin pengen pindah kerja di sini biar bisa 
makan tiap hari.” Dasar. 


Belum. Ini iseng mau makan aja. RT (dretadicaprio: Whoaaa, 
udah check in ke RS ya, Aunty? 


'm one of maybe a few people who prefer a breakfast date 


than a dinner date. 


mean, for a dinner date, you have to dress up, you've already 


been tired from all the work you did all day. 


love the fact that breakfast date has this relaxed and homey 


eel about it. And it can always be a start to a good day. 


Keselek gue. Heh! Ini masih bayi di perut udah mau dipacarin. 
RT (dkevinniaanisa: Tante, pacar aku kapan lahirnya? Can't wait. 
:D 


ow watching We Bought A Zoo. Ini yang jadi anak perem- 


puannya cute-nya kebangetan! 


f I'm gone, someday, before you, Ben, would you miss me? 
Just wondering. | mean, not every woman survived childbirth. 


Whatever will happen, promise me you'll do your best for Lil 


Ndut ya, Ben, like nothing else is more important in your life. 


I'm fine. | just worry about this now that it's only days before 


Lil Ndut arrives. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


lya, nggak ush sedih, ya. RT (dmaristayunis: Tante tweet-nya 
bikin nangis... | Banyak yang sayang, banyak yang ngedoain 


Tante, insya Allah lancar. :) 


You know, never mind. | was just articulating my worries. | 


better go to sleep anyway. 


12 Mei 2013 
Getting closer. 


a XL > 6:57 PM 10° 


WHAT TO EXPECT # 


Your Pregnancy: Trimester: 
38 Weeks 5 Days 3rd 
The baby is as big as a: 

Watermelon (48 to 56 cm, 3.18 kg) 


Countdown: 


1 Week 2 Days 


Estimated Due Date: 
May 21, 2013 


*Note: the values you see are estimates. (i) 


Tracker 


www.boxnovel.blogspot.com 


457 


458 


twivortiare 2 


Spent the last two days preparing contingency plans should 


anything go wrong during labor. For Lil Ndut and his daddy. 


know | think too much, but | just can't let go of the thoughts. 
So | decided to prep anyway. 


Moved around assets, settled some debts, things like this. 


Supaya kalau gue kenapa-kenapa, Beno nggak akan repot dan 


Lil Ndut nggak akan susah. 


Saat kita meninggalkan dunia ini, orang-orang yang kita sayang 
pasti udah susah menanggung kesedihan, jadi nggak usah kita 


tambah-tambah dengan kesusahan lain. 


Lil Ndut, mudah-mudahan kita sama-sama kuat ya, Nak. Your 


daddy and | can't wait to see you, our new reason for living. 
| love you in ways | have never loved anybody else, my little son. 


Kayak yang udah gue ceritain, Win. Seminggu terakhir ini 
perasaan gue nggak enak. RT (@hotwinasoedarjo: Lo apa-apaan 


sih? Tenang aja, Darla, pasti nggak apa-apa. 


Iya, thanks ya udah perhatian. Jangan sedih. RT (pit_puspit: 
Tante jangan mikir yang aneh-aneh dong, aku jadi sedih baca 


tweet Tante. Tante pasti bisa kok. :) 


Sementara si calon ayah lagi gembira-gembiranya, tiap malam 
sekarang cerita sama Lil Ndut dia mau ngajak Lil Ndut ngapain 


aja kalau udah lahir. 


Gembira banget. Tapi gue juga takut. Takut gue kenapa-kenapa. 
Takut Lil Ndut kenapa-kenapa juga. RT (dPutri Hanum: Tante 


emang nggak gembira? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Cuma gue ya ibu hamil yang tiba-tiba khawatir begini dekat 


lahiran? Is this normal? 


Iya. RT @sorayasetiawan: Normal kok. Aku dua kali hamil dan 
melahirkan juga sama-sama takut. Takut kalau nggak sesuai 


rencana... Yang penting ikhlas aja... 


15 Mei 2013 


At home, counting my contractions whilst waiting for Beno 


who's speeding home as we speak. Lil Ndut, tunggu Daddy ya. 
Dikit lagi, Sayang, udah di Kuningan. Sabar ya, Lil Ndut. 


Sendiri. RT (dlisbethcms: Wuaduh... Lil Ndut bukan lagi kumat 
isengnya kan, Aunty? Aunty nggak lagi sendiri, kan? Si Mbok 


mana, sopir? *panik sendiri* 


Pergi bentar beli makanan. Tiba-tiba Lil Ndut pasang aksi. RT 
(dBellatrixyoso: Ke mana Mbok sama sopirnya, Tan?? Kok bisa 


sendiri sih?! 
Tweeting is like my epidural right now. Damn it, Ben, buruan! 
Bismillah... 


I'm so scared right now. 


16 Mei 2013 


Pagi ini baru bukaan 3. Lil Ndut ngerjain mommy-nya banget 


nih, gemes. 


www.boxnovel.blogspot.com 


459 


460 


twivortiare 2 


Sementara bapaknya sok menghibur tapi muka lempeng. Bikin 


gemes juga. 
Hai hai, kangen gue nggak? Wina nih bertugas live tweet. Sori 


baru sempet sore. 


Masih berjuang di dalem. Baru bukaan 5 tadi jam 3 sore. 
Kasian nggak tidur dari tadi malam. RT (dnafeesatanty: Kangen 


Tanteeeeee! Gimana Tante Alex? 


yeee. Capslock jebol, Neng? RT (dhaialmase: TANTE! LIVE 
REPORT DONG PLEASE. 


Sip. RT (dthithamoo: Mbak Wina yang maha cakep, mohon nanti 
kalo Lil Ndut-nya Mbak Alex lahir difoto ya buat di-share sama 


kita... Yahyahyah... :* 
Tapi gue izin bapaknya dulu, ya. 


Iya di dalem. RT (dlisbethcms: Bapak-nya di mana, Tante? Di 


dalamkah ikut menemani? 


Stres banget terakhir gue lihat. Dari tadi nempel megangin 
Lexy terus. RT @jonasnickinda: Mukanya Oom Beno gimana, 
Tante Win? :| 


Tadi dokternya sempat ngecek Lil Ndut distressed nggak di 
dalam, kalau iya mau di-caesar aja. Ternyata Lil Ndut baik-baik 


aja, lanjut normal. 


Si Beno sampai ngomong: “Yang, kalau begini anak kita cukup 
satu aja, ya. Nggak tahan liat kamu.” Lagian minta anak 4, 


kirain brojol gampang? 


Ada ortunya, ortu Beno. Gue, Ryan. RT falisbethcms: Aunty Lexy 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


nggak disuruh jalan-jalan keliling RS gitu biar cepet lahiran? 


Yang nungguin rame nggak, Tante? 


Beno kan bukan dokter kandungan, Neng. RT Amonddoo: 


Emang bukan Oom Beno yang ngurus lahirannya, Tan? 


Jangan, nanti lo naksir, gue udah bini orang. Kasian elu. RT 
(dhimsky: Twitpic foto Mbak Wina juga nggak apa-apa kooook.. 
:D 


Eh shit lowbat nih, nyari colokan dulu yee. 


LIL NDUT IS HERE! A healthy, handsome baby boy! Woohooo! 


yusul ya, gue juga baru dikasih tau suster, belom lihat. RT 


(dfayzadnin: Tanteee, tweetpic Lil Ndutttt. :D 


Yaela udah ada aja yang begini. Stres gue kalo jadi Lexy. RT 
(afildzanandas: AAAK WELCOME PACARKU!! 


Sehat dua-duanya. RT (dhaniyyahhasna: OMG OMG OMG 


Tante Lexy sehatkah, Tante Wina? 


Idih. RT @alysausan : Kalo udah 17 tahun, Lil Ndut sama aku 
aja, ya!!! Nggak apa-apa deh brondong juga, yang penting gan- 
teng. :3 

Ini Wina. Ih sedih gue, nggak diakui sebagai reporter. RT 
Apirancyi: Wooow! Congrats, Tante! Hebat nih tantenya abis 


lahiran langsung Twitter-an. :p 


Selesai laporan dari gue. Selanjutnya tunggu Lexy aja nge-tweet 


sendiri, yaaa. Dadaaaah! 


www.boxnovel.blogspot.com 


461 


462 


twivortiare 2 


17 Mei 2013 


Hi, aku Arganta Saka Wicaksono. 49 cm dan 3.1kg. Kata Mommy, 
aku fotokopi Daddy. Jangan naksir aku ya, aku masih bayi. 


Udah gue, Alex. Thanks ya. RT (drullyap: Yang pegang masih 
Tante Wina apa udah Tante Lexy nih? Congrats ya, Tante Lexy!! 
:] 

Arga. RT (dmbakaneh: Dipanggilnya siapa, Tante? 

Ada. RT (duchiee90: Ada arti dari namanya si Ndut nggak, Tan? 


Arganta: berkedudukan tinggi. Saka: tonggak. Harapannya jadi 
anak yang bisa jadi tonggak yang meninggikan atau mem- 


banggakan nama keluarganya. 


Breastfeeding my little Arga is now my favorite thing to do in 


the world. 


Kalau habis disusui, Arga langsung diambil bapaknya di- 


gendong-gendong sampai bobo. Rebutan anak gue sama si 


Beno. 


Terima kasih ya semua ucapan selamat dan doanya. Beno, 


Arga, and | are really really happy and we really appreciate it. 


Jika tante-tante dan oom-oom Arga berkenan, daripada ngasih 
kado buat Arga, yuk mumpung Jumat hari ini bersedekah aja 


ke panti asuhan, berbagi buat mereka. 


| need to sleep while Arga is also sleeping. He wakes up every 


hour. Tweet you later, ya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


» 2 


Na telan 


sg Alexandra: Introducting: Arganta Saka Wicaksono. 49 cm, 3,1 kg. 
The most handsome little guy I've ever met. 


Ələ p 


463 
5| Wina: ASELIK fotokopi si Beno banget ini. Lo kebagian apanya, 
~~ nyet? 


Bl Ryan: Ini ganteng karena hamilnya sering nongkrong bareng gue 
nih, ketularan gantengnya. Kalau dari si Beno doang nggak akan 
seganteng gini. Jamin. . 


| Alexandra: Berisik! Sana Io berdua buka situs Burberry Baby beliin 
kado buat gue! 


Eyang-eyangnya udah pulang istirahat dulu, Beno dan Arga 
sama-sama tidur siang, dan gue jadi tiba-tiba nangis gini ingat 
perjuangan kemarin. 


Masih antara mimpi atau nyata sekarang Lil Ndut ganteng ini 
udah ada di sini. Beno and | finally have a son. 


www.boxnovel.blogspot.com 


464 


twivortiare 2 


Kemarin, gue udah antara sadar dan nggak sadar, Beno di se- 
belah gue ngomong apa berulang-ulang aja udah nggak denger 
agi. 
Begitu Lil Ndut keluar dan nangis kenceng banget, ya Allah 
rasanya... 


Begitu dokternya nyambut Arga keluar dan bilang: “Selamat ya, 
anaknya laki-laki cakep nih.” Beno langsung sujud syukur terus 


cium gue. 


Dan gue langsung nangis begitu kedengaran suara Beno meng- 
adzankan Lil Ndut. Our little baby is here. 


t's like... | don't know... I'm out of words... 


*hugs* RT (danieceitsme: Dulu aku nangis sedih pas Aunty ber- 


kali-kali gagal, sekarang nangis seneng. :)) *merinding terharu* 


Tadinya si Beno udah siap-siap megang kamera, langsung 
nggak kepikiran begitu gue mulai ngejan. RT (dmpdira: Proses 
lahirannya dibikin video nggak, Lex? 


) RT (@xiao feimei: Congrats ya atas kelairan Arga. Cakep, tem- 
bem, putih, dan rambutnya tebel. Rahasianya apa, Lex? Pengen 
baby gue besok kayak Mas Arga. :p 


Rahasianya: babenya Beno. :)) 


Mikirin apa, Sayang? Serius banget mukanya sore-sore. 


Baru umur 2 hari udah muka serius kayak daddy-nya. 


Found out one more similarity between my little boy and my 
man: dua-duanya sama-sama rakus. Semoga sehat dan kuat 


seperti Daddy ya, Arga ganteng. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Hahahaha. RT (diyussari: Rakus minum susunya, Lex?? Yahhh... 
namanya juga like father like son. :))) 


18 Mei 2013 


That awkward moment when you were kissing with your 
husband and the nurse walked in. 


ni muka gue sama Beno udah beler kurang tidur. Kata Beno: 


"Jadi ingat zaman koass, jarang tidur.” Hahahaha. 


Menyusui itu memang bikin laper terus, ya? I've never been so 


hungry in my life. 


Besok kita pulang ya, Nak, you will be home, finally. Mommy 
and Daddy have prepared the best home for you. 


Daddy-nya Arga sedang ke Sabang 16 tuh karena gue pengen 
banget roti bakar kaya-nya pagi ini. His son makes me hungry 
all the time. 


Udah bonyok ini gue ciumin terus. RT (ddeedailly: Lexi, baby-nya 


lucu amat, pengen gue makan anak lu saking lucunyaaaa. 


3 days old and Beno is taking his little son outside for 


sunbathing. Kasian masih piyik banget, Beno! 


"Arga banyak fansnya di luar hehehe. Suster-suster,” kata Beno 
balik dari bawa Lil Ndut berjemur. Senyumnya bangga banget. 


Arga automatically falls asleep everytime | put his head on my 


chest. | love this kid. Too damn much. More than anything. 


Udah 2 malam dia nggak tidur. RT (dhalidahanun: Kalo malem 
pas Arga rewel minta susu, si Oom ikut bangun dan nemenin 


nggak? Atau malah tidur? 


www.boxnovel.blogspot.com 


465 


466 


twivortiare 2 


Jadi kalau malam, dia kayak siskamling. Tapi ini namanya sis- 


kamsu. Sistem keamanan susu. Arga nangis, dia bangunin gue. 


Pagi-pagi waktu eyang-eyang udah pada dateng, baru dia 


ngorok di sofa. Kasian, ya? 


19 Mei 2013 


My little man's first thundering rain. Dan dia anteng aja di- 


pangku daddy-nya diajak ngobrol. Brave little Arga. 


20 Mei 2013 


Dini hari tadi ada yang nangis kenceng banget, digendong-gen- 
dong bapaknya lama dan dibawa nonton Arsenal baru diem. My 


new life, ladies and gentlemen. 


Hahahaha. RT (dlmandhariputry: Untung Arsenal menang ya, 


Tan, coba kalo kalah nangis sampe siang itu. ;) 


Punya Arga ini bikin makin cinta sama bapaknya. He's a really 
great dad and husband. Turun tangan ikut ngurusin Arga. 


Bangun-bangun tengah malam juga. 


21 Mei 2013 


| don't think Beno remembers my birthday tomorrow but who 
cares? I've already got the best present | could ever ask for 


from him: a baby. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


22 Mei 2013 


Terima kasih ya atas semua ucapan selamat ulang tahun dan 
doanya. Maaf baru megang Twitter dan nggak sempat balas 


satu-satu. *hugs* 


Inget dong. Hadiahnya lucu. RT @Alisbethcms: Jadi... daddy-nya 
Arga ingat nggak, Aunty? Kasih hadiah apa? #kepo 


Sekitar jam 1-an dini hari gue terbangun. Arga nangis, ternyata 
udah digendong Beno. Arga gue susui, Beno diem aja di se- 
belah. 


Selesai gue susui, Arga diem adem, tiba-tiba Beno cium dahi 
gue: "Selamat ulang tahun ya, Alexandra, terima kasih udah 


jadi ibu anakku.” 


Dia lalu cepat ngambil sesuatu di kolong tempat tidur, dan 
ngasih ke gue, kartu sama kotak kecil. Isi kartunya cute ba- 


nget. 


Blank card, ada tulisan: "Happy birthday from your men.” Dan 
di bawahnya ada tanda tangan Beno dan... cap kaki Arga. Wangi 
blueberry, lagi. 


"Ini ngecap kakinya kapan?” gue tanya. "Tadi hehe,” jawabnya. 
Gue buka dong langsung kaus kaki Arga, ya ampun di kakinya 
ada bekas blueberry. 


Ternyata tengah malam itu waktu gue tidur, si Beno niat 
ngecap kaki anaknya pakai blueberry yang digiling halus. Arga- 


nya pasrah lagi nggak jerit-jerit nangis. 


| wept. Silly little me. RT Amerry jane3: Terharu nggak, Tan? 


Reaksi Tante gimana? 


www.boxnovel.blogspot.com 


467 


468 


twivortiare 2 


Kasihan anting-anting yang di dalam little box itu jadi kalah 


pamor sama cap kaki Arga. 


Tweet you later ya, Arga bangun. 


23 Mei 2013 


Waking up next to handsome senior and handsome junior. 


Being 33 is awesome after all. 


You know how people made tapes of sounds of the ocean or 
the rain to help insomnia because these sounds are supposed 


to be calming? 


Now | have found what is more calming: the sound of a baby 
cooing. His little giggles, the cute noises he makes. It’s 
endearing. 

Kecuali bagian jerit-jerit nangisnya ya hehehe. 

And | just love the way Baby Arga giggles every time Beno is 
kissing his little belly. Geli kena brewok Daddy ya, Nak. 


Gue doakan semoga semua follower gue yang ingin punya anak 
tapi belum dapet agar segera diberi anak, so you can be as 


happy as | am. Amin. 


25 Mei 2013 


My first time leaving Baby Arga at home with his grandparents 
while I'm going to the doctor for a little check up. Kangen 


banget. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Dulu gue suka bosen ngeliat Facebook temen-temen isinya 
update foto-foto anaknya terus. Now that | have a baby, | 


understand why. 


Once you have a kid of your own, he or she becomes the center 


of your universe and you just can't help it. 


26 Mei 2013 


| love how relaxed and at ease Beno is when he's carrying Lil 
Ndut around the house. It's like he's born with this gift. 

Li 
eating Beard Papa with the other hand. Dan Arga betah, 


ke now, he's holding Arga comfortably in one hand, and 


nyaman gitu posisinya. 


Waktu itu ada ke RS. "Adiknya jangan lama, ya.” Lelah... RT 
(drelaurelrel: Tante, gimana sama tantenya Pak Dokter? Masih 


"rese” nggak kalo nanya-nanya? 


But honestly, | don't give a shit to whatever they're saying 
anymore. Arga is such a bundle of joy that nothing else 


matters. 


30 Mei 2013 


Pagi-pagi Junior nangis kenceng banget karena Senior pergi ke 
RS. Welcome to my life, Kiddo. 


The doctor's control-freakness just reached a new level. 
Seharian ini gue ditelepon belasan kali ngecek anaknya. 


"Nangis nggak?” dan "Udah poop?” dan "Udah nyusu berapa 
kali?” dan "Udah bobo?” and on and on and on. 


www.boxnovel.blogspot.com 


469 


470 


twivortiare 2 


Arga lagi mimipi apa, Nak? Tidurnya senyum terus. 


Ke-279. RT (daciharkina: Mimpiin aku, Kakaakk!!! “entah 


mention keberapa yang ngemeng gini" :p 


2 Juni 2013 


My favorite view recently: big guy watching TV while he holds 
tiny guy close to his chest. The safest place in the world, isn't 


it, tiny guy? 


3 Juni 2013 


You know the best thing about having a family? Fun is no 


longer out there, you don't have to drive somewhere for fun. 


Fun is here, in bed, cuddling with my big man and my little 


man. 


7 Juni 2013 


Where can | buy it? RT (dfnrizka: Kemaren liat kaus anak-anak 
yang tulisannya: “Sorry ladies, my daddy belongs to my 
mommy”. Jadi inget Arga. :))) 


16 Juni 2013 


Big Bear just started kissing me when Little Bear suddenly 


woke up and cried. Arga cemburuan banget sih, gemes. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Happy one month birthday, my Arganta Saka Wicaksono. Can't 
Wait to see you grow up to be a man that'll make us proud. | 


love you. 


And Happy Father's Day, Beno Wicaksono. | know you're going 


to be a great dad from the first moment | fell in love with you. 
The surprise was a success! 


Buat Beno, hadiah Father's Day. RT (dBananbelleza: Buat siapa, 
Taaaan? 


Hahaha belum bisa woi!! RT (@hotwinasoedarjo: Was it a kinky 
surprise? 


Kejutan dan hadiahnya sederhana kok. Waktu Beno tidur siang, 
Arga gue pakaikan onesie yang tulisannya “Happy Father's Day, 
Daddy”. 


Gue juga udah menyiapkan satu foto Beno yang sedang 
mencium Arga, di-frame bagus. Fotonya hasil motret sehari- 


hari di rumah. 


Waktu itu gue e-mail ke studio foto langganan dan oleh mereka 


dijadiin black and white dan dicetak kanvas, keren deh. 


I've been hiding the framed picture under the bed since Friday. 
Gue siapin Arga, gue siapin fotonya dekat tempat tidur, then | 


woke him up. 


Dengan wajahnya yang masih beler ngantuk-ngantuk gitu, | 
kissed him and said: “Happy Father’s Day from me and Arga, 
Honey.” 


Coba tebak reaksinya. 


www.boxnovel.blogspot.com 


471 


472 


twivortiare 2 


Muka bingung, sambil gosok-gosok mata malah ngomong: 
"Ha?" Beno oh Beno. 


Baru kemudian dia sadar lihat tulisan di onesie Arga. “Ini 


Father's Day ya, Lex?” Gue jawab: “Ini hari Minggu.” 
"Hehehe, aku nggak tau. Makasih ya. Makasih juga, anak 
Daddy,” Arga pun dicium-cium sampai bonyok. 

showed him the picture. Komentarnya dengan muka 
empengnya itu: "Arga ganteng, ya?” Gue senyum. Dia cium 


Arga lagi: (suara bangga) “Anak Daddy.” 


Dan barusan dua laki-laki itu menghampiri gue (Arga digen- 
dong Beno): “Lex, kami mau nasi goreng. Boleh?” | Gue: 


“Kami? Kamu sama Arga?” 


Beno: "Iya. Aku mau nasi goreng. Arga juga pasti mau daddy- 
nya makan nasi goreng. Ya, Ga?” | Gue geleng-geleng kepala. 


Kelakuan ya. 


18 Juni 2013 


A perfect afternoon watching my little man sleeping. It's 
amazing that when you have a baby, your heart is suddenly 


outside your body. 


My heart is now with this perfect little creature. My heart is 


him. 


You know how when you're so in love with someone, your 
spouse, he becomes the reasons of your every sadness and 


happiness? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Tapi punya anak ini bahkan lebih dahsyat dari itu. It’s like... | 


can't even find the words to explain it. 


Dulu gue pernah bilang, when you're married, you start to feel 


for two people. 


When you're a mother, it’s not just that. Because his whole 


being is my whole being and | can’t just explain it. 


Mungkin karena this little guy represents everything that is the 
best of me. 


He represents my love with his father. He represents the best 


months of my life carrying him inside of me. 


He represents every single moment that | feel most loved as a 


woman. 


And he does all that by being him. Dia ada, dan adanya dia itu 


somehow jadi semua yang terbaik dalam hidup gue. 


21 Juni 2013 


Lil Ndut hobi ngerjain bapaknya. | breastfed him then | put him 
back to sleep. Just when his dad started kissing me, the lil guy 


woke up crying. 


Sekarang Lil Ndut lagi digendong-gendong bapaknya diajak 
ngobrol bisik-bisik. Mungkin ngomong: "Ga, sekali-sekali kasih 
Daddy kesempatan ya, Nak. Bobo, ya.” :J)) 


My tweets exactly one year ago from today. This makes me feel 


a bit sentimental. 


www.boxnovel.blogspot.com 


473 


474 


twivortiare 2 


@alexandrarheaw 


Jun 2012 


Alex Rhea Wicaksono ñ drart 
menebak2 apakah dia masih sabar menunggu istrinya ini bisa memberi dia 
anak yg bisa bikin dia tertawa2 seru spt waktu dia sama anak2nya wina 


Alex Rhea Wicaksono ñ @alexand 
dan dia nggak pernah ngomong. pagik pernah bahas anak, walau gue tau 
dia ingin bgt. tiap hari gue hrs menebak isi kepalanya dan isi hatinya 


& Alex Rhea Wicaksono ñ 
lo tau ga rasanya ditatap begitu? | mau nangis. but i can't, right? i can't. 
harus disimpen sendiri. 


Ñ Alex Rhea Wicaksono & a d 
bibirnya senyum, tapi gue tau aan matanya kuatir. it's like he wonders 
‘kali ini berhasil jadi anak nggak ya?' 


a Alex Rhea Wicaksono ñ 
my husband always kisses my forehead after we made love, and lately 
after he kissed me, he looked at me for 2-3 seconds. 


And looking at these tweets now, then glance at this beautiful 
sight in front of me of Beno carrying Arga, our son, telling him 


stories... 


.It makes me believe that we all get our happy endings. 


Eventually. 


| felt a little tears in my eyes as | laughed a little when Beno 


said, "Liat tuh, Mommy ngeliatin kita, Ga. Naksir kali, ya?” 
My happy ending is you both, Beno and Arga. You both. 


And you know what is so awesome about having you both as 


my happy ending? 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


That it never ends. 


That as long as | have you both in my life, my happy ending 
lasts. 


No last page like in books. No last lyric like in songs. No 
curtain close like In movies and theaters. 


Now if you'll excuse me, | want to hug my happy endings. 


475 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


476 She is still tweeting. Follow her. 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


| asked my readers why they love Alexandra-Beno's story, 


here are some of the answers 


a O Arow 


Yg aku suka dari Alex-Beno ga peduli sbrp 
seringnya mereka berbeda pendapat 
mereka ttp saling menyayangi. | think thats 
love #Twivortiare2 


Ria Destriana 


Life is not perfect and 


—— Ü & Fotow 


kisah alex-beno itu udh kyk cerita curhatannya 
teman, berasa alex-beno itu benar-benar 


nyata dan ada di sekeliling aku #Twivortiare2 


xXx +2 Follow 


so is love. Tapi dlm 


kekurangan itu Alex dan Beno ttp bisa 
menemukan kebahagiaan. They gave me 


hope :) #Twivortiare2 


& Retno P. Hartono {ot Follow 


Alex-Beno menggambarkan kehidupan 
rumah tangga masy urban yg unperfect, 
dari situ kita belajar apa artinya 
unconditional love 

#Twivortiare2 


a Shabrina Sidharta i} +t Follow 


Fiktif tapi terasa nyata. Like a reality show, 
you know it's staged and fake, but it's 
somehow relatable and addictive 


Twivortiare2 


477 


GG Feni Novida Saragih O are 


Alex-Beno nunjukin klo kesempatan ke-2 
itu ada n harus sama2 diperjuangkan. 
Penantian itu buahnya manis klo sabar tp 
ttp usaha #twivortiare2 


ng O -Atoi 


alex-beno itu pasangan yg tdak sempurna, 
tp saling menyempurnakan.. Ssderhana itu 
Twivortiare2 


Eka Desi Q row 


Merasa Alex-Beno sosok yang benar2 ada 
karena interaksi keduanya baik itu di novel 
maupun di tweet terasa nyata. #Twivortiare2 


www.boxnovel.blogspot.com 


478 


twivortiare 2 


penny HEIDY dwi o Xu 48 Follow 
PennyHeidy 


cinta butuh keberanian. Beno berani 
mempertahankan, Alex berani memilih, dia 
tau dengan pasti rumah untuk hatinya itu 
Beno #Twivortiare2 


& — = E Fani Lauditta tk +2 Follow 
Baca cerita Alex-Beno itu bikin geregetan, P 
Peranan S C arte OAN cl | just love Alex's tweets about her life, her 
twivortiared experiences, her problems, her happines, it 
just make me think that she is real 


#Twivortiare2 


Ee O «raw 


Menikah itu bukan memperbanyak 
kesamaan, tetapi memahami & menoleransi 
perbedaan pasangan. Thanks Om Beno & 
Tante Alex :-) #Twivortiare2 


8 Chyntia Mi Kp +2 Follow 


Reading Alex-Beno is like | am overthere 


Jj pa © ibe watching their marriage life. They showed 
Ngikutin cerita alex-beno tuh kaya manjain us marriage is not just about love. 
imajinasi gue. Seneng sendiri, gregetan, #Twivortiare2 


ketawa2 juga. #Twivortiare2 


kj NINANG tt 44 Follow 


nangninangning 


Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan itu 
dinilai dari apa yang kita sudah punya, bukan 
dari apa yang kita belum punya #Twivortiare2 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


The history of your favorite fictional couple 


| had never heard of David Gray until | saw Wimbledon, not the 
tennis tournament but a romantic comedy centers around the 
sparks that developed between about a washed up tennis player 
and an uprising female tennis star during the tournament. 
There's a scene in the movie where they both walked in a park 
and David Gray's This Years Love served as the soundtrack, and 
| fell in love with his voice. His voice is unique, it’s like listening 
to an honest wailing deep from the bottom of the heart, that | 


started looking for his albums. 


One afternoon in 2007, | was listening to his Life in a Slow 
Motion, and | came across one track entitled From Here You Can 
Almost See The Sea. There's something about that song that 
made me want to write a story about a divorced couple who's 
trying to deal with their hidden feelings towards each other. 
That night, | started writing the opening scene: the man and his 
ex-wife just finished having dinner together at some random 
restaurant. They were still friendly towards each other 
eventhough they decided to separate a few months back, they 
just thought that it wasn’t working for them as a couple, but 
they could still be friends. But as the man left to his car and 
the woman walked across the parking lot to her own car, each 
of them started thinking about their relationship. “Do | really 


have no feelings left for him?” thought the woman. “I can't 


www.boxnovel.blogspot.com 


479 


480 


twivortiare 2 


believe how beautiful she looked tonight,” thought the man. And 


the story rolled on from there. 
The man was Beno, and the woman was Alexandra. 


A few days after | wrote that opening scene, | was watching 
MTV and there’s Annie Lennox singing the song Why, and the 
powerful lyrics just hit me right then right there. “Why can't 
you see this boat is sinking?” | decided to change the course 
of the story, rewrote the whole first scene into the scene that 
you've probably have read in the first chapter of Divortiare. It's 
no longer about two exes who are questioning their feelings 
after they decided to stay friends post-divorce, it's now about 
two exes who cant stand each other eventhough they're 
somehow still in love. Beno is no longer a friendly guy like | 
intended him to be the first time, | turned him into a distant, 
cool—cold even—serious guy who masked his true feelings with 
anger. | wrote Alexandra as a cheerful, easy-going woman at 
first—you know, somewhat like Keara if you've read Antologi 
Rasa—but then | changed her into a bitter, heartbroken woman 
trying to survive one day at a time. | didn’t even think about the 
likeable—or lack thereof—factor of these two lead characters 
back then. | just wrote it that way because it’s easier for me to 
dig the dynamics and the conflicts. | didn't care if they're not 


the typical hero-heroine in most love stories. 


Surprisingly, most of the readers love them! Some even went 


as far as wanting to marry someone like Beno, yes that cold 


guy has fans! 


If | can share something with you, the process of writing 


Divortiare was not as comfortable as other books after it. | 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


didn't have a laptop at the beginning, so | handwrote most of 


the story. 


481 


| took the draft wherever | went so | can write in my free time: 
lunch breaks, waiting room, even on planes. Other times, | was 
alone in my hotel room, couldn't sleep, so | started writing 
more scenes until my hand was too tired from holding the pen 
too long. When | finally bought a laptop, Divortiare was half 
done, and | spent many nights after work copying the draft 
from the notebook to the computer. And of course, the draft 
suffered some alterations during the process. | added some 
scenes, and deleted the others. Here’s a small part that got 


cut: 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


"Worst decisions in the universe: the Beatles bubar. JFK 


melakukan pawai dengan mobil convertible di Texas pada hari 
kematiannya. Ross meniduri gadis penjaga tempat fotokopi pada 
482 saat sedang break dengan Rachel. Aksi publicity stunt Justin 
Timberlake dan Janet Jackson di siaran langsung 
Superbowl. Apple meluncurkan iPhone dengan service lock 
AT&T. Produser ABC menghentikan produksi serial Cupid-nya 
Jeremy Piven dan Paula Marshall. Peluncuran spin off Joey 
setelah serial Friends berakhir. Peluncuran handbag Louis 
Vuitton edisi patchwork. JFK Jr menerbangkan pesawatnya 
sendiri bersama istrinya Carolyn Bessette Kennedy. 


Me marrying Beno.” 


It's a long and sometimes painful process, but | still enjoyed 
writing Divortiare so much because ideas just couldn't stop 
flowing. 


Anyway, four years after Divortiare was published, when | was 
in the middle of finishing Antologi Rasa, | set up Twitter account 
under the name of (dalexandrarheaw, tweeting as Alexandra 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Wicaksono. | didn’t think of it much back then, | just did it 
because | wanted to, for fun. | just tweeted once in a while, and 
suddenly | realized that it was growing followers. Some even 
started speculating that Alexandra was a real person, that | 
was writing about a real person. | finally decided to announce 
in my personal account (dikanatassa that now they can follow 
@alexandrarheaw as the spin-off of Divortiare. Well, 
whaddayaknow, at the time | wrote this, the (dalexandrarheaw 
got some ten-thousand followers, and growing. It’s almost like 
Alexandra and Beno themselves were taking over my hands and 


wrote their story for me. 
The rest, as you've probably known already, is history. 


And here we are now, seven years after Divortiare was first 
born, and you're still following the story of Alexandra and Beno. 
You know, | still smile every time somebody tweeted or wrote 
in their blog that Alexandra and Beno are their favorite fictional 


couple. 


Sssshhh, don't tell the others, but they're also my favorite 


characters to write about :) 


www.boxnovel.blogspot.com 


483 


484 


twivortiare 2 


And for the birth of this book, let me mention... 


The faithful readers of my books—especially Divortiare and 
Twivortiare—who in their own way inspired me to create 
(dalexandrarheaw Twitter account. Really, | wasn’t planning to 
publish another Aleandra-Beno's story after Iwivortiare, | was 
concentrating on other projects, but how can | ignore your love 
for your favorite fiction couple? Gloria Yesyuruni and Nagisa 
Paramita, two lovely readers who worked as my assistant in 
this project, compiling tweets and pre-editing them, your 
dedication and hard work are deeply appreciated. My readers 
lyus Sari and Pipit Puspitasari, who helped in the initial process 
of the project. My editor: Rosi L. Simamora. The wonderful 
bunch at Gramedia Pustaka Utama who always supports my 


creativity: Anastasia Mustika W., Esther “Bintang” Natalia, 
Hariska. 


My best friend: Amalia Malik, following the stories of your 
married life on Twitter and Path has inspired me one way or 
the other when | was developing Alexandra and Beno's story. 


You and Ajie are my favorite couple in the world! 


A special mention to Agnes Rangkoto for helping me infuse 
more life to (@alexandrarheaw Twitter and Instagram accounts 
by providing pictures and videos of Baby C as Arga, Alexandra 
and Beno's son, and to Diana Brunner for allowing her cute 


Baby C to be a part of the story. He’s loved by so many! 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


My best buds who support anything that | do: Nina Sukanti 
Ekawati, Neddi Sonagar, Manggiasih Sanca, Calfrina Gultom, 
Korry Sitorus, Hirda Umi Derata, Refi Rahmanita, Sri Rahayu 


Condrowati, and the whole Agame WA Group that makes me 


augh everyday, I love your twisted sense of humor. 


Writing through tweeting is an interactive process, and | owe 
every single followers of @alexandrarheaw for their mentions, 
comments, and daily interactions with the character because 
they play a big role in creating the story too. And for all the 
followers that | can’t mention one by one, | hope a collective 


thank you—and apology—will be enough. 


For everything else and more, I'd like to thank my parents Aja 


Zulham and Dewi Kartini and my brother Bram Maretta. 


www.boxnovel.blogspot.com 


485 


486 


twivortiare 2 


additional notes 


Sejarah berdirinya Twitter menggunakan referensi artikel The 
Real History of Twitter oleh Nicholas Carlson di situs Business 
Insider dan The Real History of Twitter, In Brief oleh Amanda 
MacArthur di situs About.com. 


Bahan bacaan lain tentang Twitter yang digunakan sebagai 
referensi novel ini adalah artikel You Should Use Twitter Because 
It Makes Everyone As Smart As Anyone oleh Josh Constine di 


situs Techcrunch.com. 


Screen-capture tweet (dReallyVirtual tentang operasi 
penangkapan Osama bin Laden dari artikel The Most Memorable 
Tweets of All Time: Which One Stands Out For You? oleh Carmen 


Fishwick di portal berita theguardian.com 


Screen-captures percakapan Alexandra dan Beno dari aplikasi 
WhatsApp. 


Screen-captures perkembangan kehamilan Alexandra 


menggunakan aplikasi What to Expect dari Everyday Health Inc., 
tersedia di App Store untuk iOS devices dan di Google Play 
untuk Android devices. 


Download link for iOS: 
https://itunes.apple.com/us/app/pregnancy-baby-what-to-expect/id289560144?mt-8 


www.boxnovel.blogspot.com 


twivortiare 2 


Download link for Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wte.view&hl=en 


Terima kasih kepada Lisa Pereira, Customer Service Director 
Everyday Health Inc., atas dukungannya menggunakan aplikasi 
ini. 

Foto tas liburan Alexandra dari Drupadi Bags by Manggiasih 


Sanca. 


Foto perhiasan Alexandra dari Amedes Jewelry by Diana 


Brunner. 


Screen-captures testimoni pembaca terkait Iwivortiare digunakan 
atas izin masing-masing Twitter user dengan mengikuti kuis 


Twivortiare 2. 


Sketsa ilustrasi digambar oleh Ika Natassa menggunakan 
aplikasi Sketchbook Pro di Samsung Galaxy Note 10 2014 
Edition. 


www.boxnovel.blogspot.com 


487 


488 


twivortiare 2 


about the author 


IKA NATASSA adalah seorang banker dengan hobi menulis dan 
fotografi. Twivortiare adalah novel kelimanya setelah A Very 
Yuppy Wedding (Gramedia Pustaka Utama, 2007), Divortiare (Gra- 
media Pustaka Utama, 2008), Underground (self-published de- 
ngan nulisbuku.com, 2010), Antologi Rasa (Gramedia Pustaka 
Utama, 2011), dan Twivortiare (Gramedia Pustaka Utama, 2012). 
AVYW menjadi Editor's Choice Majalah Cosmopolitan Indonesia 


tahun 2008, dan dia juga dinominasikan sebagai Talented Young 
Writer dalam penghargaan Khatulistiwa Literary Award tahun 
2008. Antologi Rasa sedang diadaptasi menjadi film layar lebar 
dan direncanakan tayang tahun 2015. Tahun 2004 Ika Natassa 
menjadi salah satu finalis Fun Fearless Female Majalah 
Cosmopolitan Indonesia, dan tahun 2010 memperoleh penghar- 


gaan Women Icon dari The Marketeers. 


Twitter: dikanatassa 
Tumblr: ikanatassa.tumblr.com 
LinkedIn: Ika Natassa 


Personal website: www.ikanatassa.com 


www.boxnovel.blogspot.com 


www.boxnovel.blogspot.com 


Ow you're in love with the right 
when falling in love with him turns 
0 the best version of yourself. 99 


Setiap pasangan punya cerita masing-masing, kadang manis, kadang juga pahit. 

Enam tahun setelah Divortiare dan dua tahun setelah Twivortiare, Alexandra dan Beno 
kembali hadir melalui akun Twitter @alexandrarheaw. Melalui buku ini, kita kembali 
diajak “mengintip” kehidupan mereka sehari-hari, pemikiran Alexandra yang witty dan 
selalu apa adanya, bahkan merasakan langsung interaksi antar karakter-karakter yang 
diceritakannya. Membaca Twivortiare 2 seperti mendengarkan sahabat sendiri 
bercerita tentang manis dan pahitnya hidup, tentang pilihan, kesalahan masa lalu, dan 


tentang makna sesungguhnya dari kesempatan kedua. 


IKA NATASSA adalah seorang banker 
dengan hobi menulis dan fotografi. 
Twivortiare 2 adalah novel keenamnya 
setelah A Very Yuppy Wedding, 
Divortiare, Twivortiare, Underground, 
dan Antologi Rasa. AVYW terpilih 
menjadi Editor’s Choice majalah 
Cosmopolitan Indonesia tahun 2008, 
dan dia juga dinominasikan sebagai « 
Talented Young Writer dalam pengha 
gaan Khatulistiwa Literary Awal 
tahun 2008. Tahun 2004 dia menjad 
salah satu finalis Fun Fearless Female 
majalah Cosmopolitan Indonesia, dan 
tahun 2010 memperoleh penghargaan . 
Women Icon dari The Marketeers. 


Twitter: @ikanatassa 
Tumbir: blog.ikanatassa.com 
LinkedIn: Ika Natassa 


4 ISBN: 978-602-03-1136-4 
Penerbit 


PT Gramedia Pustaka L 


Blok I, Lantai 5 
Jl. Palmerah Ba 


Im 786020'311364 
à GM 40101140100 


AJ 


